HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 36 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 080 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPA 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 
SELASA Harga langganan Rp 78.000— 
18 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Tn ma Hp RS00- 


Arena Dayung 


Presiden 


Jangan 
Tebang Pilih 


Menkeu: Jangan Boikot Pajak 


CIREBON, KOMPAS — Musyawarah Nasional Alim 
Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama me- 
nyimpulkan, upaya penanggulangan korupsi oleh 
pemerintah belum berjalan, Penegak hukum di ba- 
wah Presiden, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak 
menunjukkan keseriusan dalam melawan korupsi. 


Tim dayung dari 


jumlah daerah berlaga di final nomor perahu naga 22 kru puti 


KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN 


rak 500 meter di arena dayung Pekan Olahraga Nasional, di Danau Kebun Nopi Kuantan 


Singingi, Riau, Senin (17/9). Kalimantan Tengah mendominasi lomba dengan meraih tiga dari cnam medali emas yang diperebutkan, sementara tiga lainnya diraih Jawa Barat, 
Riau, dan Papua, Berita di halaman 30 


KUDA KEPANG 


Jatilan, Tarian Keprajuritan sebagai Katup Sosial Rakyat 


Oleh WINARTO HERUSANSONO 


Tarian Hanoman dan 
Barongan dimainkan. 
Tari Barongan bergaya 
gemulai. Gerakan tari 
Hanoman lebih dinamis 
dalam iringan gamelan 
bernada cepat. Itulah ciri 
Jatilan Kridho Turonggo 
dari Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah. 


etika Hanoman dan Ba- 
K rongan beraksi, beberapa 
penari keprajuritan siaga 
duduk di samping kuda kepang, 
Kuda kepang itu terbuat dari 
anyaman bambu yang dibentuk 
menyerupai kuda. Jatilan adalah 
nama lain kesenian kuda kepang 
atau kuda lumping dari Desa 
Sedayu, Kecamatan Muntilan, 
Kabupaten Magelang, itu. 
Rabu (2/9), jatilan itu tidak 
biasanya dipentaskan di jalanan 


protokol Kota Semarang, Jateng. 
Pentas dimulai pukul 10.20, dan 
mereka memainkannya hampir 

selama dua jam sebagai bentuk 

protes kepada Gubernur Jateng 
Bibit Waluyo. 

Bibit beberapa waktu lalu di 
Magelang keceplosan berujar, 
jatilan yang tampil kala itu da- 
lam acara yang dihadirinya ada- 
lah yang paling je! 
Padahal, kata Bibi 
rang, Senin (17/0) malam, ia ti- 


dak menyatakan seni kuda ke- 
pang itu jelek. Ia hanya meng- 
kritik penari yang tampil kala 
itu yang kurang rapi dalam ber- 
busana sehingga penampilannya 
jelek. 

Di depan kantor Gubernur 
Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota 
Semarang, pemain jatilan pun 
lengkap menampilkan tari Ha- 
noman, Buto Chakil, Prajuritan, 
Barongan, hingga Bancakdoyok. 
Penampilan itu didukung se- 
perangkat gamelan dan penge- 
ras suara berkapasitas besar. 


Koordinator Komunitas Anak 
Merapi Andang Prasetyo meni- 
lai, menyebut jatilan sebagai 
seni terjelek membuat kecewa 
komunitas seni kuda kepang, 
Seni jatilan, jaran ebeg, kuda ke- 
pang, atau kuda lumping adalah 
budaya Jawa yang tak lelah di- 
lestarikan oleh seniman desa 
tanpa bantuan pemerintah. 

Protes anak-anak Merapi 
melalui penampilan jatilan itu 
sukses karena menjadi tontonan 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


www.kompas.com 
s KOMPAS Berangganan 
LIA 021-2567 6000 
LN hotline@kompas.com 


www,facebook.com/kompasfb 


www.twitter.com/hariankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


950,00 
Ta 96 940169 “ 
900,00 918,94 921176 
0,0285 
850,00 


11 12 13 14 


Kartu Kredit BTN 


Bank @ BTN 


PEREDARAN NARKOBA 


Jalur Masuk Tersebar di Seluruh Wilayah 


JAKARTA, KOMPAS — Pintu 
masuk narkotika dan obat-obat- 
an berbahaya ke dalam negeri 
tersebar merata di hampir se- 
luruh wilayah Tanah Air. Pola 
penyelundupan terus berlang- 
sung, terutama melalui pelabuh- 
an udara dan laut. 

Di wilayah Sumatera, misal- 
nya, jalur masuk narkoba melalui 
Bandar Udara Polonia Medan 
(Sumatera Utara) serta perairan 
Karimun, Batam, dan Tanjung 
Pinang (Kepulauan Riau). 

Untuk menghindari pemerik- 
saan di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta di Tangerang, 
Banten, penyelundup mengguna- 
kan Bandara Husein Sastrane- 
gara di Bandung, Jawa Barat, 
sebagai pintu masuk. 

Menurut pantauan Senin 
(7/9), intensitas dan volume ba- 
rang sitaan oleh aparat terkait 
terus terjadi peningkatan. Mo- 
dusnya pun beragam, dari cara 
ditelan, dimasukkan ke lubang 
anus, kelamin, hak sepatu, gagang 
koper, hingga dicampur dalam 
makanan. 

Khusus yang melalui Medan, 
narkoba rata-rata berasal dari 
Malaysia yang dikirim dari Iran 
dan Afganistan. Sindik: 
libatkan orang Indonesia, terma- 
suk sebagai kurir. 

Hingga September 2012, sudah 
ada 10 kasus yang ditangani Bea 
dan Cukai Polonia. Bandingkan 
dengan tahun lalu yang jumlah- 
nya 13 kasus. 

Dari segi volume, hingga Sep- 
tember 2012. aparat di Medan 
menyita 10,1 kilogram heroin, 15 
kg metamtetamin, dan 5 butir 
happy five. Sementara tahun lalu 
hanya 3,35 kg metamfetamin, 19 
butir nimetezepam, dan 25 gram 
ganja. 


BEBERAPA KASUS NARKOBA 
MENURUT LOKASI PENANGKAPAN 


BANDAR UDARA 


Dua warga Iran ditangkap petugas Bea dan 
Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
saat menyelundupkan 1,300 gram narkoba 
jenis sabu senilai Rp 2 miliar (2 Mei 2011). 
Penyelundupan 26 kilogram ketamin senilai Rp 
20 miliar dalam pakat dari India digagalkan 
petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta (12 
Mei 2011). 

Pria warga negara Uganda ditangkap di 
Bandara Ngurah Rai, Bali, Ia menyelundupkan 
narkoba jenis sabu seberat 1,05 kg (30 Met 
2011). 


Narkoba seberat 72 kg diangkut kapal kargo 
yang membuang jangkar antara Ujung 
Genteng, Sukabumi, dan Pulau Christmas, 
Australia, Dalam kontak senjata, tiga orang 
tewas, dua di antaranya warga Somalia, dan 


satu penyelundup warga Iran ditahan polisi 
(20 Januari 2012). 

Tim gabungan BNN dan beberapa instansi 
lainnya menggagalkan penyelundupan 
1.412.476 pil ekstasi senilai lebih dari Rp 400 
miliar yang diangkut melalui kontainer dari 
China ke Jakarta (8 Mei 2012). 


Polres Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 
menggagalkan upaya penyelundupan 45 kg 
sabu yang nilainya mencapai Rp 90 miliar di 
Pelabuhan Bakauheni (13 Oktober 2011). 
Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, 
Lampung, menyita sebuah truk Colt diesel 


LL 
NGANI, 


FOTO KOMPAS/AMBROSTUS HARTO 


Kepala Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Polonia, Medan, Bernhard Siba- 
rani mengatakan, banyak modus 
yang dilakukan kurir untuk 
membawa narkoba masuk ke 
Medan, seperti ditelan hingga di- 
masukkan ke gagang koper atau 
makanan. 

Tingginya permintaan dalam 
negeri diduga kuat memicu aksi 


bermuatan 2,6 ton ganja kering yang dimuat 
bersama buah (20 Agustus 2012). 


Sumber: Litbang "Kompas" /RSW, Diolah dari 
Pemberitaan "Kompas", BNN, dan Media Lainnya 


pioKy 


penyelundupan yang melibatkan 
warga Indonesia. 

Dibukanya rute penerbangan 
internasional di Bandara Husein 
Sastranegara membuat daerah 
itu dilirik sebagai jalur alternatif 
penyelundupan narkotika ke In- 
donesia. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 
BACA JUGA HAL 21 


Presiden harus menggunakan 
kewenangannya a penuh 
dan tidak tebang pilih meme- 
rangi korupsi. Demikian salah sa- 
tu rekomendasi Munas NU di 
Pondok Pesantren Kempek, Pa- 
limanan, Kabupaten Cirebon, Ja- 
wa Barat, Senin (17/9). 
Rekomendasi dibaca- 
kan Ketua Tim Reko- 
mendasi Munas Mas- 
duki Baidhlowi dalam 
sidang pleno yang di- 
pimpin Sekretari: 
Jenderal — Pengurus 
Besar Nahdlatul Ula- 
ma (PBNU) Marsudi Syuhud. 

”Ketidakseriusan 'pemberan- 
tasan korupsi oleh kedua lem- 
baga itu hanya dapat dia oleh 
Presiden sebagai kepala negara 
dan pemerintahan, sekaligu 
laku atasan langsung kepol 
dan kejaksaan,” ujar Masduki. 

Untuk memperkuat perang 


melawan korupsi, Munas NU 
mendukung penerapan hukum- 
an mati bagi koruptor yang mem- 
bangkrutkan negara atau berka- 
li-kali korupsi. Politik uang juga 
dinyatakan haram, 

Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono yang diberi 
rekomendasi — hadir 
bersama Ny Ani Yu- 
dhoyono dan sejum- 
lah menteri, anta 
in Menteri Koord 
tor Politik, Hukum, 
dan Keamanan Djoko 
Suyanto dan Menteri 
Koordinator Kesejahteraan Rak- 
yat Agung Laksono. 

Dalam pengarahannya, Presi- 
den menerima dan menyambut 
baik rekomendasi NU itu, "Pe- 
merintah akan mempelajari dan 
menindaklanjuti.” Rekomendasi 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


JELAJAH SEPEDA 


Sinergikan Pariwisata 
Bali dan Sunda Kecil 


Pengantar Redaksi: 

Bersepeda jarak jauh menjadi 
agenda rutin harian "Kompas". Se- 
telah "Kompas" Bali Bike 2012, 
yang berakhir Minggu lalu, Selasa 
Ini dilanjutkan "Kompas" Jelajah 
Sepada Bali-Komodo, dari Bali me- 
nuju Pulau Komodo. Liputan pel- 
bagai hal dari setiap daerah yang 
dilewati dapat dibaca mulai hari ini 
hingga Selasa (25/9). 


awak raksasa yang dike- 
B nal sebagai komodo, da- 
nau tiga warna Kelimutu, 
serta taman laut di Riung dan 
Teluk Maumere adalah sebagian 
kecil dari pesona ka- 
wasan Pulau Flores, 
Nusa Tenggara Timur. 
Namun, wisatawan 
yang datang ke Flores 
sedikit. 

Tahun 2011 seba- 
nyak 41.443 wisatawan 
datang ke Flores. Ta- 
hun 2010 sebanyak 
41117 orang dan sela- 
ma Januari-Mei 2012 
tercatat 13.764 orang. 

Wisatawan yang datang ke 
Pulau Lombok dan Sumbawa di 
Nusa Tenggara Barat juga belum 
banyak. Meski memiliki infra- 
struktur yang memadai dan 
Bandara Internasional Lombok, 
pada 2011 baru 886.880 wisa- 
tawan yang datang. Angka itu 
tertinggal dibandingkan dengan 
wisatawan asing saja yang da- 
tang ke Bali tahun 2011 seba- 
nyak 2.756.579 orang. 

Sebagai daerah yang pada 
awal kemerdekaan pernah ter- 
gabung dalam Provinsi Soenda 
Ketjil, ketertinggalan Flores se- 
bagai potret NTT dan NTB dari 
Bali tentu memprihatinkan. Un- 
tuk Flores, salah satu penyebab- 
nya adalah keterbatasan akses 


S9 


PERTAMINA 


KOMPAS 


Jelajah 
sepeda 


BACA JUGA 
HAL 16 dan 22 


penerbangan, Bandara Komodo 
Bandara Hasan 
Aroeboesman di Ende, dan Ban- 
dara Frans Seda di Maumere 
hanya bisa didarati pesawat ke- 
cil. Kondisi jalan lintas di Flores 
pun masih sempit dan rusak. 

Kendala lain adalah minim- 
nya promosi dari pemerintah. 
Jangankan memasang iklan di 
media massa dan berbagai lo- 
is, mencetak brosur 
arkan kepada ma- 
syarakat pun nyaris tak pernah. 

Chief Executive Officer De: 
tination Management Organi- 
zation Flores Adi Soenarno me- 
nilai, pengembangan pariwisata 
di Flores tidak dilaku- 
kan secara terintegrasi. 
Setiap kabupaten 
membuat program dan 
jalan sendi 

Beruntung, tahun 
2010 dan 2011, komodo 
dinominasikan menjadi 
salah satu dari tujuh 
keajaiban dunia. Dis: 
dari promosi menjadi 
kebutuhan utama un- 
tuk mengembangkan 
pariwisata di Sunda Kecil atau- 
pun di Bali. 

Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
yang digelar harian Kompas me- 
rupakan bagian dari promosi 
itu. Kepala Dinas Perhubungan 
NTB Ridwan Syah, di Mataram, 
pekan lalu, mengatakan, ”Per- 
jalanan bersepeda ini paling la- 
ma melewati wilayah NTB, Ba- 
nyak persoalan dan potensi yang 
akan disaksikan dan dipublika- 
sikan. Kami sangat diuntungkan 
oleh kegiatan ini.” 

Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
dimulai dari Hotel Santika, Nusa 
Dua, Bali, Selasa ini, menuju 
Lombok, Sumbawa, Flores, dan 
berakhir di Pulau Komodo, 24 
September 2012. (JAN/SEM/AYS) 


- 
7 Ld PERTAMINA 


(Hingga Senin Pukul 21.17 WIB) 006 resi 
uya 1. DKI JAKARTA 80 84 85 249 
P3 2. JAWA BARAT 77 60 85 222 
Perak 3. JAWA TIMUR 75 73 66 24 

4. JAWA TENGAH 40 36 43 119 
Perunggu 5. RIAU 35 34 39 108 

Berlanjut ke halaman 30 

Tar 


Iw'" Mau ketiban hadiah berlimpah? 
Mulailah kumpulkan poin transaksinya! 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS POLITIK & HUKU 


Polisi Antiteror Tangkap 2 Orang di Bintaro 

Polisi antiteror menangkap dua orang karena diduga terkait 
dengan jaringan kelompok terorisme. Kedua orang yang di- 
tangkap itu berinisial AA alias J dan A alias SA di Pondok Aren, 
Bintaro, Tangerang. Penangkapan itu disampaikan Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar di Jakarta, Senin (7/9). Barang bukti yang disita adalah 
dua telepon genggam. Orang berinsial AA alias J diduga terkait 
dengan Thorig, tersangka yang menyerahkan diri dalam kasus 
ledakan bom rakitan di Beji, Depok, dan temuan bahan peledak 
di Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. (PER) 


Satgas Lembaga Pemasyarakatan Diperluas 


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/9), meresmikan Satuan Tu- 
gas Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan di 17 
wilayah di Kanwil Hukum dan HAM Jateng. Pembentukan 
satgas merupakan upaya memproteksi warga binaan, Ke- 
menkumham juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Na- 
sional (BNN). Amir menyatakan, satgas akan melakukan de- 
teksi dini terhadap upaya atau gejala gangguan. Kepala Kanwil 
Hukum dan HAM Jateng Mugowamil Aman melaporkan, saat 
ini di Jateng terdapat 58 lembaga pemasyarakatan dan rutan. 
Jumlah kapasitas hunian sebanyak 11.044 unit. Di acara itu, 
Kanwil Hukum dan HAM Jateng menyerahkan 355 telepon 
genggam dan 75 kartu telepon kepada BNN Provinsi Jateng 
yang disita dari warga binaan. (WHO) 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


SISI LAIN ISTANA 
Capres di Lenteng Agung 


diri Forum Kebangsaan Indonesia Memilih Pemimpin 
datang ke markas besar Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Mereka terdiri 
atas Teten Masduki, J Kristiadi, Burhanudin Muhtadi, Garin 
Nugroho, Mariza Hamid, Tunggal Pawestri, Endah, dan Ko- 
maruddin Hida 
Kelompok per 


Kz (13/9) siang, kelompok aktivis yang menamakan 


orang-orang berbakat untuk memimpin 
negeri ini ditemui presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, 
yang masih memegang kursi Ketua Umum PDI-P, Hadir pula 
Sekret Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Bidang 
Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Andreas Hugo Parcira, 
Ketua Bidang Pemuda Maruarar Sirait, dan Wakil Sekretaris 
Jenderal Hasto Kristiyanto. 

Pertemuan yang terbuka untuk wartawan ini berlangsung 
lebih dari dua jam. Satu per satu, aktivis FKIMP meny 
paikan pandangan mereka mengenai FKIMP dan ma 

Komaruddin menegaskan, konsultasi dan dialog dengan par- 
pol akan terus dilakukan FKIMP untuk menyiapkan dan mem- 
bantu parpol mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. 
”Kami hanya ingin membangkitkan kesadaran, ini Iho In- 
donesia butuh ratusan pe- 
mimpin, banyak peluang dan 
tantangan. Kami ingin terli- 
bat dengan parpol, melihat 
realitas dan suara rakyat di 
daerah, dan disampaikan ke 
parpol,” ujarny: 

Garin, budayawan dan si- 
neas ini, mengungkapkan, 
dalam Pemilu 2014 akan ter- 
jadi pertarungan pemilik 
pelaku bisnis media yang ter- 
jun di kancah politik. Yang 
dikhawatirkan, pertarungan 
terjadi tanpa dasar etika. Aki- 
batnya, calon-calon pemim- 
pin yang baik tidak akan 
muncul karena mereka tidak 
pun ke media. "Menjadi pekerjaan rumah bersama, 
bagaimana menjaring dan mendialogkan calon-calon pemimpin 
yang baik menurut publik kepada parpol," kata 


HANDINING 


kebijakan umum. Ia juga prihatin dengan Oli uang. 

Namun, kita bisa memperbaiki kondisi itu dari aspek ma- 
syarakat sipil. Kami ingin membantu memperbaiki aspek rek- 
rutmen politik di partai, bergerak ke daerah-daerah, juga me- 
wujudkan ide membuat sekolah kebangsaan. Idenya bagaimana 
membuat kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik,” kata 
Sekjen Transparency International Indonesia (TTI) itu. 

Setelah para aktivis FKIMP bicara, giliran Megawati buka 
suara, Mariza Hamid langsung berkomentar, "Mega tampak 
sehat dan cantik,” Komaruddin mengatakan, "Mega matang, 
komunikatif, dan tidak mengherankan bila banyak orang dalam 
partainya tetap akan mengajukan dia untuk capres lagi,” 

”Saya senang karena merasa tidak kesepian lagi,” kata Me- 
gawati membuka percakapan. "Sekarang banyak yang mau 
ketemu PDI-P dan Bu Mega,” kata Mega di awal uraiannya. 

(J OSDAR) 


Berjubel Jenguk Hartati 


KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


Pengunjung antre untuk menjenguk Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations Hartati Murdaya di Rutan Jakarta Timur cabang 


Komisi Pemberantasan Korups 


sebagai tersangka dugaan suap dalam izin perkebunan kelapa 


, Jakarta, Senin. Mantan anggota Dewan Pembina P: 
vit di Buol, Sulawesi Tengah. 


i Demokrat tersebut ditahan sejak Rabu (12/9) 


Partisipasi Terabaikan 


Penghapusan Pilkada Langsung Tak Efektif Hapus Politik Uang 


JAKARTA, KOMPAS — Usulan Nahdlatul Ulama 
untuk meninjau kembali pelaksanaan pemilihan 
umum kepala daerah secara langsung dinilai 
mengesampingkan faktor partisipasi. Bagaimanapun 
pilkada langsung memberikan kesempatan, 
partisipasi, dan kesepakatan bersama. 


Hal itulah yang membedakan- 
nya dengan model pemilihan 
langsung, lewat DPRD, misalnya, 
"Saya duga faktor partisipasi ini 
tidak menjadi kajian penting da- 
lam forum NU, Fokusnya adalah 
pemilihan kepala daerahnya, bu- 
kan partisipasinya,” kata Direk- 
tur Eksekutif Lingkar Madani 
untuk Indonesia Ahmad Fauzi 
Ray Rangkuti di Jakarta, Senin 
479). 

Dia berpendapat, politik uang 
dan kekerasan adalah efek sam- 
pingan dari pilkada secara lang- 
sung, bukan atu yang in- 
heren, Karena itu, efek samping- 
an itu sebenarnya dapat dise- 
lesaikan dengan c ra lain 
tanpa membuang unsur asas atau 


prinsip berdemokrasi yang lain. 
Seperti diberitakan, Munas 
Alim Ulama dan Konbes NU di 
Cirebon, Jawa Barat, mereko- 
mendasikan agar — pemilihan 
umum kepala daerah ditinjau 
kembali, termasuk agar pilkada 
dikembalikan kepada DPRD. 
Menurut Koordinator Sinergi 
Masyarakat untuk Demok 
Said Salahudin secara terpi: 
NU terkesan menyederhanakan 
masalah, Pemilihan langsung ba- 
gi NU seolah hanya membe 
dampak negatif berupa politik 
biaya tinggi dan masyarakat yang 
akan lebih berorientasi pada 
uang. "Sementara prinsip yang 
lebih mendasar dari tujuan pe- 
nyelenggaraan pemilukada seba- 


ana pelaksanaan kedau- 
yat tampaknya dia 
kan begitu saja oleh NU, ujar- 
nya, 

Menurut Said, bahwa ada per- 
soalan pembiayaan yang besar 
dalam penyelenggaraan pilkada 
langsung, hal itu telah coba di- 
i oleh pemerintah dan DPR 
melalui rencana pilkada secara 
serentak. Atas ktik politik 
uang, seharusny: ikan solusi 
yang tepat, semisal sanksi hu- 
kuman pidana kepada pelakunya 
harus diperberat. 


Tidak efektif 

Anggota Panitia Kerja RUU 
Pilkada Komisi IT DPR, Nurul 
Arifin, mengatakan, penghapus- 
an pilkada langsung tidak akan 
efektif mencegah praktik 
uang serta dampak negatii 
nya. "Rekomendasi NU 
terima s " kata 
Nurul di kompleks parlemen, Se- 
nayan, Jakarta, Senin. 

Nurul memahami jika reko- 
mendasi itu merupakan bentuk 
keresahan kalangan ulama ter- 


lic: 


kami 


hadap praktik politik uang serta 
konflik horizontal yang marak 
terjadi dalam pilkada, Meski de- 
mikian, penghapusan pilkada 
langsung bukan solusi untuk me- 
nyelesaikan masalah tersebut. 
Penghapusan justru merupakan 
kemunduran dalam demokrasi. 

Menurut anggota Panja RUU 
Pilkada lainnya, Arif Wibowo, 
praktik politik uang bisa dicegah 
dengan memperketat peraturan, 
terutama terkait kampanye. Per- 
lu ada pembatasan jumlah ban- 
tuan serta belanja kampanye un- 
tuk pilkada, 

Sementara itu, pemerintah 
menyambut kajian NU tersebut. 
Pemerintah menilai, pemilihan 
kepala daerah melalui DPRD 
uh lebih efektif baik dari biaya 
pilkada, kampanye, hingga biaya 
sosialnya, "Pemerintah dari awal 
sudah mengajukan pilkada di- 
lakukan melalui DPRD untuk pe- 
milihan gubernur, Kalau untuk 
bupati/wali kota sekaligus, lebih 
baik lagi,” kata Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi, Senin. 

(DIK/INA/NTA) 


PEMERINTAHAN 


Infrastruktur 
Terkendala 
Korupsi 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bangunan infrastruktur yang ter- 
ganjal korupsi di sektor birokrasi 
dan administrasi menyebabkan 
kualitas pembangunan  infra- 
struktur jalan buruk, cepat rusak, 
dan berujung pada rendahnya 
daya saing produk Indonesia. In- 
deks tata kelola — daerah 
menunjukkan infrastruktur da- 
erah menjadi kendala terbesar 
bagi aktivitas usaha. 

Hal itu mengemuka dalam dis- 
kusi Komite Pemantauan Pelak- 
sanaan Otonomi Daerah 
(KPPOD) di Jakarta, Senin (47/9! 
Hadir pula Ketua Umum Asosi: 
Pengusaha Indonesia (Apindo) 
Sofjan Wanandi. 

Peneliti KPPOD, Ratnawati 
Muyanto, menyebutkan, selain 
infrastruktur daerah, kendala la- 
in yang terjadi, antara lain, prog- 
ram pengembangan usaha, in- 
teraksi pemerintah daerah dan 
pelaku usaha, serta program pe- 
ngembangan usaha, Kualit 
rum n komunikas dan kualitas ke- 
h juga menjadi kendala 
pengusaha. Ini terkait 
Naa kapasitas kepala daerah 
dalam tata kelola daerahnya. 

Dari analisis KPPOD, beberapa 
pemerintah provinsi meningkat- 
kan anggaran belanja di bidang 
infrastruktur, Ironisnya, pening- 
katan anggaran tidak diikuti pe- 
ningkatan infrastruktur. 

KPPOD menci tahun 2010 
sebanyak 17 gubernur dari total 
dan 138 bupati/wali 
adi tersangka korupsi 
menurut KPK. Penyalahgunaan 
belanja pemerintah, kh 
pengadaan barang dan 
merupakan bentuk korups 
ak di daerah seb: 
setidaknya 


kai 


-20 persen. 

Sofjan mengatakan, buruknya 
kondisi jalan membuat biaya lo- 
gistik melonjak 15 persen. 
Korupsi sudah kental dengan k: 
pentingan-kepentingan birokrasi 
dan administratif, serta peren- 
canaan dibandingkan dengan ke- 
pentingan pembangunan itu sen- 
diri. 

Menurut Sofjan, pengawasan 
dan sistem pemantauan sangat 
dibutuhkan dalam pemanfaatan 
anggaran pembangunan 
Otonomi daerah menyebabkan 
pemerintah pusat tidak mem- 
punyai kewenangan kuat di da- 
lam tata kelola daerah. (OSA) 


DAERAH OTONOM BARU 
Pemerintah Nilai Dokumen Pemekaran Tak Lengkap 


JAKARTA, KOMPAS — Do- 
kumen persyaratan pembentuk- 
an daerah otonom baru yang di- 
terima pemerintah belum leng- 
kap sehingga tidak bisa diproses. 
Ketidaklengkapan dokumen itu 
terungkap dalam rapat Panitia 
Kerja Pembentukan Daerah Oto- 
nom Baru Komisi IT DPR, Senin 
7/9). 

Dalam rapat itu, Direktur Jen- 
deral Otonomi Daerah Kemen- 
terian Dalam Negeri Djoherman- 
syah Djohan menyampaikan ha- 
sil verifikasi persyaratan admi- 


nistratif 19 daerah otonom baru 
(DOB) yang diusulkan DPR. 
imi telah melakukan ve- 


h satu dokumen yang be- 
lum diterima adalah peta wi- 
layah. Menurut Djohermangyah, 
10 dari 19 usulan DOB tidak 
menyertakan peta wilayah itu. Di 
antaranya adalah calon Kabu- 
paten Buton Tengah, Buton Se- 
latan, Konawe Kepulauan, dan 
Kota Raha (Sulawesi Tenggara), 


Kabupaten Banggai Laut dan 
Morowali — Utara — (Sulawesi 
Tengah), dan Kabupaten Malaka 
(Nusa Tenggara Timur). 

Selain itu, empat usulan DOB 
juga tidak rtai dokumen 
Peraturan Daerah tentang Ren- 
cana Tata Ruang dan Wilayah 
(RTRW) daerah induk. Beberapa 
usulan DOB bahkan tidak me- 
nyertakan daftar nama pulau, Pa- 
dahal, daftar nama pulau me- 
rupakan dokumen penting ka- 
rena permasalahan kepemilikan 
pulau biasanya jadi sumber per- 


selisihan daerah induk dengan 
DOB atau dengan daerah otonom 
lainnya 
Sebagian besar dokumen usul- 
an DOB juga tidak menyertakan 
kajian tentang penetapan ibu ko- 
ta calon DOB. Menurut Djoher- 
mansyah, permasalahan ibu kota 
biasanya jadi persoalan serius 
dan menimbulkan ketegangan 
Saat ini, pemerintah baru menilai 
satu dari 19 DOB usulan DPR. 
Laporan pemerintah itu mem- 
buat para anggota Panja Pem- 
bentukan DOB tersinggung. "Ka- 


mi sudah melakukan penyelek- 
sian secara ketat dan waktunya 
juga lama, Usulan 19 DOB itu 
yang kami anggap syaratnya su- 
dah lengkap," ujar unsur pim- 
pinan Panja, Ganjar Pranowo. 
Panja juga menganggap pe- 
merintah tidak serius dan se- 
ngaja mengulur-ulur pembahas- 
an 19 RUU DOB. Jika November 
baru dibahas, lanjut Ganjar, ke- 
mungkinan besar waktu pem- 
bahasan molor hingga tahun 
2013. Panja menargetkan 19 DOB 
terbentuk pada tahun ini. (NTA) 


ROAD TO PUBLIC COMPANY 


- From Bandung with Global Spirit ! 


Bon 2014. 


| cream 
1 


mrioperkoran @ & 


01572016 


#3! N 


post» 


JING IBAN 
MINING | BANK 


Kana 


Subroto No. 
Telp : (02 


www.cipaganti.com 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KPK Siapkan Penyidik !$ 


JAKARTA, KOMPAS 


Penarikan dari Polri Selalu Bisa Ditangguhkan 


Komisi Pemberantasan 


Korupsi menyiapkan perekrutan penyidik dari luar 
kepolisian. Namun, KPK masih tetap membutuhkan 
penyidik dari kepolisian sehingga diharapkan ada 
kebijakan dari pimpinan Kepolisian Negara RI 


untuk membantu kebutuhan KPK akan penyidik. 


Demikian disampaikan Wakil 
Ketua KPK Busyro Mugoddas di 
sela-sela rapat kerja dengan Ko- 
misi III DPR, Senin 7/9), di 
Jakarta, Rapat ini juga dihadiri 
Kepala Polri Jenderal (Pol) Ti- 
mur Pradopo dan Jaksa Agung 
Basriet Arief. 

Namun, rapat itu ditutup ke- 
tika pembicaraan belum selesai 
dan diputuskan dilanjutkan pa- 
ling lambat Minggu. Busyro ha- 
rus pergi ke Aceh hingga unsur 
pimpinan KPK yang ada di rapat 
itu tinggal Zulkarnain. Tiga unsur 
pimpinan KPK lain, Abraham Sa- 
mad, Bambang Widjojanto, dan 
Adnan Pandu Praja, tidak hadir 
karena kegiatan lain. Kondisi ini 
menyulitkan KPK membuat ke- 
simpi ka rapat dilanjutkan. 

Langkah Polri menarik 20 dari 


7 penyidiknya yang bertugas di 
KPK menjadi salah satu materi 
yang dibahas dalam rapat itu. 
Penyidik yang ditarik ada yang 
berpangkat ajun komisaris besar, 
Langkah Polri ini menimbulkan 
sejumlah pertanyaan karena di- 
lakukan ketika KPK sedang 
mengusut kasus korupsi di Korps 
Lalu Lintas Polri dengan ter- 
sangka mantan Kepala Korlantas 
Irjen Djoko Susilo. 

Masyarakat, menurut anggota 
Komisi III DPR, Bambang Soe- 
satyo, meyakini penarikan itu 
terkait dengan langkah KPK 
menggeledah dan mengusut ka- 
sus di Korlantas. 

Akan tetapi, di dalam rapat itu 
seolah tidak ada masalah antara 
KPK dan Po! sepertinya 
baik-baik saja karena berlang- 


Bukan buat Tahan Polisi 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi Busyro Mugoddas me- 
negaskan, kerj 
ngan Tentara Nasional Indonesia 
untuk menitipkan tersangka 
korupsi di rumah tahanan di ling- 
kungan Komando Daerah Militer 
Jaya tidak terkait dengan kasus 
dugaan korupsi pengadaan alat 
imulasi mengemudi di Korps 
Lalu Lintas Polri. Untuk kasus 
ini, KPK telah menjadikan In- 
spektur Jenderal Djoko Susilo 
sebagai tersangka. 
”Ttu tafsir orang saja, belum 
Ja rencana untuk siapa pun,” 
jawab Busyro, Senin (17/90), di 
kompleks parlemen, Jakarta, saat 
ditanya kemungkinan rutan TNI 
untuk menahan tersangka kasus 
korupsi di Korlantas Polri. 
KPK meminjam rutan milik 
TNI karena ada kemungkinan 
rutan di KPK tidak lagi men- 
cukupi. Ketika dipakai untuk me- 
nitipkan tahanan korupsi, ma- 
najemen pengelolaan rutan akan 
sepenuhnya dilakukan KPK. 
Terkait perseteruan KPK de- 
ngan Polri, Kepala Badan Reserse 
Kriminal Polri Komisaris Jen- 
deral Sutarman menegaskan, 
Polri bersikukuh pada keputusan 
antara Kapolri dan Ketua KPK 
pada 81 Juli di mana KPK me- 
nyidik mantan Kepala Korlantas 
Polri Inspektur Jenderal Djoko 
Susilo. Adapun Polri menyidik 
penjabat pembuat komitmen. 
Sutarman mempersilakan 
KPK memeriksa tersangka kasus 


sama KPK de- 


korupsi pengadaan alat simulasi 
yang kini ditahan Polri di Rutan 
Mako Brimob Kelapa Dua, De- 
pok, dalam kapasitas sebagai sak- 
si bagi tersangka Djoko Susilo. 


Serahkan kejaksaan 
Penyidik Bareskrim Polri me- 
nyerahkan berkas pemeriksaan 
kasus ini dengan tersangka Bri- 
gadir Jenderal (Pol) Didik Pur- 
nomo, Komisaris Legimo, dan pe- 
laku usaha dari pihak pemegang 
tender Budi Susanto kepada ke- 
"Ini penyere ahan tahap 
a Biro Pe- 
Polri 


Brigjen ( (Pol) Boy L 

Dalam kasus itu, penyidik Ba- 
reskrim juga menetapkan dua 
tersangka lain, yaitu Ajun Ko- 
Teddy Rism: n 
dan pelaku usaha Sukotjo Bam- 
bang, Berkas keduanya belum di- 
serahkan kepada kejaksaan ka- 
rena belum selesai 

Kepala Pusat Penerangan Hu- 
kum Kejaksaan Agung Adi 
Toegarisman membenarkan, ke- 
jaksaan telah menerima tiga ber- 
kas kasus simulator, Jaksa Agung 
Muda Pidana Khusus Andhi Nir- 
mengatakan, kejaksaan 
an menangani berkas sesi 
aturan terkait hubungan antara 
penyidik dan penuntut umum 
dalam penanganan perkara 

Terkait persoalan antara KPK 
dan Polri dalam kasus simulator, 
Andhi mengatakan, kejaks 
menunggu hasil koordinasi dua 
institusi itu. (NWO/FER/FAJ) 


wanto 


F 


ksepsi Anak Buah 


Hartati Ditolak 


JAKARTA, KOMPAS — Ma- 
hakim pada sidang perkara 
aan suap terhadap Bupati Bu- 


ol 2007-2012, Amran Batalipu, di 
Pengadilan — Tindak — Pidana 
Korupsi, Jakarta, Senin (17/9), 


memutuskan menolak eksepsi 
atau nota keberatan yang disam- 
paikan dua terdakwa anak buah 
Murdaya, 
ang putu 
berpendapat, 


n sela itu, 
dakwaan 


hakim 
jaksa penuntut umum sah. Ke- 


an para terdakwa dinilai ha- 
udah memasuki materi per- 
adan harus dibuktikan di per- 
angan. 

Dua terdakwa tersebut adalah 
General Manager Supporting PT 
Hardaya Inti Plantations (FIP) 
Yani Ansori dan Direktur Ope- 
rasional PT HIP Gondo Sudjono 
Notahadi Susilo. Sidang dengan 
perka ang sama ini digelar 
secara terpisah. 

Keberatan terkait penggunaan 
saksi yang berasal dari terdakwa 
dan sesama terdakwa juga tidak 
diterima hakim. Termasuk ke- 
beratan ter! lanya pemera 
an dari Bupati Buol juga tidak 
bisa diterima hakim. 

Sebagian keberatan terdakwa 
takan sudah memasuki ma- 
teri dan harus dibuktikan dalam 
persidangan. Dengan demikian, 
sidang tetap akan dilanjutkan pe- 
kan depan dengan materi pe- 


ZIARAH & WISATA BULAN MARIA & NAT 


RITZ WOLYLAND MESIR4 PETRA-DUBAI-T1/12/13H 
TI, I0OKT 4 18IMOY 11, 19,20,21 DES | Rm/Pdt (Nata di Betblebem) 


RITZ MOLY EROPA LOURDES-12H 

10, 2 0T 7 8 MOV | 14, 23 065 Remo (Natal di Vatikan 
RITZ HOLY EROPA LOURDES 4 YERUSALEM-17H 
10, R0OKT 7,1 MOW | 30,23 DESI Ram (Nata di Vatikan) 
RITZ HOLY FATIMA LOURDES BARCELONA-TIM 
IM OKT 12 DES Romo (Natal di Fatima) 

RITZ LUROPE LOURDES LELSURE-1IH 

SONY 23 DES BONWS: UNO BESNEY (Nata di Vatikan) 


Keberatan tim 
penasihat hukum 
terdakwa tidak bisa 
diterima. 


Gusrizal 


menyat akan kebe- 
ihat hukum ter- 
Jawa tidak bisa diterima. Me- 
akan sah surat dakwaan jak- 
penuntut umum,” kata Ketua 
jelis Hakim Gusrizal. 

Dalam sidang kasus suap 
pengurusan hak guna usaha 
(HGU) di Kabupaten Buol, Su- 
lawesi Tengah, Yani, Gondo, To- 
tok Iu 0, dan Hartati secara 


sendiri atau bersama-sama me- 
Bupati 


nyuap Buol periode 
2007-20! p tersebut dengan 
maksud agar Amran menerbit- 
kan izin lokasi serta membuat 
surat kepada para pejabat terkait 
untuk mengurus HGU. 

Total suap sebesar Rp 3 miliar 
diberikan kepada Amran dalam 
dua tahap. Tahap pertama Rp 1 
miliar, diberikan 18 Juni 2012. 
Tahap kedua sebesar Rp 2 miliar, 
diberikan 26 Juni 2012. (AMR) 


@z TOUR 


yet In Zat Toer 


M387123 


“4 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


»7 “KOMPOSISI UNIT ORGANISASI KPK 


2 


TAHUN 2011 (personel) 


"4 | Penasihat |2 
: | Pencegahan 136 
K P K Penindakan 266 
ar Informasi dan Data | 134 
Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat MN 
Setien 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh KPK 
2009 2010 2011 2012 (Sampai Juni) 
67 54 3 45 
37 40 3 26 
Penuntutan 32 32 40 14 
Inkracht 39 34 34 12 
Eksekusi 37 37 35 16 
Sumber: Litbang "Kompas"/YO! 6, diolah dari Laporan Tahui 
sung terbuka. Jika perlu, rapat lain di Polri, seperti untuk tugas 


berikutnya berlangsung tertutup 
hingga bisa diketahui yang se- 
benarnya terjadi,” kata Taslim, 
anggota Komisi III DPR di 
Fraksi Partai Amanat Nasional, 
Kepala Polri menegaskan, pe- 
narikan 20 penyidik itu dilaku- 
kan k: tugasnya sudah 
habis dan mereka punya tugas 


rena ma 


kewilayahan atau pendidikan. 
Mabes Polri akan mengganti pe- 
nyidik yang ditarik dengan pe- 
nyidik lain yang kualitasnya ter- 
baik. 

Busyro menghargai langkah 
dan sistem di Polri. Namun, KPK 
tetap berusaha agar 20 penyidik 
itu dapat diperpanjang masa tu- 


Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang juga dihadiri Jaksa Agung Ba: 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo di kompleks parlemen, Senayan, Ja 


Zulkarnain (kanan) dan Busyro Mugoddas, hadir 
Arief dan Kapolri 


a, Senin (17/9). Rapat membahas 


ar 


pola koordinasi dan sinergi pemberantasan korupsi di antara ketiga lembaga penegak hukum, 


gasnya di KPK. Pasalnya, penyi- 
dik baru membutuhkan waktu 
untuk menyesuaikan diri, hingga 
secara tidak langsung memper- 
sulit kinerja KPK dalam me- 
nangani kasus korupsi. 

Di kepemimpinan Polri sebe- 
lumnya, KPK selalu dapat me- 
nangguhkan penarikan penyidik 
yang ditugaskan setelah KPK 


mengirimkan surat 
Untuk memperlancar pena- 
nganan kasus korupsi, lanjut 
Busyro, KPK juga sedang mem- 
persiapkan perekrutan penyidik 
di luar kepolisian. Namun, KPK 
punya kendala dalam menyedi- 
nruang kerja untuk mereka. — Yaa) 
Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP menyatakan, penarikan ke-20 


penyidik Polri sama saja mele- 
mahkan kerja mereka membe- 
rantas korupsi. 

(NWO/BIL/WHY) 


Lihat Juga Video "Rapat 
Komisi III dan KPK 

di DPR" di 
vod.kompas.com/ 
rapatkomisi 


«|BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Leganya Hidup Tanpa Harus 
Dibayangi Tagihan Bulanan 


Tagihan rutin bulanan Anda seperti listrik, telepon, cicilan motor, dan TV berlangganan akan terbayar otomatis 


dengan fasilitas AutoDebet BRI. Dapatkan SMS Notifikasi untuk setiap tagihan yang sudah terbayar. 


www.bri.co.id 


Segera registrasi di ATM BRI dan 


Kantor BANK BRI terdekat 


Dipersembahkan khusus untuk nasabah 


Tabungan BRI 


Tabungan BRI 


BritAma BritAma Simpesdes 


Tabungan BRI 


Bisnis 


Giro BRI 


Tran 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Miranda Nilai Jaksa Paksakan Bukti 


JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
dakwa kasus dugaan suap meng- 
gunakan cek pelawat, Miranda $ 
Goeltom, menyerang alur ber- 
pikir jaksa penuntut umum yang 
menuntutnya hukuman penjara 
empat tahun. Miranda mengang- 
gap jaksa terlalu memaksakan 
diri untuk membuktikan kesa- 
lahannya. Ia menyebut perilaku 
ini sebagai memaksa yang ia ana- 
logikan sebagai kegagalan pene- 
gakan hukum. 

Hal itu disampaikan Miranda 
dalam pembelaan atau pleidoi 
yang dibuat dan dibacakannya di 
Pengadilan — Tindak — Pidana 
Korupsi, Jak Senin 17/9). 
Dengan diksi yang diatur pelan, 
dan beberapa kali terdengar isak, 
ia berusaha meyakinkan pem- 
belaannya dengan menganalisis 
argumen-argumen jaksa yang di- 
gunakan untuk menjeratnya di 
pleidoi setebal 51 halaman. 

Ruang sidang dipenuhi sanak 


keluarga dan kolega Miranda. 
Dengan mengenakan blus warna 
abu-abu, dalam pengantar plei- 
doinya, Miranda memperkenal- 
kan diri sebagai profesor dan 
guru besar Universitas Indone 
yang masih aktif. Meski ditahan, 
lulusan doktor Ilmu Ekonomi da- 
ri Boston University, Amerika 
Serikat, ini memang masih mem- 
bimbing mahasiswa S-2 dan 
Ta menyoroti alur berpikir jak- 
yang mengandalkan dua ke- 
saksian dalam persidangan, yang 
menurut Miranda, tak bisa di- 
buktikan. Pertama, kesaksian 
Nunun Nurbaeti terkait perte- 
muan di rumah Nunun di Cipete 
Raya, yang dijadikan acuan se- 
bagai "deal" antara Miranda dan 
anggota DPR. Kedua, kesaksian 
Agus Condro terkait perkat 
Tjahjo Kumolo, yang dijadikan 
dasar bahwa Miranda menjan- 
jikan uang kepada anggota DPR 
a terpilih menjadi Deputi Gu- 


aan 


bernur Senior Bank Indonesia. 
"Kesaksian satu orang bukanlah 
saksi,” kata Miranda. 

Miranda menganggap jaksa 
menggunakan segala upaya un- 
tuk membuktikan kesaksian 
nun, di antar menggunakan 


sebagai alat untuk mengesahkan 
kesaksian Nunun. Namun, ter- 
nyata, kata Miranda, Lini justru 
mengatakan tak pernah melihat 
Miranda dan Nunun bertemu de- 
ngan orang lain saat itu, 
Kesaksian Agus Condro, man- 
tan politisi PDI-P, yang menga- 
takan pernah mendengar dari 
Tjahjo tentang janji Miranda 
akan memberi uang jika terpilih, 


hjo, anggota DPR periode 
1999-2004. Kolega Tjahjo, Emir 
Mocis, juga menguatkan pernya- 
taan Tjahjo, (AMR) 


l 


Temuan PPATK Kurang Direspons 


JAKARTA, KOMPAS — La- 
poran hasil analisis dari Pus: 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan terhadap transaksi 
mencurigakan yang terind i 
pidana kurang mendapat respons 
dari penegak hukum. Banyak fak- 
tor yang menjadi penyebab, salah 
satunya kurang ada kemauan po- 
litik (political wil) penegak hu- 
kum. 


PPATK 

1.674 laporan h: 
kepada Kejaksaan Agung, 1.642 
LHIA kepada Polri, dan 283 LHA 
kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

Ada LITA yang dikirimkan ha- 
nya kepada satu penegak hukum, 
ada juga LHA yang dikirimkan 
atu peneg: 
hukum. LHA tersebut mengin- 
dikasikan adanya tindak pidana 
korupsi, kotika, 
, dan penipuan. Na- 
ang terbanyak adalah 


mun, 
LHIA yang mengindikasikan ac 


nya korups 


yaitu mencapai 45 
i total LHA tersebut. 
aan menindaklanjuti 21 


LHA dari 1674 LHA yang di- 
terima. Kepolisian menindaklan- 
juti 706 LEIA dari 1642 LITA 
yang diterima. 

Sejumlah — kasus — dugaan 
korupsi yang kini ditangani KPK 
juga bersumber dari laporan 
PPATK. Demikian juga, dalam 
us korupsi Tg 
ik, KPK selalu minta 
data rekening mencurigakan be- 
pa pihak yang diduga terlibat 
sebut kepada PPATK, 
Hal ini seperti dalam kasus wis- 
ma atlet. 

Terkait dengan LIA yang di- 
n PPATK tanpa permin- 
« ran itu tetap akan 
ya kalau KPK 


penyelidil 
kata Juru 
Budi. 


korupsi baru, 

KPK Johan 
(Kompas, 14/7) 

Kepala PPATK M Yusu! 
47/0), di Je , mengatakan, 
ada sejumlah faktor yang mem- 
buat respons terhadap laporan 
PPATK rendah. Khusus kejak- 
saan, angka LHA yang ditindak- 
lanjuti terlihat rendah karena pe- 


kelip, sabetan sinar laser, dan hentakan musi 
lak pernah alpa membuat orang larut di dalamnya. Apalagi kalau 
acaranya dikemas dengan apik dan menghadirkan DJ-DJ yang piawai, 


alitulah yang 
Af terangkum di 
lantai dansa Kota 


Bandung yang kembali 
meriah dengan hadirnya 
Djarum Black Menthol 
AINI 
vent ini 


dige 


wuihh. 


ya khususnya baru 
isa menyidik perkara tindak pi- 
pencucian uang (TPPU) 
mulai 2010. Padahal, jumlah LHA 
yang dikirim merupakan akumu- 
lasi sejak 2003. 

Faktor lainnya, kata Yusuf, 
adalah lemahnya political will pe- 
negak hukum untuk menindak- 
lanjuti temuan PPATK akibat ba- 
nyaknya konflik kepentingan. 

S terpisah, Jaksa Agung 
Muda Pidana Khusus Andhi Nir- 
wanto membantah respons ke- 
ja rendah dalam menindak- 
lanjuti laporan PPATK tersebut 

Kepala Pusat Penerangan Hu- 
ejagung Adi Toegarisman 
mengatakan, semua laporan 
PPATK yang dikirim ke kejak- 
saan telah direspons dalam arti 
i dan ditelaah. Jika dite- 
mukan tindak pidana akan di- 
tindaklanjuti ke tahap penyeli- 
dikan atau penyidikan, Jika tidak 
ditemukan tindak pidana maka 
tidak akan dilanjutkan. 

Adi mengatakan, Kejaksaan 
Agung memiliki data mengenai 
tahapan-tahapan ganan 
perkara yang be laporan 
PPATK. (FAJ) 


Dansa Dansi 
yang Penuh Energi 


Lantai dansa tak pernah kehilangan pesona. D: 


ingi lampu kelap- 


&, tempat ini seolah 


"9-17 Septembe 
Berawal di Bali kemudi 
Surabaya, Malang, Semarang, 


Solo, Yogyakarta, Purwokerto 
dandi Mansion, Bandung 


pekan lalu 


Artisasing turut 
memeriahkan lantai dansa di Mansion. 
Bandung yaitu Super8 & Tab (Anjunabeats). 
Jvent yang dimotori oleh Spinach ini juga 
menghadirkan DJ lokal seperti LTN, Arsya, dan 
dipandu MC Giri dan VJ Spastic Lunatic 

Seperti Valen, salah satu clubbers, mengaku 
puas karena telah hadir dalam acara tersebut 
Ia mengatakar 


caranya keren karena musik- 


musik yang dimainkan p 
Gadis dengan rambut pirang yang me 


seorang pebisnis ini datang bersama para 


a DJ bagus 


asistennya Wida dan F 


Dalam acara tersebut, suguhan pertama 
datang dari DJ Arsha diiringi MC Giri dan VJ 
Spastic Lunatic. Yangunik 
dancer berkostum robot mi: 
tari 
dancer tersebut diiringi dengan dentuman musik 
penuh semangat dari DJ LTN. 

Tak ketinggalan Dj Super8 & Tab ikut 
menambah panasnya lantai dansa dengan 
suguhan atraksi kembangapi dari para 
bartender, Musik romantis tetapi enerjik yang 
diberikan duet Dj asingtersebut mengalun 
hingga acara selesai. 

Semen dibalut 
nuansa kemewahan mewarnai jalannya seri 
terakhir Djarum Black Menthol Power Beat 
Road Trip yangberlangsung di Bibliothegue, 
Jakarta, 17-18 September 2012. 

Antusiasme positif para clubbe 
diatas lantai dansa, seakan tidak peduli 
saknya ruangan, bahkan sebelum acara 


lah penampilan 
n 
an laser yang penuh semangat. Suguhan para 


adepan den, 


sana meriah 


sangat 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DOK. DIARUM 


secara resmi dibuka oleh MC Giri. 

Penampilan berturut-turut para DJ seakan 
memacu para clubbers untuk lebih “gila” dalam 
menikmati beat demi beat yang disuguhkan pada 
Senin m: 1 (17/9). Desain elegan bertema 
perpustakaan dari Bibliothegue menambah 
kesan mewah dari Event Djarum Black Menthol 
Power Beat Road Trip seri terakhirini. Ya, 


Jakarta memang masih menjadi primadona 


angberkumpuldan 


bagipa 
menghibur diri 


Perubahan formas 


Perbedaan dan perubahan formasi pengisi 
ara Djarum Black Menthol Power Beat Road 
Trip seri terakhir menjadi kejutan tersendiri bagi 
para clubbers. 

Menurut Romeo, perw 
Records, ada sedikit peruba 
para pengisi acara, terutam 
akan tampil. 

Berbicara mengenai konsep dan tema 
Djarum Black Menthol Power Beat Road Trip 
tahun depan, Romeo mengungkapkan sedikit 
“bocoran” mengenai tema dan kosep acara untuk 
tahun depan. “Tahun depan Insya Allah akan 
ada lagi, temasih agak berbeda dari tahun ini, 
ation' dengan 


dari Spinach 
n dari formasi 
line up DJ yang 


kalau tahun ini temanya 
menggandengpara musisi dan penyanyi, nah 
tahun depan akan sedikit berbe bitetap 
ep road rip keliling kota dengan 
menggunakan bus” P/ASPJ 


dengan ko) 


Tucano Lengkap 2014 


Embraer Sulit Memberikan Transfer Teknologi 


MALANG, KOMPAS 

Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan 
Udara kembali 
mengaktifkan Skuadron 
Udara 21 Pangkalan 
Udara Abdulrahman 
Saleh sebagai skuadron 
pesawat tempur taktis. 
Sebelumnya, skuadron 
ini vakum hampir lima 
tahun karena selesainya 
masa tugas OV-10 
Bronco. 


Pengaktifan ini ditandai de- 
ngan diserahterimakan empat 

uper Tucano EMB-31: 
pabriknya, Empresa 
a de Aeronautica (Embraer), 
kepada Kementerian Per- 
tahanan dilanjutkan kepada TNI, 
Serah terima dilakukan simbolis 
CEO Embraer Defense and 


KOMPAS/EDNA CAROLI NE PATTISINA 


Prajurit TNI AU berpakaian kuning menarik pesawat Super Tucano di Skuadron 21 Lanud 
Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Senin (17/9). Dengan Super Tucano ini, TNI AU kembali 
mengaktifkan Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrahman Saleh sebagai skuadron pesawat tempur taktis, 


Security Luiz Carlos Aguiar ke- total 14199 juta dollar AS, Ke- ngan harga yang relatif murah, — "Kita bikin program kerja 
1 Kepala Badan Sarana Per- wat itu telah dire- transfer teknologi itu minim. sama baru. Kita bisa saling ber- 

tahanan Kemhan Mayjen Fdi- Embraer hanya membei bagi,” katanya. 

wan Prabowo, Senin (17/9). , TT-8102, transfer teknologi untuk pera- — Komitmen untuk be 


TT-8103, dan TT-3104. Pesawat 
Super Tucano TNI AU ini me- 
miliki dasar doreng abu-abu de- 
ngan tambahan lukisan moncong 
hiu warna mer: uai tradisi 
Skuadron L jak pesawat — lebih mahal,” katanya. 
P-51 Mustang, Sementara itu, ada kebutuhan 
Pesawat Super Tucano meru- yang mendesak untuk menggan- 
pakan pesawat tempur taktis tikan OV-10 yang sejak tahun 
yang berfungsi sebagai pesawat 2007 tidak beroperasi karena su- 
latih berkemampuan counter-in- dah tua. "Kita ingin cepat ada 
1 pesawat baru biar bisa latih pilot 
dan siap untuk operasi kalau di- 
butuhkan,” katanya. 
ait hal ini, Luiz Carlos 
akan, sulit bagi pihaknya 
" teknologi. 
Alasannya, saat membuat konsep 
per Tucano hingga produksi 


Menteri Pertahanan Purnomo 
Yusgiantoro mengatakan, Janu- 
ari 2013 akan datang lagi empat 
per Tucano. $ 
, awal 2014 akan datang 
melengkapi 
satu skuadron sebanyak 16 pe- 
sawat. Saat ini, TNI AU juga 
mengoperasil 
sebagai pesawat tempur , 
"Pada 2014 nanti ada 14 jenis 
alutsista bergerak untuk mem- 
TNI AU, termasuk lima 
jenis pesawat tempur,” ungkap- 
nya 

Serah terima itu disaksikan 
ntoro, Panglima 
amana Agus Suhartono, 
af TNI Angkatan Udara 
Marsekal Imam Sufaat, dan Du- 
bes Brasil untuk Indonesia Paulo 
Alberto da Silveira Soa 

Serah terima emj 


an, 

”Awalnya kita ingin sebagian 
dari pesawat itu diproduksi de- 
ngan diberikan kepada PT DI, 
tetapi ini butuh peralatan jadi 


sampaikan Duta Be- 

Paulo Alberto da 
ares yang mengatakan, 
pihaknya sangat bangga bisa ikut 
dalam proses modernisasi per- 
lan TNI. Komitmen ini di- 
pertegas dengan rencana keha- 
diran atase pertahanan Brasil 
2014. 


ama jug: 
ar Brasil 
Silvei 


Sesuai permintaan 


Imam mengatakan, Super Tu- 
0 bisa mengangkut pers 
jataan seberat 1,5 ton, Bom pro- 
duksi Indonesia seperti MK82 
sudah bisa di 
Luiz menjelaskan, Super Tu- 
cano yang dibeli Indonesia telah 
memiliki teknologi yang cukup 
maju, Semua kemampuan itu 
berdasarkan permintaan dari pi- 
hak Indonesi: 
"Seperti rad 


dan juga dapat digunakan 
sebagai pesawat intai, 


Minim transfer teknologi 


Imam Sufaat mengakui, peng- 
adaan Super Tucano ini minim 
transfer teknologi. Padahal, hal pertama tahun 2004, tidak ada 
tersebut telah menjadi komit- peluang untuk transfer teknologi 
men dalam pembelian persen- dengan negara lain. Saat ini, Em- 
jataan dari luar negeri. Ia menga- — braer telah menjual sekitar 160 


unit pe- tidak ada di 


sawat Super Tucano EMB-814ini takan, telah diadakan diskusi pesawat Super Tucano. Ia me- Super Tucano milik Indonesia 
merupakan bagian dari kontrak panjang untuk mendapatkan  nawarkan kerja sama lima sam- — karena tidak semua negara juga 
pembelian delapan pesawat se- transfer teknologi. Namun, ka- pai tujuh tahun ke depan terkait” memintanya. Tergantung dari 
i tara Kemhan dan Em- rena Indonesia hanya membeli rencana Embraer membuat pe- operasi dan misi yang akan di- 
braer tahun 2010 dengan nilai sedikit, yaitu delapan pesawat de- — sawat angkut. bebankan,” kata Luiz. (EDN) 


DJARUM 


P £ WER,BEAT, 


Mospinachrecords Meblackxperienco 
#djarumblack info: 162 818 847445 


XPERIA 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 
SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN 
GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


JEJAK NASIONALISME SUMEDANG (2) 


Semangat Cut Nyak Dien 


Tidak semua orang 
menyadari Cut Nyak 
Dien pernah diasingkan 
ke Sumedang, Jawa 
Barat. Tidak banyak pula 
yang menyempatkan 
berkunjung ke makam 
pahlawan asal Aceh ini 
secara rutin. Meskipun 
begitu, segelintir orang 
berusaha menghidupkan 
semangat perjuangannya. 


Oleh NINA SUSILO dan 
“——— DIDIT PUTRA 
ERLANGGA 


ny (47), warga Tanjung- 
Es Sumedang, adalah 

satu di antara sedikit war- 
ga yang mengetahui lokasi ma- 
kam Cut Nyak Dien dan rutin 
berkunjung ke sana. "Saya baru 
tahu makam Cut Nyak Dien di 
Sumedang 3-4 tahun ini, sejak 
pindah ke Sumedang dari Solo. 
Sejak itu, kalau sempat, saya zi- 
arah,” kata Eny yang ditemui 
ketika berziarah ke makam Cut 
Nyak Dien bersama kerabat dan 
anaknya, Sabtu (1/9). Dia bangga 
makam pahlawan perempuan 
itu ada di Sumedang. 

Keberanian dan keteguhan 

Cut Nyak Dien dalam melawan 
kolonial Belanda memang tidak 
diragukan, Catatan mengenai 
keberanian perempuan kelahir- 
an Lampadang, Aceh Besar, t 
hun 1850, itu tersebar di ma- 
na-mana. Zentgraaf dalam buku 
berjudul Afjeh terbit- 
an tahun 1939, seperti 
dikutip pada "Wanita 
Utama Nusantara da- 
lam Lintasan Sejarah" 
terbitan tahun 1994 
menyebut Cut Nyak 
Dien sebagai wanita 
besar yang terkenal 


sa 


yang dilaluinya. 

Setelah suami keduanya, Teu- 
ku Umar, meninggal, Cut Nyak 
Dien juga memilih melanjutkan 
perjuangan dan hidup di rimba 
ketimbang menyerah kepada 
Belanda. Demikian pula ketika 
Cut Nyak Dien sudah tua dan 
bermata rabun, dia memilih 
tetap di rimba belantara dari- 
pada menyerah, 

Padahal, Skelely Lulofs dalam 
Kisah Ratu Perang Aceh men- 
jelaskan, sebagai putri ulubalang 
6 Mukim-daerah yang subur 
makmur-hidup Cut Nyak Dien 
berkecukupan, dilayani, dan 
bergelimang keindahan, Namun, 
sikapnya tak goyah menghadapi 
pertempuran melawan kolonial 
ataupun kesulitan yang dihadapi 
di hutan Aceh. Cut Nyak Dien 
baru bisa ditangkap setelah anak 
buahnya, Pang Laot, tidak tega 
melihat kondisi Cut Nyak Dien 


i 
Pa Ox. 


Menikah dengan Teuku 
Ibrahim Lamnga, anak 


dari Uleebalang Lamnga IN 1 


Cut Nyak Dien lahir 
di Lambadang, Aceh. 


Tag 


Makamnya dipugar 
dan diresmikan 
Gubernur Nanggroe 
Aceh Darussalam 
Ibrahim Hasan 


Pemerintah menganugerahi 


gelar pahlawan kemerdekaan 9 


berdasarkan SK Presiden RI 
No 106/1964, 


Makamnya ditemukan di pemakaman 
keluarga Siti Khodijah di Sumedang 
setelah dilakukan pencarian yang 
diprakarsai Gubernur Aceh saat itu 


dan memutuskan memberitahu- 
kan lokasi persembunyian Cut 
Nyak Dien ke Belanda dengan 
syarat Cut Nyak Dien akan di- 
rawat dan diperlakukan baik. 

Setelah ditangkap dan dita- 
han di Banda Aceh, Belanda pun 
mengasingkan Cut Nyak Dien 
ke Sumedang. Harapannya, so- 
sok Cut Nyak Dien tidak men- 
jadi penyemangat pejuang Aceh. 
Di Sumedang, Cut Nyak Dien 
yang sudah kehilangan vita 
memang hanya mengajar me- 

ngaji ke masyarakat 
sekitar, 

Menurut Dadan 
Rusnandar (67) yang 
mengaku keturunan 
warga pemilik rumah 
yang ditumpangi Cut 
Nyak Dien, komunika- 

menggunakan baha- 
sa Arab. Karena akti- 
vitas keagamaanny: 
Cut Nyak Dien pun dipanggil 
Ibu Prabu. Kendati tidak me- 
nyebarkan semangat perlawan- 
an kepada masyarakat Sume- 
dang, tak sekalipun Cut Nyak 
Dien menyerah kepada Belanda. 


8 


Seremonial vs sehari-hari 


Keberadaan Cut Nyak Dien 
di Sumedang, hingga kini ma- 
kamnya, tidak lantas menjadi 

i perempuan di wilayah 
ini. Semangat perlawanan dan 
pergerakan perempuan untuk 
berbagai isu perempuan, menu- 
rut Nandang Suherman dari Pu- 
sat Pengkajian dan Pengem- 
bangan Masyarakat Lokal, sa- 
ngat minim di Sumedang. Kasus 
kekerasan dalam rumah tangga 
dan pencabulan anak bukannya 
tidak ada. Namun, masalah ini 
belum ditangkap perempuan 
untuk dilawan. 


Perang Aceh melatus, 
Cut Nyak Dien berperang 
membantu suaminya, 


U DaRi ACEH 
KE SUMEDANG 


Nov 
1908, 


Gunung Puyuh, 


”Kami pernah mengadvokasi 
untuk kasus KDRT dan penca- 
bulan anak, tetapi tidak menjadi 

ang menimbulkan empati. 
Akhirnya lewat begitu saja se- 
bagai kriminal biasa,” ujarnya. 

Kendati ada beberapa kepala 
dinas yang perempuan dan ada 
politisi perempuan di DPRD Su- 
medang, Nandang menilai, isu 
n perempuan ma- 
an pidato resmi, bu- 
Akibatnya peringatan 


lomba masak-memasak 
dan tidak menuju esensi hak 
dan kesetaraan perempuan. 
Anggota DPRD Sumedang, 
Odah Hadiat, tidak membantah 
kurangnya isu dan gerakan pe- 
rempuan di wilayahnya. Alum- 
nus FISIP Universitas Padjad- 
jaran angkatan 1987 itu men- 
duga perempuan umumnya le- 
bih sibuk mengurus keluarga 
dan terbiasa menerima. Masalah 
@konomi lebih mengemuka ke- 
timbang isu kesetaraan jender. 
Melihat banyak warga terje- 
rat rentenir, Odah pun mela- 
kukan intervensi melalui pem- 
berdayaan ekonomi. Setahun 
Odah mengajak perempuan 
kitar memproduksi 
it. Paling tidak 100 
medang 
Kecamatan Rancakalong, 
an Paseh, dan Cimang- 


Kecam: 
gu bergabung di Saung Mimit- 
ran yang didirikan Odah di Du- 
sun Nanggewer, Desa Padasuka, 
Sumedang. Pesanan tas, dompet, 


atau sepatu rajut dari dalam dan 
luar negeri mulai mengalir. Pe- 
masaran juga dilakukan secara 
online ataupun melalui gerai 
produk Sumedang yang disiap- 
kan pemerintah daerah. 

Dari Saung Mimitran, warga 


Feb 
1899 
ditangkap di pedalaman 
Meulaboh dan dibawa 
ke Banda Aceh, 


Sumedang Selatan 


Cut Nyak Dien memutuskan 


tetap melawan Belanda 


meskipun suaminya tewas dalam 
1 pertempuran di Gle Tarum. 


Menikah lagi 
- dengan Teuku Umar 


Cut Nyak Dien terus 

bergerilya melawan 

Belanda meskipun 

Teuku Umar gugur 

dalam pertempuran 
di Meulaboh. 


Cut Nyak Dien 


Belanda mengasingkan Cut Nyak 
Dien ke Sumedang, Jawa Barat, 
Aktivitas selama di pengasingan 
diisi dengan kegiatan mengajar 
AI Ouran kepada para penduduk. 


Meninggal di Sumedang 
dan dimakamkan di 


Sumber: Litbang "Kompas" /ERI, 
dari pemberitaan "Kompas" 
an sumber lain 


NOVAN 


bisa mendapat tambahan pen- 
dapatan sekitar Rp 300.000 per 
bulan. Amanah yang biasa di- 
panggil Enung (30) merasakan 
manfaat kerajinan rajut ini. Dia 
bisa membantu suaminya yang 
kuli bangunan sambil mengasuh 
anak sulungnya yang berusia ti- 
ga tahun. 

Melihat akar masalah masih 
pada urusan perut, Odah me- 
maknai perlawanan dan nasio- 
nalisme dengan memberdaya- 
kan perempuan serta keluarga- 


RAN Grislisine membawa kese- 
n secara riil,” ujarnya, 
ca urusan perut belum 
selesai, isu kesetaraan perempu- 
an semakin di awang-awang, 
Pendidikan menjadi nomor se- 
kian, apalagi perlawanan, Kete- 
guhan Cut Nyak Dien untuk 
terus melawan masih menanti 
wujudnya di kekinian. 
(ERI/LITBANG KOMPAS) 


Masyarakat Menuju 


Besok: Semangat Laskar 
Gerakan Petani 


SELEKSI HAKIM "AD HOC” 


Koalisi Masyarakat Tidak Merekomendasi 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
alisi Masyarakat Sipil Anti 
Korupsi tidak merekomendasi 
kan satu calon pun dari 89 calon 
hakim ad hoc tindak pidana 
korupsi yang saat ini mengikuti 
seleksi tahap akhir. Pasalnya, se- 
paruh lebih calon diduga ber- 
masalah, sementara sisanya ter- 
catat tak pernah memberi sum- 
bangan signifikan dalam pem- 
berantasan korupsi. 

Hal tersebut merupakan rang- 
kuman hasil penelusuran rekam 
jejak yang dilakukan koalisi dan 
ICW yang disampaikan ke Mah: 
kamah Agung, Senin (7/9). Hasil 
tracking itu diserahkan kepada 
Ketua Muda Pidana Khusus MA 
yang juga Ketua Panitia Seleksi 
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 
Djoko Sarwoko. 

Emerson Yuntho dari ICW 
mengungkapkan, pihaknya me- 
nengarai 47 calon termasuk da- 
lam golongan berma 
hingga tak layak untuk dipilih 
menjadi hakim ad hoc. Selebi 
nya, 42 orang diragukan kre. 
dibilitasnya. Meski tak memiliki 


catatan buruk berkenaan dengan 
integritasnya, ICW menilai me- 
reka tidak memberikan kontri- 
busi yang signifikan dalam upaya 
pemberantasan korupsi di In- 
donesia. 

Oleh karena itu, Komisi Yu- 
disial meminta MA bersikap ha- 
ti-hati dalam memilih para calon. 
Pasalnya, berdasarkan investigasi 
banyak 43 calon berma- 
salah baik terkait persyaratan ad- 
ministratif, kompetensi/kualitas, 
maupun integritas. Mereka ter- 
diri dari 13 orang, di antaranya 
calon hakim ad hoc tingkat bs 
ding, sementara 30 calon hakim 
ad hoc tingkat pertama. 

Juru Bicara KY Asep Rahmat 
Fajar mengungkapkan, pihaknya 
mengindikasikan tujuh calon 
yang dinilai permisif terhadap 
kegiatan makelar kasus. Seba- 
nyak 13 orang terbiasa melaku- 
kan lobi ketika menangani per- 
kara, dan tiga orang lainnya ter- 
indikasi pernah menyalahguna- 
kan kewenangan yang dimiliki. 

Beberapa temuan lainnya ada- 
lah memanfaatkan jabatan ke- 


luarga/kerabat untuk kepenting- 
an perkara atau kepentingan pri- 
badinya, pernah memotong uang 
iuran anggota perkumpulan un- 
tuk kepentingan pribadi, meng- 
aku sebagai aparat negara untuk 
kepentingan tertentu, bersikap 
arogan, berpoligami (menikah si'- 
ri dengan mahasiswanya), ber- 
buat asusila, tidak transparan da- 
lam pembagian honorarium ber- 
sama tim kuasa hukum lainnya, 
Ada pula calon yang masih ter- 
catat sebagai anggota Komisi Pe- 
milihan Umum Daerah. 

Kemarin, 89 calon hakim ad 
hoc mengikuti seleksi profile as- 
ment di Pengadilan Tinggi Su- 
rabaya dan Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta. Mereka mengikuti 
seleksi dari pagi hingga malam 
hari, Seleksi akan dilanjutkan Se- 
lasa ini dan Rabu esok. 

Secara terpisah, Ketua Umum 
Aso: Pengusaha Indonesia 
Sofjan Wanandi mengatakan, ha- 
kim ad hoc harus diperbaiki ku- 
alitas ataupun fasilitasnya. Hal 
ini agar hakim tidak mudah di- 
sogok dan korupsi. (ANA/OSA) 


SIDANG PARLEMEN ASEAN 
Kesenjangan Masih Jadi Tantangan 


MATARAM, KOMPAS — Ma- 
salah kesenjangan antaranggota 
dan makin pendeknya tenggat 
pencapaian komunitas ASEAN 
2015 masih menjadi tantangan 
bagi ASEAN. Dibutuhkan du- 
kungan dan percepatan dari 
genap pihak untuk mengatasi 
tantangan yang ada, termasuk di 
antaranya dari Parlemen Anggota 
ASEAN (ASEAN Inter-Parlia- 
mentary Assembly/AIPA). 

Hal tersebut mengemuka da- 
lam pembukaan Sidang Umum 
Ke-33 AIPA, Senin (17/9) malam, 
di Mataram, Nusa Tenggara Ba- 
rat, Sidang dibuka Wakil Pre- 
siden Boediono, dihadiri Perdana 
Menteri Kamboja yang juga Ke- 
tua ASEAN Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo Hun Sen, Ke- 
tua DPR yang juga Presiden AIPA 
Marzuki Alie, serta delegasi par- 
lemen anggota negara ASEAN. 
Sidang akan berlangsung hingga 
22 September, 

"Meski kesenjangan nega- 
ra-negara ASEAN telah berku- 


tetapi kesenjangan masih 
signifikan. Juga masih ada tugas 
untuk mewujudkan pembentuk- 
an komunitas ASEAN 2015, yang 
waktunya makin singkat, tinggal 
dua tahun lagi,” kata Hun Sen. 
Menurut Hun Sen, banyak 
yang telah dicapai sepanjang 45 
tahun perjalanan ASEAN. Ta 
mencontohkan di bidang cko- 
nomi, produk domestik bruto 
ASEAN tahun 2010 yang men- 
capai 19 triliun dollar AS me- 
ningkat menjadi 2,2 triliun dollar 
AS pada 2011. Total perdagangan 
ASEAN pada 2010 mencapai 2 
triliun dollar AS, meningkat 24 
triliun dollar AS pada 2011. 
”ASEAN kini menjadi kawasan 
dengan pertumbuhan tercepat di 
dunia. ASEAN telah menunjuk- 
kan peran yang tak tergantikan 
pada mitranya,” katanya. 
Hun Sen banyak berharap dari 
AIPA, "AIPA merupakan jem- 
batan ASEAN dengan rakyat. Ke- 
terlibatan AIPA sebagai perwa- 
kilan rakyat ASEAN diharapkan 


dapat lebih memahami aspirasi 
rakyat dan memberi masukan 
tentang langkah-langkah yang 
perlu dilakukan,” katanya. 

Senada dengan Tun Sen, 
Wapres menyatakan, ASEAN sa- 
at ini berada pada momen yang 
krusial karena tenggat peni 
an komunitas ASEAN yang ting- 
gal dua tahun lag 

"Waktu yang te untuk me- 
wujudkan komunitas ASEAN ti- 
dak banyak, Saya yakin, kita se- 
mua para pemangku kepentingan 
di ASEAN, termasuk AIPA, berte- 
kad sama, yaitu memberikan 
kontribusi terbaiknya bagi ter- 
capainya ran kita bersama 
itu,” kata Boediono. 

Presiden AIPA Marzuki Alie 
e- 


menekankan perlunya AIPA 
lakukan kontemp! 
kan rt 


i memi 
olusi utama yang ber- 
i kepada proses trans- 
ASEAN. Hal itu resolusi 
yang disepakati agar dapat di- 
implementasikan dengan baik. 

(WHY) 


10 - 11 Oktober 2012. Hotel Santika - Jakarta 


Tapi: 
Hari Pertama, Rabu 10 Oktober 2012 


COMPETENCY BASED HAM (CONCEPT & STRATEGY) 


Pembicara: 


“Dr Aurik Gustomo (Katun 
Kronleage Managemne-2D) 


Seminar 2 hari 


Jompo Kaatttan Pooglo dan 
Riset 4 Pergutmtuan SBM -ITBI 


Same Day 
Service" 


BNI Remittance Experience 


COMPETENCY MODEL 
BEMAVIOURAL EVENT INTERVIEW TECHNIOVE ( BEI TECHNIOUE) 
COMPETENCY BASED SELECTION AND RECRUITMENT 


Hari Kedua, Kamis 17 Oktober 2012 
COMPETENCY BASED TRAINING & DEVELOPMENT 
COMPETENCY BASED CAREER AND SUOCESSION PLANNING 
7: COMPETENCY BASED PERFORMANCE MANAGEMENT lwatof (Talent & Rewards Director Tomers Watson) 
COMPETENCY BASED REWARD MANAGEMENT ' Chairul Hamdan (Courtry HR Head PT Misenas Planiatons) 


PENDAFTARAN : PT Mitra Kelola Insani - 3rd Floor Suite 301 Fortuna Building Jl. Mampang Prapatan No 96 
Jak-Sol. Ph. 021 - 7990277 - Fax. 021 - 7990270. omail : into mitrakslola.com - www.mitrakelola.com 


Ar 
GOTDEN RAMA cumwreouruns 


WON DERFUL EUROPEAN HOLI DAYS NIM Ono) 
PA ag aa O7D Lenka FUN MADRID BARCELONA 4 FUN BANGKOK PATTAYA 
2703 


& van USD & van USO 
12D «ix ALL 
Ba k 9 he Dip 10.18 1,27 01/20 17,720 An 
MI 1.888 enam 1288 Ieatooduatan 
AD IuaU manga FUN KONG KONG SHENZHEN 
ID CHINA van USD 


ss 1D MAGUrIcENy EAST EUROp | 
A7 S0 M3 , 
P1 230 Mn 
PU ae Mr lt tuan” 028 


tan USD 
aa Ma 
munguagn P2 889 
1 Dn sa 0 FUN MONG KONG SNENN 
SLOURDES "gag PN LAN 9 BI 
tv man namgico Snow" Bata sg 
aa Ps Of 2G olesan PATIN | ate en Mie Mi Yan 
io 
“BID S8AM0 EUnope Lounnes “NP BUSI SEANOIMAVIA OGD napa EYE uan 
4 LONDON im USD EXTRA De AAN Maan 296 
In mantan aa D7 9GB 0 ea pplalambaniyee 
AO) FAKE yoyenTune 


BOSPHORUS CAUISE 
Dig AIA 2001172 4,10 1 10 22hng Pen USD 
me Can 
| im Maa Lapar ea 


“Juni Utari Miman (Managing Director PT Ga Soliters) 
Gemala Pasar'bu (Creitart Hay Group Indonesai 
» Dra T Zimahram, MMA! (Dositur SDM & Umum PT Inbrnedia 
Nusantara) 
« Ybahiho Ayard Naat O! KA Prarmace 

Tony Warsang (Director Human Capt 


uga2510 
00 


BNI smart remittance 


Nikmati layanan kiriman valas 
lebih mudah, cepat dan aman 


Pa TI BNI memberi lebih 


07D t ineasa Too £, 


ID FUN AUSTRALIA DREAMLAI 


n) vam USD 
4 TANGALOOMA Pi isa 


Banana 1.488 
Tag 


PARE 


090 FUN CHINA HIGHLIGHT 


: 100 CHINA FANTASTIC 4 GUILIN 
000 FUN NEW ZELAND KMI 1:23 Da /4, MZ J0 Bank Negara Indonesia merupakan Bank terbaik dengan predikat 
The Best Remittance Provider in South East Asia 3 tahun berturut-turut 


2009 s/d 2011 


BNI Smart Remittance memberikan layanan terbaik untuk kiriman uang 
dalam valuta asing ke luar atau dalam negeri. BNI memiliki jaringan terluas 
di dunia dengan 125 jenis mata uang di berbagai negara. Komitmen kami 
mengirimkan uang lebih cepat dengan tarif yang kompetitif untuk memenuhi 
kebutuhan pembayaran atau pengeluaran, baik personal maupun corporate 


10D ENCHANTING YUNNAN 
10D FUN WEST COAST US, £ SHANGRILA 
4 DISNEYLANI ag n 
na Kesan 100 EXCITING JIUZHAIGOU 
THANGJIAJIE 


: » 2.538 
(DFUNTAWANTATUNG 
HOTSPRING EXPERIENCE # Tag 


1.018 


TAMAN FORMOSAN ABORIGINE 4 Gp 


1.068 


O4D FUN MALAYSIA 4 
GENTING HIGHLAND # Ting 


07D FUN HONG KONG SHENZHEN MACAN, 


mo TAMAN SPECIAL ALISHAN 


Informasi lebih lanjut kunjungi kantor cabang BNI terdekat, hubungi BNI Call 


OSN SOUTHEAST ASIA ROYAL CARIBBEAN 4 
500046 atau (021) 500046/68888 dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


LEGEND OF IE SEAS (Ti 
21231 1123 
1 -. 2 2222 3 @BNI46 | f)| BNI 


080 TAIWAN DOUBLE TEN 
v1.8 - x 


PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL N @ B N I 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Ancaman Narkoba di Daerah 


eredaran narkotika di Indonesia 
bukannya berkurang, melainkan 
justru semakin merebak luas ke 
berbagai penjuru dengan korban 
terus berjatuhan. 


Berbagai jenis narkotika mengalir deras ke Indonesia, 
seakan tidak dapat dibendung. Muncul kesan, bangsa 
tidak berbuat banyak untuk menghadang bahaya 
narkotika yang bisa lebih kejam daripada perang, terutama 
untuk dampak jangka panjang. 

Sebagai bisnis yang menggiurkan, peredaran narkotika 
dikendalikan secara rapi oleh para bandar yang cerdik dan 
nekat, suka mengelabui para petugas. Jangkauan kegiatan- 
nya semakin merisaukan karena sudah merasuk jauh ke 
daerah-daerah, ke kota-kota kecil, Tidak lagi sebatas ber- 
konsentrasi di kota-kota besar, 

Laporan dari sejumlah daerah mengungkapkan per- 
edaran narkotika cenderung meningkat dan merebak luas. 
Kenyataan itu semakin diperkuat oleh data perkara penya- 
lahgunaan narkotika yang diterima Mahkamah Agung 
meningkat 40 persen hanya dalam tempo setahun. 

Jumlah pencandu bertambah dan korban meninggal 
terus berjatuhan, sementara kerugian ekonomi pernah 
disebut-sebut mencapai Rp 50 triliun setahun. Kepungan 
peredaran narkotika telah berlangsung di berbagai ling- 
kungan masyarakat, mengancam siapa saja tanpa pandang 
bulu, kaya atau miskin, usia muda atau tua. 

Sudah pasti Badan Narkotika Nasional (BNN), yang 
diberi tugas khusus untuk memberantas peredaran narko- 
tika, sudah bekerja keras. Namun, tantangan yang dihadapi 
tidaklah kecil dan sangat kompleks sehingga perlu kerja 
lebih keras lagi. Sudah pasti pula keberhasilan tugas BNN 
sangat bergantung pada dukungan berbagai kalangan ma- 
syarakat dalam perang melawan narkotika, Tanpa du- 
kungan serius masyarakat luas, kampanye melawan an- 
caman narkotika dikhawatirkan akan kedodoran. 

Dengan memperhatikan peredaran narkotika yang me- 
rebak begitu luas, Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi 
bahaya narkotika. Posisi Indonesia pun menjadi sorotan 
karena semula menjadi konsumen, tetapi tahun-tahun 
belakangan disebut-sebut juga sebagai tempat transit dan 
produsen narkotika. 

Perlu dikemukakan, bahaya narkotika merupakan an- 
caman global, Tidak ada negara di dunia yang dapat 
dianggap luput dari ancaman peredaran narkotika. Namun, 
muncul gugatan, mengapa bahaya narkotika di Indonesia 
jauh lebih serius ketimbang negara tetangga, seperti Singa- 
pura dan Malaysia, Mungkin saja ada 
berargumentasi, kompleksitas persoalan yang dihadapi 
berbeda-beda. 

Namun, tidak sedikit orang yang beranggapan, jangan- 
jangan upaya penegakan hukum yang kurang tegas telah 
berpengaruh pada upaya pemberantasan narkotika. Ke- 
lemahan itu secara gamblang pula terlihat pada sejumlah 
lembaga pemasyarakatan yang disinyalir menjadi pusat 
pengendalian peredaran narkotika. Sungguh absurd. 


India Berani Melangkah 


eputusan Pemerintah India 
pimpinan PM Manmohan Singh 
mereformasi ekonomi untuk 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi mendapat tantangan. 
Tantangan dan protes atas kebijakan baru pemerintah 


itu dilakukan oleh parta 
rakyat terutamai Dasa ke 


n pemer ntah 


pintu Mebndeba bagi asing, Sementara arti 
oposisi lebih memant: i tersebut untuk meng- 
ambil hati rakyat yang akan merasakan kenaikan harga 
bahan bakar bersubsidi, 

Menurut berita yang tersiar di koran ini kemarin, selain 
membuka sektor ritel, Pemerintah India juga membuka 


nerbangan domestik. Pendek kata, Pemerintah India ingin 
meningkatkan iklim investasi dan keuangan publik. Semua 
itu dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8,2 
persen. 

Sangat wajar kalau rakyat memprotes kenaikan harga 
bahan bakar bersubsidi karena mereka harus menanggung 
akibat kenaikan itu. Wajar pula kalau para pengemudi truk 
juga mengancam mogok karena mereka juga akan me- 
nanggung akibat dari kebijakan pemerintah itu. 

Akan tetapi, alasan Pemerintah India juga jelas. Kenaik- 
an harga energi itu perlu karena harga energi India sudah 
tidak selaras lagi dengan harga energi dunia. Hal yang sama 
pernah kita, Indone: i 

Kita masih ingat, pada tahun 2011, pemerintah meng- 
ungkapkan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) 
sudah melampaui batas kewajaran, Kenaikan anggaran 
subsidi BBM terjadi karena kenaikan harga minyak mentah 
dunia dan lonjakan volume konsumsi BBM, terutama 
Premium. 

Karena kompleksnya masalah, rencana pembatasan sub- 
sidi telah menimbulkan dilema bagi pemerintah, apakah 
akan tetap dijalankan atau ditunda, bahkan dibatalkan. 
Wacana kenaikan harga kembali mencuat sebagai kebijak- 
an yang lebih tepat ketimbang pembatasan konsumsi, 
tetapi tetap sebagai wacana. Sementara Pemerintah India 
dengan segala risikonya berani bertindak. 

Mengapa Pemerintah India berani bertindak? Barang- 
kali mereka memegang teguh apa yang pernah dikatakan 
oleh Jawaharlal Nehru, "Suatu momentum telah datang, 
yang datangnya sangat langka dalam sejarah, ketika kita 
melangkah keluar dari dunia lama ke dunia baru, ketika 
sebuah era berakhir dan ketika jiwa suatu bangsa, yang 
lama tertindas, menemukan siapa dirinya.” 

Pemerintah India, sekarang ini, tentu tidak mau kehi- 
langan momentum di kala raksasa Asia lainnya, China, 
semakin besar dan kuat. India harus bertindak, apalagi baik 
China maupun India diharapkan akan mengambil peran 

kepemimpinan yang lebih besar di tingkat global. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Korupsi dan Konflik Tanah di Kebun Sawit 


Oleh A YUNAN FIRDAUS 


ertangkapnya Bu- 
T pati Buol Amran 

Batalipu oleh KPK 
dengan sangkaan meneri- 
ma suap dalam penerbit- 
an HGU PT Hardaya Inti 
Plantations adalah modal 
awal untuk mengungkap 
korupsi di kebun sawit. 
Ini sekaligus sebagai pintu 
masuk untuk menyelesai- 
kan konflik tanah. 


Praktik korupsi adalah salah 
satu penyebab utama terjadinya 
konflik tanah di kebun sawit. 
Sebab, dengan korupsi, segala 
aturan hukum yang difungsikan 
untuk mengatur usaha kebun sa- 
wit agar berjalan sesuai aturan 
dikesampingkan. 

Alhasil, masyarakat kecil yang 
tanah pekarangan dan pertanian- 
nya diambil alih secara melawan 
hukum melakukan perlawanan 
secara kolektif. Maraklah konflik- 
konflik tanah di kebun sawit, 
yang sebarannya ada di semua 
pulau besar di Nusantara, 

Statistik konflik tanah di ke- 


bun sawit jumlahnya ratusan. 
Data yang direkam oleh Sawit 
Watch menyebutkan ada 663 ka- 
sus, tersebar di 20 provinsi. 


Celah-celah korupsi 


Korupsi di kebun sawit 
umumnya terjadi karena investor 
ingin menghindari beban peme- 
nuhan syarat administratif yang 
diatur peraturan perundang-un- 
dangan, Izin prinsip investasi, 
izin lokasi, analisis mengenai 
dampak lingkungan (amdal), hak 
guna usaha (HGU), dan izin usa- 
ha perkebunan (IUP) merupakan 
dokumen yang harus dimiliki 
perusahaan kebun sawit yang 
syaratnya ditentukan secara ke- 
tat. Inisiatif perbuatan korupsi 
bisa bermula dari pengusahanya, 
pejabat publiknya, atau kemufa- 
katan jahat dari keduanya. 

Secara hukum, berbagai per- 
izinan untuk usaha kebun sawit 
diberikan dengan syarat-syarat 
ketat, Ketat dalam arti bila salah 
satu syarat tidak dipenuhi, 
tak dapat diterbitkan. Dalam Per- 
aturan Kepala BPN No 2/1999 
tentang Izin Lokasi, misalnya, 
untuk mendapatkan izin lokasi 


harus memenuhi berbagai syarat. 
Di antaranya, lokasi harus sesuai 
rencana tata ruang wilayah, su- 
dah punya izin prinsip penanam- 
an modal, dilengkapi pertim- 
bangan teknis aspek yuridis dan 
fisik tanah, serta harus ada forum 
konsultasi dengan masyarakat 
yang tanahnya masuk dalam are- 
al izin lokasi, 

Dalam forum konsultasi ter- 
sebut harus ada penyebarluasan 
informasi rencana penanaman 
modal, rencana perolehan tanah 
dan penyelesaian masalah per- 
olehan tanah, pengumpulan in- 
formasi data sosial dan lingkung- 
an, serta alternatif bentuk dan 
besarnya ganti rugi atas tanah. 

Contoh lain, untuk mendapat- 
kan HGU dipersyaratkan antara 
lain adanya izin lokasi dan per- 
setujuan amdal. Jadi, jika satu 
syarat tidak dipenuhi— sesuai 
aturan—izin berikutnya tidak da- 
pat diterbitkan. 

Namun, praktiknya, pelang- 
garan terhadap aturan-aturan 
hukum untuk usaha kebun sawit 
tetap terjadi. Colchester dkk 
(2006) dalam laporannya me- 
nyebut bentuk-bentuk pelang- 


garan antara lain kebun sawit 
beroperasi tanpa izin yang leng- 
kap, amdal terlambat dilakukan, 
informasi tidak diberikan kepada 
masyarakat, dan ganti rugi tidak 
dilaksanakan. Dalam beberapa 
kasus lain, ada kebun sawit yang 
telah beroperasi sementara HGU 
belum didapatkan. Padahal, Ba- 
dan Pertanahan Nasional menya- 
takan dalam pertemuan Round- 
table on Sustainable Palm Oil 
2009, di Kuala Lumpur, bahwa 
operasi kebun sawit di atas tanah 
yang belum ada HGU termasuk 
tindakan ilegal. 

Aturan hukum yang dirumus- 
kan secara ketat dibuat longgar 
dengan sengaja dan konspiratif 
sehingga terbit izin-izin yang se- 
harusnya tidak bisa diterbitkan. 
Dalam logika korupsi, di situasi 
seperti itu diduga kuat ada per- 
buatan korupsi antara penerima 
izin dan pemberi izin. 


Berharap pada KPK 


Mengendus perbuatan korup- 
si, apalagi menemukan pelaku- 
nya, bukan perkara mudah. Da- 
lam kasus kebun sawit, sangat 
sulit masyarakat mendapatkan 


bukti- bukti dugaan korupsi ka- 
rena perbuatan korupsi tersebut 
dilakukan secara rapi dan an- 
tarpelaku saling menutupi. 
Untuk itu, dengan diangkat- 
nya kasus dugaan suap yang me- 
libatkan Bupati Buol dan petinggi 
PT Hardaya Inti Plantations, di- 
harapkan KPK bisa mengungkap 
kasus-kasus korupsi lai 
kebun sawit, yang diyaki 
lahnya cukup banyak. Dengan 
semakin banyak kasus korupsi di 
kebun sawit yang diungkap, akan 
jadi modal dan dasar untuk me- 
nuntut pembatalan izin-izin usa- 
ha kebun sawit yang menyebab- 
kan konflik tanah di mana-mana, 
Selain diharapkan bisa mener- 
tibkan usaha kebun sawit, pene- 
gakan hukum korupsi di kebun 
sawit akan memberikan rasa ke- 
adilan bagi masyarakat yang ta- 
nahnya diambil alih secara me- 
lawan hukum oleh perusahaan. 
Dalam situasi ini, harapan bisa 
digantungkan pada KPK di te- 
ngah melempemnya aparat pe- 
negak hukum yang lain. 
A YUNAN FIRDAUS 
Advokat: Anggota Public 
Interest Lawyer Network 


Reformasi Kurikulum 


Oleh ANITA LIE 


al yang membedakan ne- 
H gara yang dianggap su- 

dah berhasil dalam pem- 
bangunan pendidikan dengan ne- 
gara yang belum maju adalah 
angka partisipasi tinggi, pemera- 
taan, mutu, dan efisiensi. Di In- 
donesia, peningkatan angka par- 
tisipasi kasar dan murni diang- 
gap sebagai keberhasilan strategi 
pembangunan pendidikan. 


Pencapaian tiga target selanjutnya 
membutuhkan koherensi sistem dan kebi- 
jakan, kesungguhan dan kejujuran dalam 
pelaksanaan strategi pendidikan, serta 
kerja keras pemerintah dan masyaraka 

Peningkatan mutu pendidikan bisa di- 
lakukan melalui reformasi kurikulum se- 
bagai suatu perangkat apa yang kita impi- 
kan untuk anak-anak Indonesia, apa yang 
harus kita ajarkan, dan akhirnya apa yang 
akan diserap oleh anak-anak. Evaluasi 
kurikulum memang mutlak dilaksanakan 
secara berkala untuk menilai relevansi 
kurikulum dengan anak-anak dalam kon- 
teks tempat dan waktu yang terus berubah 
secara dra eformasi kurikulum untuk 
menjadikan anak-anak kita cerdas, bermo- 
ral, kreatif, komunikatif, dan toleran mem- 
butuhkan lebih dari sekadar penambahan 
jam belajar dan pengurangan mata pela- 
jaran seperti yang diberitakan (Kompas, 
'3-4 September 2012). 

Evaluasi kurikulum perlu mengkaji ke- 
sinambungan falsafah dan visi pendidikan 
dengan praktik-praktik pendidikan seba- 
gai pengejawantahan dari kebijakan dan 
menilai keluaran dan capaian. Ada bebe- 
model evaluasi kurikulum yang bisa 
uan, Model mana pun yang diacu, 
dari evaluasi kurikulum seyogianya 
jadi masukan untuk penyusunan, re- 
visi, atau pengembangan selanjutnya. 

'arl Glickman (Leadership for Lear- 
ning) mengingatkan, setiap upaya perbaik- 
an kurikulum seharusnya tetap setia pada 
fokus pendidikan: pembelajaran siswa 

Para pakar pendidikan mengungkapkan 
pandangan berbeda mengenai apa yang 


'a perlu dipelajari. Seba- 
gian berpendapat, 
perlu mengem- 
bangkan strategi 
kognisi dan ke- 
terampilan un- 
tuk bisa bertahan 
dan berkompetisi 
di abad ke-21. Be- 
berapa pakar lain 
yakin, kurikulum 
tak boleh 


mengorbankan 
penguasaan 

materi penge- 
tahuan untuk 


memberikan lebih banyak ruang 
bagi pengembangan keterampilan. 


Keterampilan abad ke-21 

Rencana mengurangi mata pelajaran 
tampaknya mendapat banyak dukungan 
publik karena memang jumlah mata pela- 
jaran dalam kurikulum SD-SMA terlalu 
banyak dan mubazir, Keinginan ini juga 
sejalan dengan kebutuhan anak muda un- 
tuk memperoleh keterampilan abad ke-21, 
di antaranya kecakapan hidup dan karier, 
literasi media dan keterampilan teknologi 
informasi (www.2lstcenturyskills.org). 

Selain itu, berdasarkan analisis terha- 
dap ribuan a kuliah di tahun pertama 
pendidikan tinggi, David Conley (2011) 
i i i lima strategi kognisi uta- 


i, dan ketepatan/keteli- 
tian. Walaupun siswa mengambil manfaat 
dari muatan pengetahuan umum dalam 
beberapa disiplin yang utama, pengeta- 
huan ini saja tidak cukup tanpa strategi 
kognisi yang andal, 

Penguasaan materi seharusr 
menjadi tujuan dari proses pembelajaran, 
tetapi sebagai jalan untuk mencapai tu- 
juan. Pengajaran yang efektif melibatkan 
iswa untuk menemukan aplikasi dari pe- 
ngetahuan. Guru perlu berjuang agar tak 
terjebak dalam godaan untuk kegiatan 
persiapan ujian. Kurikulum yang menca- 
kup formulasi masalah, investigasi, debat, 
simulasi, permainan, bertanya ala Socra- 
tes, presentasi, dan proyek akan mem- 


tidak 


HANDINING 


bantu siswa menguasai muatan dan 
konsep pengetahuan, 


Fokus penguasaan pengetahuan 
Penekanan terhadap pengembangan 
keterampilan dan pengurangan mu- 
atan pengetahuan yang & 
dang — menjadi 
tren di 
Amerika 
Serikat di- 
anggap bi- 
ang dari ke- 
merosotan 
negara adidaya 
ini dalam Program 
for International Student 
Assessment (PISA). Dalam PISA 2009, 
iswa AS menempati peringkat ke-17 da- 
lam membaca, ke-23 dalam sains, dan 
ke-31 dalam matematika, di bawah Slo- 
wakia, Hongaria, dan Polandia, 
Lynne Munson (2011) mempel 
sembilan negara yang mengungguli AS, 
yakni Finlandia, Hongkong (China), Korea 
Selatan, Jepang, Kanada, Australia, Selan- 
dia Baru, Belanda, dan Swiss. Tentu saja 
sistem dan strategi pendidikan di setiap 
negara adalah unik. Sebagian dari negara- 
negara ini mempunyai standar nasional 
kurikulum, tetapi sebagian lainnya tidak. 
Sebagian memberlakukan kebijakan ujian 
nasional, tetapi sebagian lainnya tidak. 
Ada dua kesamaan yang ditemukan di 
antara sembilan negara ini, Pertama, se- 
mua menunjukkan kesung 
program pendidikan umui 
budaya dan sains. Di hampir semua negara 
yang mencapai peringkat atas dalam PISA, 
seni, kesusastraan, sejarah, geografi, ke- 
warganegaraan, sains, bahasa asing, dan 
matematika jadi mata pelajaran wajib. 
Kedua, negara berperingkat atas tersebut 
tidak menggeser penguasaan pengetahuan 
demi keterampilan serta tidak hanya fokus 
pada membaca dan matemati! 


Peta kurikulum 


Ketika pengurangan mata pelajaran 
menjadi suatu keniscayaan, kita patut ber- 
tanya apa yang akan dikurangi. Jangan 
sampai kita melakukan kesalahan yang 


sudah pernah dibuat negara lain karena 
kelalaian mempelajari dan mengkaji per- 
masalahan dengan tepat. Apakah pengu- 
rangan mata pelajaran ini sekadar peng- 
gabungan beberapa mata pelajaran—an- 
siologi menjadi IPS Ter- 
hingga jadwal pelajaran 
harian anak sekolah jadi lebih ringkas? 
Ataukah cakupan materi pengetahuan ju- 
ga akan dikurangi? Jika cakupan akan 
dikurangi, kita perlu kajian lebih menda- 
lam materi apa yang harus dipertahankan 
dan apa yang bisa dibuang. 

Terkait dengan argumentasi keteram- 
pilan versus muatan pengetahuan, setiap 
pendidik pasti menyadari bahwa siswa 
membutuhkan keduanya (selain nilai dan 
karakter, tentunya). Resep yang baik akan 
menghasilkan makanan yang lezat dan 
bergizi jika memuat informasi bahan dan 
cara memasak yang tepat. Demikian pula 
dengan kurikulum. Informasi bahan me- 
muat komposisi beragam materi dengan 
takaran yang s Materi ini tidak akan 
membuahkan hasil yang baik tanpa peng- 
olahan dengan keterampilan dan strategi 
yang efektif. 

Selain itu, konsep kurikulum yang baik 
seyogianya juga mempertimbangkan ke- 
siapan di ruang kelas, Penambahan jam 
belajar dan pengurangan mata pelajaran 
mengasumsikan kesiapan sekolah untuk 
mengurangi keluasan dan menggali keda- 
laman (depth over breadth). 

Asumsi ini mengandung prasyarat bah- 
wa para guru sudah kompeten dan teram- 
pil dalam mengelola kelas serta meran- 
cang dan memfasilitasi se: pembela- 
jaran bermutu, yang mengajak para siswa 
belajar secara aktif dan mengembangkan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika 
keluasan cakupan dikurangi, padahal guru 
belum p menggali kedalaman, siswa 
akan kembali menjadi korban. 

ANITA LIE 

Guru Besar Unika Widya Mandala, 
Surabaya: Anggota Komunitas 
Indonesia untuk Demokrasi 


POJOK 


Mengurai Kemacetan Jawa 


Oleh RAHARDI RAMELAN 


radisi mudik dan 
T arus balik pada Le- 

baran lalu kembali 
memakan korban jiwa. 
Tercatat lebih dari 800 
orang meninggal. 


Ternyata kita tetap belum ber- 
hasil mengatasi arus massal pen- 
duduk dengan aman, yang sebe- 
lumnya sudah dapat diprediksi, 
Mudik sudah menjadi budaya ba- 
nyak bangsa di dunia ini, Keter- 
ikatan dengan tempat kelahiran 
dan”kampung” tidak terlepas da- 
ri perilaku dan nilai budaya. Pe- 
merintah harus menyikapinya 
dengan saksama. 

Arus mudik yang terjadi setiap 
tahun janganlah dilihat sebagai 
fenomena berdiri sendiri. Lalu 
menyelesaikan dan mengatasi- 
nya hanya dengan memfasilitasi 
infrastruktur transportasi, yang 
selama ini jadi fokus utamanya. 
Seharusnya kita melihatnya se- 
cara utuh, mengapa pergerakan 
penduduk dalam jumlah yang be- 
sar ini terjadi. 

Pemerintah dan wakil rakyat 
di DPR menyadari bahwa ke- 
adaan ini disebabkan pertum- 
buhan ekonomi yang tak seim- 
bang. Pusat pertumbuhan ekono- 
mi tetap terkonsentrasi di kota- 
kota besar dan Pulau Jawa. Itulah 
yang menyebabkan bottle-neck 


antara lain di Merak-Bakauheni 
dan jalur pantura Jawa. 

Pada 1980-an, kita sudah me- 
nyadari ketertinggalan pemba- 
ngunan Indonesia bagian timur 
(IBT). Namun, ketertinggalan itu 
tak pernah jadi fokus pemba- 
ngunan di semua pemerintahan 
kita. Hanya janji-janji belaka. 

Pergantian pemerintahan, wa- 
laupun menjanjikan perubahan, 
tetap mendahulukan pertum- 
buhan daripada pemerataan. Itu- 
lah yang menyebabkan konsen- 
pembangunan—termasuk 
infrastruktur—di sekitar kota be- 
sar di Pulau Jawa terus berkem- 
bang. Listrik di Jawa tak boleh 
padam. Pelabuhan terus diper- 
luas dan dibangun. Jalan raya 
atau jalan tol terus dikembang- 
kan. Pusat perkantoran dan per- 
mukiman makin menjulang. Ja- 
karta pun menjadi kota dengan 
mal terbanyak di dunia. 


Transportasi 


Pada tahun 1980, rencana jalur 
ganda kereta api adalah melalui 
jalur selatan Jawa: Jakarta-Cire- 
bon-Kroya-Yogyakarta-Surabaya. 

Jalur ini diharapkan men- 
dongkrak pertumbuhan ekonomi 
Pulau Jawa bagian selatan yang 
tertinggal. Kenyataannya, sampai 
sekarang terus mengalir tenaga 
kerja yang berdatangan ke Ja- 
karta dan mereka yang menjadi 


TKI kebanyakan berasal dari da- 
erah Jawa bagian selatan. 

Sekarang ini justru jalur utara 
jadi primadona, didasari keingin- 
an pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi. Jalur utara yang dikenal 
dengan pantura terus dimanja: 
jalur ganda dipercepat, jalan tol 
terus dibangun, direncanakan ji 
ga kereta api cepat Jakarta-Sur: 
baya, di samping angkutan udara 
dan angkutan laut yang terus 
bertambah frekuensinya. 

Seharusnya kita kembali fokus 
pada pembangunan di Jawa ba- 
gian selatan. Keterbatasan APBN 
agar diutamakan untuk penyele- 
sajian jalur ganda kereta api di 
selatan Jawa. Paling tidak, mem- 
perbanyak long siding agar kereta 
api rangkaian panjang bisa ber- 
papasan. Saat ini rangkaian kere- 
ta api dibatasi oleh kemampuan 
stasiun tempat berpapasan. Bah- 
kan, jalan tembus selatan Jawa 
pun tak pernah jadi prioritas. 

Kita harus membangun pusat 
pertumbuhan ekonomi di Suma- 
tera secara besar-besaran daripa- 
da proyek Jembatan Selat Sunda. 
Memfokuskan kembali pemba- 
ngunan IBT dengan transportasi 
lautnya dibandingkan dengan 
terus berkutat pada pembangun- 
an di Jawa, 


Peran swasta 
Sudah banyak pengusaha dan 


konglomerat yang menikmati 
pertumbuhan ekonomi di Jawa. 
Hanya langit yang membatasi 
pertumbuhan mereka. Pemba- 
ngunan mal, perkantoran, peru- 
mahan, dan kawasan industri di 
sekitar kota besar itu yang akhir- 
nya menyebabkan — masalah 
transportasi sekitar kota besar di 
Jawa, dan akhirnya tiap Lebaran 
memengaruhi angkutan mudik. 

Para pengusaha dan konglo- 
merat semestinya diharuskan 
membangun bagian lain dari In- 
donesia. Mungkin jalan yang ter- 
cepat, pemerintah dan pemda 
mengeluarkan peraturan pemba- 
tasan pembangunan di kota-kota 
besar dan Jawa bagian utara. In- 
donesia bukan hanya Jawa. Jawa 
bukan hanya kota besar dan pan- 
tura. 

Sumber energi berasal dari Su- 
matera dan Kalimantan. Berba- 
gai hasil tambang berasal dari 
Papua, Sulawesi, Maluku, dan 
Nusa Tenggara Timur. Namun, 
daerah itu tetap saja termarjinal- 
kan dalam pembangunan. 

Sudah saatnya pemerintah 
mengubah haluan. Jawa jangan 
dimanjakan. SBY harus berani 
melakukan perubahan arah pem- 
bangunan. 

RAHARDI RAMELAN 
Pengamat Teknologi dan 
Masyarakat: Wakil Ketua 
Bappenas 1993-1998 


Kapolda Aceh: Aceh 
sudah gawat narkoba. 
Aceh saja begitu, apa- 
lagi tempat lain! 


- 


NU serukan hukum 
mati koruptor. 
Selama ini sebatas 
wacana, Pak! 


- 


Pagar besi dua lapis 
amankan kompleks 
MPR/DPR Senayan. 
Istimewanya Indonesia: 
wakil rakyat takut ke- 
temu rakyat! 


. 


Menjelang pilkada 20 
September, Jakarta 
masa tenang. 
Nyoblos calon sesuai 
hati nurani! 


men 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Ekonomi Hijau: dari 
Egosentris ke Ekosentris 


Oleh AL ANDANG L BINAWAN 


roduk ramah ling- 
kungan menjadi 


Pp pembicaraan serius 


dalam pertemuan tingkat 
menteri APEC di Vladi- 
vostok yang baru saja ber- 
lalu (Kompas, 7/9). 


Topik jelas terkait dengan per- 
tumbuhan hijau (green growth) 
dan juga konsep ekonomi hijau 
(green economy). Konsep ekono- 
mi hijau inilah yang ramai didis- 
kusikan lima tahun terakhir, ter- 
utama sejak Program Lingkung- 
an PBB (UNEP) memunculkan- 
nya. Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pun membahas hal 
ini dalam pertemuan Riot20 Ju- 
ni lalu, 

Munculnya konsep ekonomi 
hijau tak lepas dari kegagapan 
dunia menghadapi dampak bu- 
ruk sistem ekonomi: kerusakan 
lingkungan, pemanasan global, 
dan ketidakadilan sosial. Sema- 
kin disadari bahwa konsep eko- 
nomi zaman ini adalah ekonomi 
yang serakah. Inilah konsep eko- 
nomi egosentris. 

Konsep ekonomi memang 
akan selalu dalam tegangan dua 
wajah, Wajah yang satu egosen- 
sedangkan yang lain ekosen- 
tris, Kerusakan lingkungan dan 
ketidakadilan al menjadi 
bukti bahwa manusia gagal men- 
cari titik tengah. Dalam konteks 
ini, apakah konsep ekonomi hijau 
sudah ada di titik tengah? 


Dua wajah ekonomi 

Seperti telah disebut, wajah 
aadalah wajah egosentris. 
i ekonomi hanya dipahami 
sebagai transaksi dalam skema 
untung-rugi, Ekonomi ini berto- 
lak dari kenyataan bahwa manu- 
sia itu egosentris, 

Homo economicus yang men- 
dasari dinamika ekonomi adalah 
manusia yang cenderung berpu- 
t pada dirinya. Tanpa 
r ini, manusia tidak akan terdo- 
rong mencari untung. Dinamika 
ekonomi tidak akan terjadi. De- 
ngan itu dapat dikatakan bahwa 
secara naluriah ekonomi me- 
mang bersifat egosentris. 

Wajah kedua ekonomi adalah 
wajah ekosentris, yang notabene 
lama terbenam. Ini wajah klasik 
karena bertolak dari tradisi lama 
bahwa ekonomi pada dasarnya 
adalah aplikasi dari ekologi. Eti- 
mologinya menyiratkan hal itu. 
Ekonomi (Yunani: orkos berarti 


rumah dan nomos berarti aturan, 
hukum) adalah pengaturan 
mah (tangga), yang tidak bis 
dilepaskan dari ekologi (penge- 
tahuan—logos atas oikos). 

Wajah ekosentris ekonomi je- 
las tampak dalam pemahaman 
bahwa yang termasuk dalam 
rumah-tangga dunia bukan ha- 
nya manusia, melainkan seisi du- 
nia, termasuk tanah, air, dan uda- 
ra. Ekonomi adalah penataan dan 
pengelolaan oleh manusia agar 
ekosistem di bumi tetap terjaga 
(John B Cobb Jr 1992, Andrew 
Dobson 1998). 


Ekonomi hijau 

Konsep ekonomi hijau yang 
digelindingkan UNEP dipahami 
sebagai upaya ekonomi yang 
menjamin hidup manusia dan 
keadilan sosial sekaligus memi- 
nimalkan dampak buruk ekologis 
serta kelangkaan sumber daya 
alam. Target yang mau disasar 
adalah sistem ekonomi dengan 
emisi karbon rendah, efisiensi 
sumber daya alam, dan terja- 
minnya kehidupan sosial. 

Ekonomi hijau diharapkan bi- 
sa menjembatani dua wajah tadi. 
Dengan demikian, ke depan, 
dampak buruk sistem ekonomi 
yang ada sekarang tidak lagi ter- 
jadi atau setidaknya minimal. 
Konsep ini memunculkan lagi 
wajah ekonomi yang ekosentris. 

Sejauh mana ekosentris? Tni- 
lah pertanyaan besarnya. Juliet 
Schor (dalam bukunya Plenitude: 
The New Economics af True We- 
alth, 2010) secara tidak langsung 
menjawab pertanyaan ini. Ia me- 
nyebutkan, ekonomi hijau m: 
dalam kategori business as u 
(BAU), tidak ada perubahan. 

Pertama, ekonomi hijau masih 
mengejar keuntungan dalam 
ukuran klasik, yaitu lebih ber: 
finansial. Kedua, ekonomi hijau 
masih dilihat dalam sistem eko- 
nomi makro, Karena itu, dapatlah 
dikatakan bahwa ekonomi hijau 
belum jauh beranjak dari ego- 
sentrisme. Ekosentrisme masih 
sebz cakrawala, belum men- 
jadi fokus dan prioritas. 

Schor, yang menulis dalam 
(dan sebenarnya juga "untuk”) 
konteks masyarakat Amerika 
Serikat memberi usulan yang le- 
bih radikal dan aplikatif. Usul- 
annya didasarkan pada dua peng- 
andaian dasar. 

Pertama, dinamika ekonomi 
yang ekologis harus melibatkan 
setiap pribadi, Gaya dan pola 


ual 


hidup pribadi juga perlu diubah. 
Dengan dasar ini, ia mengusul- 
kan dua prinsip penting, yaitu 
merevisi alokasi waktu dan lebih 
menghargai karya sendiri. 


Perbesar waktu luang 


Menurut Schor, perlu mengu- 
rangi jam kerja dan menambah 
waktu luang setiap orang agar 
punya waktu juga untuk mem- 
benahi alam dan kohesi sosial. 
Dengan kedua prinsip ini, keter- 
gantungan orang pada dinamika 
pasar akan berkurang sehingga 
pola produksi dan konsumsi juga 
berubah. 

Kedua, kekayaan hidup yang 
dikejar oleh ekonomi bukan ha- 
nya harta materi dan perbaikan 
finansial, melainkan juga waktu 
luang, lingkungan yang baik, dan 
relasi sosial yang juga baik. Itulah 
"Irue wealth” yang dimaksudnya. 

Pengandaian ini mendasari 
dua prinsip berikutnya, yaitu me- 
mumbuhkan sikap materialisme 
yang "utuh" serta memperbaiki 
dan memperluas makna inves- 
tasi, Materialisme utuh berarti 
secara penuh menghargai semua 
materi yang ada. Investasi juga 
memasukkan pentingnya modal 
sosial, Hal ini lama terlupakan 
dalam pendekatan ekonomis, pa- 
dahal memegang peran penting 
dalam dinami 

Gagasan Schor di “atas me- 
mang tidak langsung mengkritik 
konsep ekonomi hijau, tetapi cu- 
kup jelas bahwa lebih radikal. 
Dari kacamata ekologis, kepedu- 
lian dan prinsip-prii yang di- 
usulkan memang tampak lebih 
ekosentris. Dengan kegiatan eko- 
nomis baru itu, manusia diajak 
menjadi dirinya dalam rela: 


nya 


dengan yang lain secara lebih 
utuh. Pun, gagasan Schor men- 
jadi tampak lebih radikal karena 
ia mencoba merumuskan lang: 
kah baru dengan pendekatan dan 
pengandaian baru. 

Mesi 


lahir dari konteks Ame- 
annya tetap layak di- 
n untuk Indonesia, 
akat perkota- 
an, Gagasannya bisa mendorong 
agar ekonomi hijau tidak hanya 
dijadikan cita-cita dan slogan, 
tetapi bisa diterapkan. Hanya de- 
ngan langkah nyata dan tero- 
bosan-terobosan baru ekonomi 
hijau bisa makin ekosentris dan 
sungguh menyejahterakan. 
AL ANDANG L BINAWAN 
Pengajar Sekolah Tinggi 
Filsafat Driyarkara, Jakarta 


aktor penting yang 
sering diabaikan 


F dalam reformasi bi- 


rokrasi adalah memba- 
ngun budaya etika publik. 
Etika publik menekankan 
akuntabilitas, transparan- 
si, dan integritas dalam 
pelayanan publik. 


Penerapan ketiga aspek etika 
publik ini mengandaikan ada ko- 
misi etika di setiap departemen, 
infrastruktur etika, dan kriterium 
etika dalam perekrutan pejabat 
publik. Unsur penting infrastruk- 
tur etika publik adalah pember- 
dayaan civil society untuk penga- 
wasan pelayanan publik, 


Infrastruktur etika 


Tugas komisi etika mencakup 
tiga bidang, Pertama, merumus- 
kan etika pelayanan publik untuk 
membangun standar etika dan 
menumbuhkan kepercayaan 
publik terhadap pemerintah. Ke- 
dua, mencegah terjadinya konflik 
kepentingan dan memecahkan 
masalah bila terjadi konflik ke- 
pentingan. Maka perlu menen- 
tukan prinsip pengaturan konflik 
kepentingan dan menafsirkan 
hukum yang mengatur konflik 
kepentingan. Ketiga, melakukan 
pendampingan dan penyadaran 
pejabat publik agar peka terha- 
dap dimensi etika dalam kebi- 
jakan publik. 

Untuk bisa menjalankan tugas 
itu, komisi etika harus diikutser- 
takan dalam perekrutan pejabat. 
Komisi etika mengadakan pela- 
tihan anal masalah-ma 
pelayanan publik. Pelatihan etika 
perlu dalam kerangka perekrutan 
tenaga baru, setiap kenaikan ja- 
batan, dan bila menghadapi isu- 
isu aktual, 

Ketiga tugas komisi etika bisa 
diwujudkan bila didukung in: 
struktur etika dalam manajemen 
pelayanan publik (Bowman, 
2010: 88). Pertama, mekanisme 
konsultasi etika. Komisi etika 
berperan meningkatkan kesadar- 
an akan masalah etika dalam per- 
temuan-pertemuan staf dan me- 
rumuskan dampak etika sebelum 
keputusan diambil. 

Kedua, saluran pelaporan, ya- 
itu prosedur menyampaikan ke- 
luhan, hotlines, informasi konfi- 
densial, mekanisme whistle blo- 
wer dengan perlindungannya. 

Keti stem personalia: ro- 
tasi jabatan perlu dilakukan su- 


REDAK 


SI YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, berikut nomor telepon yang dapat 
dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima, 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Mendaftar ”Online” CPNS 
BNN 2012 Mengecewakan 


S 


aya kecewa dengan sistem pendaftaran calon 
pegawai negeri sipil Badan Narkotika Na- 
sional secara online. Berkali-kali saya men- 


daftar—kadang pagi, siang, malam, bahkan su- 
buh—saya tetap tak bisa mendaftar online. 


Selain data saya tak bisa masuk, secara otomatis sistem 
online menjawab "data belum lengkap”. Padahal, data saya 
dan persyaratan lain yang dibutuhkan sudah lengkap. Bila 
ada yang keliru, seharusnya panitia pendaftaran online 
membuat sistem yang bisa mengoreksi atau memberi tanda 
pada bagian mana data yang kurang. 

Hingga batas akhir pendaftaran online pada 7 Agustus 
2012, setelah diperpanjang berdasarkan Surat Nomor: 
Peng/01/VTI/2012/BNN, saya tetap tidak bisa mendaftar dan 


upaya saya menjadi sia-sia. 


Saya berharap ke depan pihak BNN tidak lagi membuka 
pendaftaran secara online bila sistemnya belum diperbaiki 
karena banyak orang yang akan dirugikan. 


ANDI ANDRIANTO 


Jalan Suryomentaraman, Kraton, Yogyakarta 


Cari Untung 
ala Bank ANZ 


Saya adalah pemegang kartu 
kredit ANZ 5289 1233 7204 
66xx sejak tahun 2007. Selama 
ini tagihan saya bayar penuh dan 
tidak ada masalah, 

Pada tagihan Juni 2012 yang 
jatuh tempo 22 Juni, saya mem- 
bayar via ATM Mandiri sebesar 
Rp 8.698.924 sebelum tanggal 
jatuh tempo. 

Ternyata pada tagihan bulan 
Juli 2012 saya didenda hampir 
Rp 1 juta. Saya sudah bicara 
dengan customer service ANZ, 
Ibu Sandra dan atasannya, Ba- 
pak Gatot. Menurut mereka, 
pembayaran saya diterima lewat 
dari tanggal jatuh tempo tanggal 
22 Juni. Padahal, saya mem- 
bayar sebelum lewat dari tanggal 
tersebut. 

Saya juga sudah mengirim via 
faksimile bukti transfer ATM 
saya. Bapak Gatot mengatakan, 
mungkin dengan bukti faksimile 
itu denda akan dikreditkan kem- 
bali. Awal Agustus 2012, saya 


mengecek status pengkreditan 
tersebut dan dinyatakan ditolak. 
Bukti sudah saya berikan, tetapi 
pihak ANZ menolak. Inikah cara 
ANZ mencari untung? 
JHONSON LUHUR 
Citra 2 Ext Blok BH 7, 
Kalideres, Jakarta Barat 


Giant Hypermart 
Tak Sesuai Iklan 


Tanggal 27 Juli 2012, sayadan 
suami berbelanja di Giant Hy- 
permart CBD Bintaro, Tange- 
rang Pada tanggal itu Hyper- 
mart sedang memasang iklan 
”Belanja Asyik Hadiahnya Pu- 
lang Kampung Gratis. Hanya 
1 Juta, Pulang Kampung Gra- 
tis” 

Karena berniat menghadiah- 
kan tiket pulang kampung gratis 
kepada dua pekerja rumah tang- 
ga di rumah, saya pun berbelanja 
di atas Rp 2 juta. Saat belanja, 
tak ada pemberitahuan apa pun 
bahwa tiket pulang kampung 
yang diiklankan sudah habis. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Selesai membayar belanjaan 
di kasir, saya menuju ke counter 
penukaran tiket gratis, tetapi su- 
dah tutup. Maka, saya menda- 
tangi counter tersebut keesokan 
harinya. Alangkah kecewanya 
karena petugas counter menj 
takan tiket sudah habis dan saya 
disuruh menunggu 1-2 hari. 

Hari berikutnya saya men- 
datangi counter lagi, demi 
juga keesokan harinya, tetapi 
wabannya tetap sama, "tiket su- 
dah habis” tanpa ada penjelasan 
apa kompensasi untuk penggan- 
ti tiket tersebut. 

Saya kecewa. 


SUKAMTI 
Bintaro Sektor 9, 
Tangerang, Banten 


Kualitas dan 
Purnajual ASUS 


Tanggal 13 Juli 2012 saya 
membeli notebook ASUS tipe 
Zenbook UX32VD di toko Ja- 
nurtech Mangga 2 Mall, Jakarta. 
Kurang dari dua minggu no- 
lebook bermasalah karena pe- 
nyimpanan data SSD tidak ber- 
fungsi. Meski barang baru dan 
belum sebulan dipakai, ternyata 
toko tidak mau menukar unit 
dan meminta saya langsung ke 
ASUS service center. 

Setelah diperiksa selama em- 
pat hari di ASUS Service Center, 
teknisi menelepon dan menya- 
takan motherboard harus digan- 
ti. Untuk itu saya harus me- 
nunggu satu bulan. Saya me- 
minta agar ASUS menyediakan 
unit pengganti karena pekerjaan 
saya membutuhkan notebook. 

Pihak ASUS menolak dan le- 
pas tangan meski sudah saya 
jelaskan bahwa seluruh keleng- 
kapan, seperti dus dan buku 
manual, masih komplet. 

Saya kecewa karena notebook 
ASUS yang saya beli dengan har- 
ga cukup mahal ternyata cepat 
rusak dan tidak memiliki servis 
yang cepat. Saya merasa tertipu 
dengan janji kualitas dan la- 
yanan purnajual yang tinggi dari 
ASUS. 


SUGIHARTO 
Jalan Palbatu I, Menteng 
Dalam, Jakarta Selatan 


Usulan Telah 
Diterima 
Kemdikbud 


Menanggapi surat di Kompas 
(22/8), "Usulan Kenaikan Pang- 
kat Guru”, oleh Saudara Arief A 
Mangkoesapoctra, dengan ini 
dapat kami informasikan seba- 
gai berikut, Usulan dimaksud 
telah diterima di Biro Kepega- 
wajan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) 
pada 5 April 2012 dengan No- 
mor Agenda 06949/04. 

Perlu diketahui, sejak 2007, 
untuk percepatan pengelolaan 
berkas usul penilaian bagi guru- 
guru di lingkungan Provinsi 
wa Barat, kami bekerja sama 
dengan Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP) Pro- 
vinsi Jabar yang bertindak seba- 
gai sekretariat tim penilai. 

Oleh karena itu, sebaiknya 
setiap berkas disampaikan ke 
LPMP Provinsi Jabar. Meski ke- 
nyataannya, guru-guru di Jabar 
banyak yang mengusulkan lang- 
sung ke Biro Kepegawaian Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan. Kami tentu tidak bisa 
menolak atau mengembalikan 
usulan dimaksud. 

Proses penilaian tim penilai 
diatur dengan prioritas sesuai 
dengan penerimaan usul di Biro 
Kepegawaian. Dalam hal terten- 
tu, prioritas diberlakukan bagi 
guru yang mendekati usia pen- 
siun atau yang melengkapi do- 
kumen kepegawaian lainnya 
yang diperlukan untuk penye- 
lesaian proses akhir (PAK). 

Yang bersangkutan akan lebih 
baik apabila menginformasikan 
kepada kami mengenai nama 
dan surat usul rekan di unit 
kerja yang pengajuannya sudah 
mendapatkan penyelesaian. In- 
formasi ini berharga bagi kami 
untuk evaluasi dan perbaikan 
sistem penilaian yang kami lak- 
sanakan. Apabila membutuhkan 
keterangan lebih lanjut, dapat 
disampaikan ke Pusat Informasi 
dan Humas Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan. 

IBNU HAMAD 
Kepala Pusat Informasi 
dan Humas Kemdikbud 


Etika Reformasi 


Oleh HARYATMOKO 


paya pejabat pengganti meng- 
evaluasi kebijakan pejabat sebe- 
lumnya untuk mendeteksi 
adanya penyeleweng- 
an atau konflik ke- 
pentingan merevisi 
sistem — perekrutan, 
pelatihan dan proses 
evaluasi kinerja ter- 
masuk identifikasi di- 
mensi-dimensi etika 
deskripsi pekerjaan. 
Keempat, audit eti- 
ka secara berkala: me- 
revisi dokumen, keren- 
tanan dalam penaksiran, 
survei dan wawancara dengan 
karyawan, evaluasi sistem untuk 
memudahkan penilaian efektivi- 
tas program: kelima, pengambil 
keputusan kunci setidaknya dua 
orang untuk mengurangi kese- 
wenangan dan hasrat korupsi. 
Infrastruktur etika membantu 
menjamin hubungan kerja yang 


Jair dan menciptakan suasana ke- 


terbukaan, 


Kriteria perekrutan 

Sistem yang bersih (budaya eti- 
ka dalam organisasi) harus 
sertai pelaku yang jujur dan efek- 


tit. Jaringan asosiasi profesi, se- 
perti akuntan, hukum, dokter, 
sinyur sipil, arsitek, diperlukan 


untuk membantu dalam peng- 
awasan kebijakan publik. Sum- 
bangan kelompok-kelompok ini 
akan sangat berarti untuk analisis, 
investigasi, audit, evaluasi suatu 
proyek atau advokasi hukum. 
Sudah saatnya ada inisiatif da- 
ri para profesional untuk pela- 
yanan masyarakat atau pember- 
dayaan civil society dengan ikut 
dalam penga n penyelengga- 
raan negara. Praktik pro bono 
(pro bono publico artinya untuk 
kebaikan atau kepentingan pub- 
lik) sebaiknya diterapkan untuk 
onal bidang apa pun 


di Indonesia. 

Pro bono adalah kerja sukarela 
kaum profesional, tidak dibayar, 
sebagai bentuk pelayanan kepada 
danya dengan si 
a ialah pro bono 
pada keahlian/ 


mengandalkan 
profesi untuk memberi pelayan- 
an cuma-cuma bagi mereka yang 


sebagai bentuk pengabdian ma- 
syarakat. 


DiDIEsw 


Salah satu caranya ialah de- 
ngan menyediakan jumlah jam 
bekerja pro bono per bulan bagi 
profesional. Minimum delapan 
jam per bulan adalah waktu yang 
masuk akal. Kerja pro bono dipa- 
'bagai salah satu syarat bagi 
seseorang untuk bisa menduduki 
jabatan, calon legislatif atau ja- 
batan-jabatan struktural di pe- 
merintahan dan swasta. 

Kriterium pro bono berfungsi 
mengingatkan bahwa jabatan 
publik dan profesi mengandung 
nilai etis atau kewajiban moral, 
yaitu sebagai panggilan untuk 
pengabdian masyarakat. Orang 
bekerja untuk kepen- 
'arakat lebih memiliki 
nurani dalam menghadapi go- 
daan untuk korupsi. 


Kartu pelaporan 


Untuk memberdayakan ma- 
syarakat dalam pengawasan pe- 
layanan publik (mengacu gagasan 
Samuel Paul), diperlukan prog- 
ram kartu pelaporan oleh warga 
negara (KPW) sebagai umpan 
balik terhadap pejabat publik 
(dalam C Sampford, 2006: 235). 

Tujuan pembuatan KPW ada- 
lah pertama, untuk menilai akses, 
kelengkapan, dan kualitas pela- 
yanan publik sejauh dialami ma- 
syarakat serta membandingkan 
dengan berbagai pelayanan pub- 
lik lain sehingga bisa dibuat 
rating. Kedua, mengukur kepu- 
asan warga negara dengan mem- 
prioritaskan perbaikan. 

Ketiga, indikator masalah da- 
lam pelaksanaan pelayanan pub- 
lik (pasokan air/listrik, keterse- 
diaan obat di rumah sakit, pela- 
yanan kepolisian), kesulitan yang 


Birokrasi 


dihadapi (nota lebih tinggi, di- 
persulit dalam urusan). 
Keempat, memberi praki- 
raan adanya korupsi dan 
ongkos lain yang mung- 
kin disembunyikan. Ke- 
lima, membantu warga 
negara mengeksplorasi 
kemungkinan memper- 
baiki pelayanan publik 
karena KPW adalah men- 
jajaki berbagai pilihan 
yang diharapkan masyara- 
kat dalam mengatasi ber- 
agam masalah (C Sampford, 
2006: 236). Dari KPW itu akan 
tersingkap standar kualitas pe- 
layanan publik, norma-norma- 
nya, biaya yang harus dibayar, 
termasuk ongkos yang disembu- 
nyikan (suap). 


Deteksi korupsi 


Melalui KPW, ada masukan 
tentang tingkat kepuasan pela- 
yanan publik di berbagai sektor 
dan sekaligus bisa digunakan se- 
bagai alat untuk mendeteksi atau 
mengukur tingkat korupsi, KPW 
juga berfungsi sebagai alat di- 
agnostik bagi pejabat publik, kon- 
sultan, peneliti sebagai bahan un- 
tuk analisis dan mencari peme- 
cahan masalah. Pejabat publik 
didorong untuk lebih terbuka, 
menentukan standar kinerja dan 
meningkatkan transparans 

Dari pendidikan politik, 
KPW menjadikan pelayanan 
publik sebagai forum yang mem- 
fasilitasi “diskusi mi akat 
pengguna tentang kinerja peme- 
rintah. Praktik KPW ini membia- 
sakan warga negara untuk meng- 
ambil sikap dan menuntut hak- 
haknya dengan meminta akun- 
tabilitas, akses, dan respons dari 
pejabat publik. 

KPW memberdayakan warga 
negara untuk mengawasi dan 
memantau badan pemerintah 
atau pemerintah daerah. Dengan 
KPW, ada investasi kapital sosial 
karena KPW mempertemukan 
berbagai kelompok melalui ma- 
salah-masalah yang mereka ha- 
dapi sehingga bisa menjadi ke- 
prihatinan bersama, 

HARYATMOKO 
Pengajar di Universitas 
Sanata Dharma dan 
Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Indonesia 


Indonesia Knowledge Forum 2012: 


Mengembangkan dan Memanfaatkan Pengetahuan untuk 
Membangun Keunggulan Kompetitif Bangsa Indonesia 


AL 


yrius Harinowa / Ekonom, Kamisans- Emirsyah Satar/ Prosidan Direktur 
BCA GEO PT Garuda Indonesia 


(mlewar Indonesia Komisi 


BB 


PPurbaya Yudhi Sadewa He ot 
Danareksa Resaareh Insttuta 


Mandy Satrago / Presiden Diroktur 


GE Indonesia 


Service akan menggelar pesta akbar knowledge 

yang untuk pertama kalinya di Indonesia, 
bertajuk “Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2012: 
Conference & Expo" pada 27-28 September 2012. 
Dengan total pembicara 28 putera-puteri terbaik 
bangsa, berlatar belakang praktisi dan para ahli, yang 
akan berbagi pengetahuan dalam 6 track session 
yang menjadi topik utama pembicaraan dalam 
IKF 2012, yaitu: Economy & Finance, Leadership, 
Creativity & Innovation, Information Technology, 
Marketing dan HR & Training Development. Serta 
menyajikan Knowledge Expo yang diikuti berbagai 
institusi pengembang dan penyedia Knowledge di 


Ya Bakti BCA melalui BCA Learning 


Indonesia. 


IKF diadakan dengan melihat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang terus meningkat sehingga 
menghadirkan kesempatan dan terobosan baru di 
bidang ekonomi. Apalagi pemerintah Indonesia fokus 
membangun ekonomi kreatif sebagai salah satu 
penggerak ekonomi negara. Organisasi yang dapat 
memanfaatkan pengetahuan dengan baik dan cepat 


.Wichael T Tioajadi / Presiden Diwklur 
DT Sehvadars Investment Managsmant 
Indonesia 


ekonomi, 


akan memiliki keunggulan kompetitit 


BCA Learning Service meyakini bahwa dalam 


era saat ini, pengetahuan menjadi aset terpenting 
sebuah perusahaan. Perusahaan harus mewujudkan 
kreativitas dan inovasi dengan menghadirkan dan 
memberikan nilai tambah yang sudah ada. 

Hal ini semakin penting, di tengah pertumbuhan 
ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ke depan 
yang positif. Head of Danareksa Research Institute 
Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai salah satu pembicara 
pada IKF 2012, memprediksi, berdasarkan data yang 
ada pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan 


mencapai 6,5 persen. 


Menurut Purbaya, hal ini terlihat pula dari daya 


Internet Banking BCA - wwwklikBCA.com Corporate Website  www.BCA.co.id 


Luryawati Corporate Markoting Director 
(PT Samsung Elocttonies Indonesia 


beli masyarakat saat ini yang terbaik selama tujuh 
tahun terakhir dikarenakan inflasi yang terjaga 
dengan baik. “Saat ini 55-56 persen perekonomian 
kita didorong oleh konsumsi dalam negeri,” ujar 
Purbaya. Begitu pula dengan Business Sentiment 
Index yang memperiihatkan outlook cerah untuk 
prospek bisnis ke depannya. Banking Pressure Index 
pun memperlihatkan perbankan dalam keadaan 
sehat yang dapat terus mendukung pertumbuhan 


Hal senada disampaikan Oyrillus Harinowo, 
ekonom sekaligus Komisaris BCA dan Komisaris 
Unilever Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat 
Indonesia berpengaruh pada besarnya investasi yang 
masuk ke dalam negeri. Selain investor di pasar 
modal yang meningkat, investasi besar-besaran 
dalam bentuk pabrik pun terjadi di Indonesia setelah 
beberapa perusahaan melihat besarnya tingkat 
konsumsi di Indonesia. 

IKF menjadi penting untuk memberikan dasar 
pengetahuan bagi para pelaku industri di Indonesia. 
Informasi lebih lanjut, kunjungi www.bca.co.id, 


BCA Senantiasa di Sisi Anda." 


MEA S01KiKEay dan folow KIBONKIKFAy 


&BCA 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


KILAS 


Xi Jinping Kembali Jalankan Tugas Diplomatik 


Wakil Presiden China Xi Jinping, yang telah ” 
berbagai 
kembali tampil dan dijadwalkan menghad 


ber 


diplomatik pekan ini. Xi pertama kali muncul kembali di 


hadapan publik saat menghadiri pameran di Univer: 


tanian China di Beijing, Sabtu pekan lalu. Kemudian pada hari 
Minggu (16/9), Kementerian Luar Negeri China mengumum- 
an menghadiri pembukaan pameran dagang ASEAN 
n pameran 
itu, ia dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin ASEAN, 
seperti Presiden Myanmar Thein Sein, Perdana Menteri 
Laos Thongsing Thammavong, dan PM Vietnam Nguyen Tan 
Dung. Sebelum itu, Xi dijadwalkan menggelar pertemuan 
dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta yang sedang 


kan Xi 
di Guangxi, China selatan, Jumat mendatang. D: 


berkunjung ke China, Rabu. Absennya 
publik sejak 1 September memicu sejumlah 


Myanmar Belajar Demokrasi di Indonesia 


Menteri Luar N 


dari Aung Mynt dan Win Ko, anggota Kom 
(UE): Ko Ko Hlaing, penasihat politik Pre 
Lahpai Zau Goone, anggota Komisi Hak A: 
(MNHRO): dan LJ N 


Mam 


sional Yayasan 


Myanmar 
mokratisasi. Selain itu, pihak militer Myanm 
dialog dengan pihak TNI. Myanmar mau bel 
reformasi dan demokratisasi serta menyamp 


Juga dibahas tentang keadaan yang terjadi di Neg: 
Rakhine, tempat terjadinya konflik bernua 
etnis Arakan dan Rohingya. Masalah ini ji 
bisa menjadi masalah baru bagi Myanmar. (CAL) 


Jenazah Dua WNI dari Malaysia Tiba di Batam 


ang menjadi korl 
Malaysia tiba di Batam, Kepulauan R' 
jenazah itu diterbang 
Senin pagi. Senin s 
s Tandi Ahr 


an 


ias M 


ng jenazah Jony 
ad diterbangkan ke Ba 
ruda Indonesia, Peti jenazah tiba pukul 
Hang Nadim, Batam. Fitria Susanti, 
Tristia, istri Jony, menyambut kedatangan jen: 
Jenazah Osnan langsung dibawa ke rumah kel 


nazah Jony dibawa ke Rumah Sakit Otorita 
diotopsi ulang sesua 
membantu (biaya) otopsi. Biay 
ujar Wakil Wali Kota Batam Rudi. Der 
jenazah itu, tinggal satu jenazah 
karena menunggu hasil verifik: 

yang mengaku sebagai keluarga j 
mereka ber Muhididen. (RAZ) 


pemulang 


LUAR NEGERI 


ra publik di China dalam dua pekan terak| 


ekulasi akan 
kesehatan calon pemimpin China itu. (REUTERS/AP/DHF) 


an Lahtaw, tokoh masyarakat madani y 
menjabat Asisten Direktur Program dan Hubungan Interna- 
halom. Marty mengatakan, pertemuan mereka 
merupakan bagian dari penguatan demokrasi dan reformasi di 
Negara itu membutuhkan bantuan di bidang de- 
uga ingin ber- 
ar tentang proses 
an apresiasi 
terhadap peran Indonesia dalam menumbuhkan proses itu. 
Bagian 
ansa sektarian antara 
tidak dikelola baik 


an penembakan polisi 
, Senin (7/9) sore. Dua 
an dari Kuala Lumpur menuju Jakarta, 
n dan Osr 
am dengan pesawat 
30 WIB di Ban- 
Istri Osnan, dan Devi 
h di bandara. 
ganya di 
kawasan Bengkong untuk segera dimakamkan. Sementara je- 
am untuk 
"Pemkot Batam 

1 juga ditanggung,” 


yang masih berada di Malaysia 
i identitas. Di Batam, ada pihak 
azah itu, yang menurut 


INTERNASIONAL 


GENEVA, SENIN 
Kehadiran elemen 
kekuatan asing di Suriah, 
termasuk kelompok 


$ Per- 


militan, kini sudah 
semakin nyata. Mereka 
terlibat pertempuran 
mati-matian bersama 
pasukan lokal melawan 
rezim Damaskus, dan 
oposisi pun terdorong ke 
arah yang lebih radikal. 


PM) 


egeri Marty Natalegawa, Senin (7/9), di Ja- 
, menerima kunjungan delegasi Myanmar, Delegasi terdiri 
Pemilihan Umum 
en Thein Sein: 


Peningkatan jumlah elemen 
asing”, termasuk kelompok milit- 
n itu, diungkapkan tim inves- 
igasi Perserikatan Ba Bang- 
Senin (7/9). Dalam laporan 
pertama, tim menyebutkan, ke- 
lompok "teroris" asing telah ber- 
gabung dalam pertempuran yang 
kian tak terkendali di Suriah. 


ng 


Tim investigasi yang ditunjuk 
Manusia 


Dewan Hak Asasi 
(HAM) PBB mengata 
an dari pasukan asing itu ber- 
gabung dengan kelompok: 
lompok perlawanan bersenjata di 
Suriah. Namun, beberapa keku- 
atan asing lain beroperasi atas 
kehendak mereka sendiri, Per- 
soalan ini memt: situasi ma- 
kin tak terkendali di Suriah. 
”Elemen-elemen tersebut 
derung mendorong pejuang anti- 
pemerintah ke arah posisi yang 
lebih radika ta ketua tim dan 
diplomat Brasil, Profesor Paulo 
Sergio Pinheiro, di hadapan para 
diplomat lainnya di Geneva, 
Swiss. Ta menyebutkan kelompok 
ng itu sebagai ”teroris” meski 
a itu tidak muncul dalam la- 


tivis mengatakan, 
ang tewas akibat 
krisis Suriah yang telah berjalan 
selama 18 bulan ini. Tim PBB 
tersebut menuding pasukan Pr 
siden Bashar al-Assad dan milisi 
propemerintah shabiha telah 
mengobarkan perang dan keja- 


langan » 


Mencari Rasa Eksklusif 
di Tambun 


WIRAPRIKANTO 


Sekarang ini mencari rumah di pusat kota bukanlah perkara mudah. 
Berkurangnya lahan membuat harga properti di kota besar seperti 
Jakarta menjadi sangat mahal, Lokasi, lokasi, dan lokasi, itulah kata- 
kata yang dari dulu melekat sebagai faktor utama membeli sebuah 


properti. 


kan tetapi, kini pengembang properti 
tidak lagi hanya menawarkan 
keunggulan lokasi kepada konsumen. 


Aman, nyaman, dan aksesibilitas telah 
menjadi faktor utama lainnya yang 
ditawarkan. 

Contohnya adalah wi 
Daerah yang dikenal sebagai area 
pergudangan dan komersial ini sebenarnya 
memiliki potensi yang besar untuk 
berkembang sebagai tempat hunian yang 


h Tambun. 


berkembang pesat, Jakarta dan Karawang. 
Rencana pembangunan bandara di Karawang 


lainnya ke depannya bagi daerah Tambun 
yang tidak jauh dari Karawang. 

Tambun juga memiliki akses jalan yang 
cukup ramai, yakni Cibitung. Belum lagi 
rencana pembangunan jalan tol Cilincing- 
Cibitung yang menurut rencana akan 
dibangun mulai Desember 2013. Faktor inilah 
yang membuat Tambun kini memiliki banyak 
akses dan menjadi salah satu lokasi properti 
yang prestisius di timur Jakarta. 


Wilayah prestisius 

Pengembang yang berhasil membuat 
Tambun menjadi wilayah prestisius adalah 
PT Metropolitan Land Tbk (Metland) 
Setelah sukses dengan dua kluster terdahulu 
yang berada di kawasan Metland Tambun, 
pengembang ini menawarkan kembali karya 
terbaiknya, yakni Kluster Platinum. 

Kluster ini menghadirkan nuansa 
eksklusif dan bergengsi bagi para 
penghuninya. Sales and Marketing Manager 
PT Metropolitan Permata Development 
Marthin Don Moniaga mengatakan, di 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kluster ini, Metland tidak akan lagi bermain 
di bangunan satu lantai. “Kluster ini juga 
tidak lagi mengadopsi konseprumah tumbuh. 
Semua lahan sudah siap untuk dihuni. Setiap 
kamarnya sudah disiapkan dengan pendingin 
ruangan (AC)," ujarnya. Tidak itu saja, dari 
segi infrastruktur sudah diinstalasi di bawah 
tanah seperti kabel listrik hingga fiber optik. 
ntuk keamanan, penghuni tidak perlu 
khawatir. Setiap rumah dilengkapi dengan 
CCTV dan panie button. CCTV ini juga bisa 
diakses melalui ponsel pintar,” ujar Marthin. 
Setiap rumah juga dilengkapi dengan 
Intercom audio visual yang tersambung 
dengan gerbang kluster yang memiliki 
rangkap dua. “Satpam di gerbangakan 
melakukan panggilan ke rumah penghuni 
melalui intercom apabila ada tamu yang 
datang. Untuk membuktikan, apakah benar 
tamu tersebut dikenal atau tidak,” ujarnya. 
Kluster Platinum adalah kluster yang 
cocok bagi mereka yang sudah mapan. 
Dengan segala as yang tersedia dan 
faktor keamanannya, kluster ini jelas sesuai 
bagi mereka memiliki gaya eksklusif dan 
modern. “Oleh karena itu, desain kluster kami 
buat cool dan eksklusif, cantik, seri takalem 
dengan paduan tropical modern," ujar Vice 
Director Technical Metland Tono Supartono. 
Metland Tambun juga telah menyediakan 
ilitas eksklusif lainnya yang mendukung 


fe 


gaya hidup penghuninya yakni dengan 
ni juga 


kawasan komersial dan hotel. Disi 
dekat dengan kantor polis 
hotel, sekolah bertaraf internasional yaitu 
Putradarma Global School. Metland Tambun 
juga diapit oleh tiga rumah sakit besar, yakni 
RSUD Daerah, RS Karya Medika, dan RS 
Hermina. IKLAN/“/VTOI 


371 


Warga Suriah, 


kawasan Kota T 


hatan terhadap kemanusiaan, 

Kejahatan terhadap kemanu- 
siaan itu meliputi, antar 
pembunuhan, pembant: 
eksekusi, 


1 
an atau 
penyiksaan, penang- 
ng sewenang-wenan 


nak, Rezim dan milis 
nggung jawab atas 
ya itu. 
gasi PBB juga me- 
nyalahkan pihak Tentara Pem- 
Suriah (FSA) dan ke- 
njata antipemerin- 
slah melakukan se 


jug: 
sekusi tanpa proses hukum, 
dan penyiksaan keji. 

Pinheiro mengatakan, situasi 
HAM di Suriah telah "memburuk 
sedemikian rupa sehingga cukup 
sulit untuk menggambarkan se- 


tambun 


ang sedang membawa karung berisi makana 
li Aleppo, Suriah, Minggu (6/9). Lebih d: 


cara adil dalam kata-kata. Pe- 
langgaran HAM meningkat, baik 
dalam jumlah, kecepatan, mau- 
pun si 

Diplomat Br: 


ini juga mene- 
gaskan, frekue pelanggaran 
mengerikan” itu sangat besar se- 
hingga tim investigasi tak bisa 
menyelidiki semu: 
sipil, kebanyakan an: 
rus menanggung beban keke 
g tak berujung ini,” 


£ HAM Human 
Rights Watch (HRW) mengusul- 
kan agar Dewan Keamanan PBB 
melimpahkan kasus Suriah ke- 
pada Mahkamah Kriminal In- 
ternasional (ICC). Menurut Na- 
dim Houry, Deputi Direktur Ti- 
mur Tengah TIRW, dengan y 
limpahan ini, ICC akan memiliki 
yurisdiksi untuk menyelidiki tin- 


www.metropolitanland.com 


Oposisi Makin Radikal 


Elemen Asing Terlibat Perang Suriah, Iran Kirim Pasukan Elite @uds 


APP/MANCO LONGARI 


berpapasan dengan pasukan oposisi Tentara Pembebasan Suriah (FSA) di 
000 orang tewas sejak konilik terjadi di Suriah, Maret 2011. 


dak pidana yang dilakukan pihak 
pemerintah ataupun oposisi. 
Konspirasi asing “penasihat”, Hal itu disampaikan 


Damaskus sudah sejak lama — Panglima Garda Revolusi Br 
mensinyalir kekuatan asingtelah dir Jenderal Mohammad Al 


ngirim pasukan @uds, pasukan 
elite Garda Revolusi Iran, ke $ 
riah untuk pelatihan dan mer 


hadir di Suriah, dan ikut ber-  fari, Minggu. 

perang bersama oposisi melawan “Sejumlah anggota Pasukan 
pemerintah. Assad menuding @uds berada di Suriah dan Le- 
konspirasi negara-negara Teluk banon, kami memberikan (ke- 
dan Barat tel memberikan pada d negara ini) bantuan 
dana dan pelatihan kepada opo- saran, dan alih peng- 


kepada mereka, 
am jumpa pers yang ja- 
lakukan. 

hari Minggu hingga Senin, 
bentrokan be asih ter- 
jadi di sejumlah kota di Suriah. 
Sebuah helikopter menyerang 
kota Kafr Awetd di Provinsi Tdlib 


Duta Besar Suriah untuk PBB 
Faysal Khabbaz Hamoui meng- 
akui laporan tim PBB itu. Dia 
setuju dengan Pinheiro tentang 
kehadiran unsur-unsur asing itu, 
dan mengatakan, "pi inter- 
nasional telah mendorong pe- 


ningkatan krisis di Suriah”. menyebabkan lima a1 dan se- 
Di pihak lain, Iran, sekutu de- orang perempuan tes 
kat Assad, mengakui telah me- (AP/AFP/REBUTERS/CAL) 


MD 021-8832 6583 


Inggota SI PENGEMBANG 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTE 


MBER 2012 


INTERNASIONAL 9 


NG SA 


Mendahului Thein Sein 
Berkunjung ke Amerika 


tahun 2010, Aung San Suu Kyi mengalami transisi luar 
a: dari seorang tahanan menjadi anggota parlemen, 
dan seiring perubahan di Myanmar, Suu Kyi pun kini menjadi 
tamu politik yang disambut hangat dunia intern: 

Setelah praktis "terpenjara” di rumah sendiri sejak tahun 
1989, dalam kurun empat bulan terakhir ini, Suu Kyi seolah 
melebarkan sayapnya. Dia melakukan kunjungan ke Thailand 
dan lima negara Eropa, serta mendapat perlakuan bak kepala 
negara di setiap negara yang ia kunjungi. 

Hari Senin (17/9) ini, Suu Kyi menginjakkan kaki untuk 
pertama kali dalam dua dekade terakhir di Amerika Serikat. 
Kunjungan Suu Kyi itu terjadi hanya sepekan sebelum kun- 
jungan resmi perdana Presiden Myanmar Thein Sein ke AS 
untuk menghadiri sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. 

Meskipun kunjunganr lama tiga pekan ke AS sudah 
dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak berbenturan de- 
ngan kedatangan Presiden Myanmar itu, tak urung para peng- 
amat politik pun memperkirakan kedatangan Thein Sein ke AS 
akan berada di bawah bayang-bayang kunjungan Suu Ks 

Sel bertahun-tahun, sejumlah anggota Kongres AS men- 
jadi pembela Suu Kyi yang gigih. Dan Suu Kyi disambut hangat 
tak hanya oleh kubu Partai Demokrat, tetapi juga kubu Partai 
Republik. Kepaduan sikap dua partai politik utama di AS itu 
adalah sesuatu yang jarang terjadi beberapa tahun terakhir ini. 


S ejak dibebaskan dari status tahanan rumah pada akhir 


Menerima penghargaan 


Selain akan melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan 
para pemimpin AS, Suu Kyi juga akan menerima sejumlah 
penghargaan selama kunjungannya kali ini, termasuk peng- 
hargaan tertinggi dari Kongres AS, Dia juga akan bertemu 
sejumlah warga Myanmar yang berada di AS. 

akan berada di Capitol (Gedung Kongres 
di AS) serta menerima penghargaan tertinggi yang bisa di- 

bi oleh Kongi anya beber un setelah ia men- 
jalani tahanan rumah, itu sungguh luar biasa,” kata Jow 
Crowley, anggota Kongres dari Partai Republik, salah satu dari 
pengusul yang menspon: agar Suu Kyi mendapatkan Peng- 
hargaan Emas Kongres pada tahun 2008. 

Kongres ju u saat AS menjatuhkan sanksi ekonomi 
kepada pemerintah represif Myanmar dalam beberapa tahun 
terakhir. Meski Kongres memperpanjang sanksi terhadap 
Myanmar bulan silam, ada kemungkinan pemerintahan Obama 
mengusulkan agar sanksi ekonomi yang keras terhadap Myan- 
mar diperingar ng terjadinya perubahan di negeri junta 
militer ini 

”Kami tidak ingin mengatakan apakah AS hendaknya tetap 
mempertahankan sanksi larangan impor atau tidak,” I 
a partai Suu Kyi, Nyan Win, menjelang keberangkatan Suu 
Kyi ke AS, Minggu. 

“ i, AS tetap mempertahankan larangan impor 
ingin mengamati reformasi politik dan ekonomi 
yang terjadi di negeri ini, dan kami tetap berharap AS hen- 
daknya terus mengamati situasi,” kata Nyan Win. 

Dalam kunjungan selama empat hari ini, Suu Kyi diren- 
canakan berada di Washington, tempat dia akan menemui 
Menlu AS Hillary Clinton yang bulan Desember lalu meng- 
unjungi Myanmar. Meski demikian, belum ada kata pasti dari 
Gedung Putih, apakah Suu Kyi juga akan bertemu dengan 
Presiden AS Barack Obama. Suu Kyi juga akan menuju New 
York, tempat ia bekerja untuk PBB tahun 1969-1971. 

(AP/AFP/REUTES 


S/SHA) 


China Ancam Beri Sanksi 


Amerika Serikat Mengimbau Kedua Pihak Menahan Diri 


BEIJING, SENIN — 
China mengancam akan 
memberi sanksi dagang 
terhadap Jepang terkait 
keputusan Jepang 
membeli tiga pulau di 
Laut China Timur yang 
diklaim milik China, 
China berharap Jepang 
menghentikan rencana 
tersebut. 


Demikian dikatakan juru bi- 
cara Partai Komunis China di 
Beijing, Senin (7/9). Selama ini 
hubungan dagang antara China 
dan Jepang terjalin sangat erat. 
Tahun lalu, sejumlah perusahaan 
Jepang menginvestasikan dana di 
China sebe: ,9 miliar dollar 
AS, Akan tetapi, hubungan ter- 
sebut kerap diwarnai ketegangan 
seperti yang terjadi saat ini. 

Sanksi ekonomi China tidak 
hanya akan mengguncang per- 
ekonomian Jepang, tetapi juga 
akan berdampak serius terhadap 
perekonomian Asia, 
rat, 

Sebuah artikel komentar di 
surat kabar corong Pemerintah 
China, People's Daily, mengata- 
kan, perekonomian Jepang me- 
lemah sejak tahun 1990 dan se- 
makin ambruk setelah kri 
nomi serta gempa bumi 2011. 
Perekonomian Jepang akan se- 
makin parah jika China men- 
jatuhkan sanksi dagang sebagai 
buntut sengketa pulau yang di- 
sebut Senkaku oleh Jepang dan 
Diaoyu oleh China, 

Di Jakarta, Asisten Kemen- 
terian Luar Negeri China Le Yu- 
cheng mengatakan, China siap 
diajak berdialog secara damai jika 
Jepang menghent langkah- 
langkah provokasinya, "Semua 
ini bergantung pada Jepang k: 
rena mereka yang memulainy: 
ujarnya, 

Pada prinsipnya, lanjut Le, 
China tak akan mengalah meng- 
hadapi provokasi Jepang. China 
akan terus melawan, termasuk 
dengan kemungkinan memberi 
sanksi dagang, 


AP PHOTO/ BUGENE HOSHIKO 


Beberapa restoran Jepang di dekat Konsulat Jenderal Jepang di Shanghai, China, ditutup dengan kain warna biru, Senin (17/9), menjelang 
aksi protes besar-besaran yang menurut rencana akan digelar hari Selasa ini. China berusaha meredam sentimen anti-Jepang yang menguat 
di kalangan masyarakat China sepanjang pekan lalu setelah Jepang memutuskan membeli tiga pulau di kawasan yang masih disengketakan 
dengan China dan Taiwan. Pihak berwenang China mengancam akan menahan para pemrotes yang melanggar hukum, 


Ia menjelaskan, kepulauan k dan dibakar 
tersebut sejak dulu masuk dalam 
teritori China. Menurut Le, pada 


tahun 1895, Jepang mencuri dan 


menutup satu pabriknya di @ing- — ngunan diru 
dao, China utara, setelah dibakar — pengunjuk rasa. 

: ak: itu Puluhan ribu w: 
gera tinggal di China 


menahan diri dalam menyele- 
n kasus perebutan kepulau- 
1g an tersebut. 

Di Menurut dia, kasus ini me- 


Je 
at ini 


mengklaimnya sebagai milik me- menutup dua pabrik lainnya di Shanghai saja setidaknya terda- nyangkut kepentingan banyak pi- 
reka. Selepas Perang Dunia II, China, pat 56000 warga Jepang. hak. Oleh karena itu, China dan 
mestinya Jepangmenyerahkan — Hal serupa dilakukan produ- —” Perdana Menteri Jepang Jepang harus mencari cara pe- 


sen kamera Canon, Mereka me- 
nutup perusahaannya pada hari 
Senin dan Selasa guna menjamin 


kembali kepulauan tersebut ke- 
pada China, 

Namun, faktanya, Jepang ti- 
dak pernah melepaskan kepu- — keamanan para peke 
lauan itu sehingga terjadi ke- — Para pekerja dan warga asa 
tegangan dengan China. "Kalau Jepang di China juga diimbau 
Jepang baik,kami jugabaik,” ujar agar tidak keluar rumah guna 
Le. menghinda 


saat bertemu  nyelesaian tanpa memicu eska- 

gan Menteri Pertahanan AS asi ketegangan. 
Leon Panetta, mendesakagarPe- — Masih terkait sengketa teri- 
merintah China melindungi war-  torial, Menteri Luar Negg 
ga Jepang, Marty Natalegawa meng 
Juru Bicara Kementerian Luar tak ada jaminan tak al 
Negeri China Hong Lei menegas- — masalah serius dalam konferensi 
kan, Pemerintah China akan me- tingkat tinggi para pemimpin 
lindungi warga dan perusahaan” ASEAN, November mendatang, 
Jepang di China. Ia juga meng- Empat anggota ASEAN terlibat 
imbau agar pengunjuk rasa me- sengketa teritorial dengan China 
matuhi hukum. terkait Kepulauan Spratly di Laut 


amukan pengunjuk 


Menutup pabrik 
Beberapa perusahaan Jepang 
menghentikan operasi pabrik- 


Unjuk rasa anti-Jepang terus 
meluas di lima kota besar di 
China. Para pengunjuk rasa me- 


pabrik mereka di CI Per- nyasar kantor dan bangunan per- Sementara itu, Panetta meng- a Selatan. 
elektronik Panasonic usahaan Jepang. Beberapa ba- ajak agar Jepang dan China saling (REUTERS/AFP/MHE/DWA) 


Ik kk 
1 gam 
3 Li 


DJI SAM.SIE 


JELAJAH,MAHAKARYA 


A 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 
IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


TUNTUTAN KESEJAHTERAAN 


Pemogokan Guru di Chicago Berlanjut 


CHICAGO, SENIN — Para 
guru di Chicago, Amerika Serikat, 
melanjutkan aksi pemogokan se- 
telah gagal mencapai kesepakat- 
an dengan pihak otoritas pen- 
didikan di kota itu. Unjuk rasa ini 
mengakibatkan proses belajar 
mengajar bagi 350.000 siswa ter- 
ganggu. 

Sekitar 29.000 guru yang ter- 
gabung dalam Serikat Guru Chi- 
cago mogok mengajar sebagai 
bentuk protes atas reformasi 
pendidikan dan menuntut ke- 
naikan gaji. Unjuk rasa ini 
telah dimulai pekan lalu, 
Pihak Chicago Public School ke- 
mudian mengajak para guru ber- 
unding. 

Mereka sempat mencapai ke- 
sepakatan, Namun, para guru 
merasa perlu berpikir ulang me- 
ngenai kesepakatan tersebut. 

Pada awal unjuk rasa, para 
guru menuntut kenaikan gaji 
hingga 30 persen. Wali Kota Chi- 
cago Rahm Emmanuel kemudian 


menawarkan kenaikan gaji sam- 
pai 17 persen. Setelah terlibat 
dialog, para guru bersedia me- 
nerima kenaikan gaji di bawah 30 
persen. Syaratnya, proses eva- 
luasi kerja guru diperingan. 


Berdasarkan prestasi 

Emmanuel menginginkan gu- 
ru dibayar berdasarkan prestas 
Dia meyakini bahwa untuk me- 
ningkatkan mutu pendidikan, 
jumlah guru yang berkualitas 
rendah harus dikurangi. 

Akan tetapi, serikat guru me- 
nuntut agar pemerintah tidak 
memecat guru, tetapi mening- 
katkan kualitas guru melalui pe- 
latihan. Pemecatan hanya akan 
berdampak pada kemiskinan dan 
kriminalitas. 

Para guru khawatir Emma- 
nuel akan menutup 20 persen 
sekolah di Chicago dan meng- 
akibatkan pemecatan massal jika 
unjuk rasa dihentikan. 

Untuk itu, para pengunjuk ra- 


sa juga menuntut agar Emma- 
nuel membatalkan reformasi bi- 
dang pendidikan yang mereka 
nilai tidak memprioritaskan ke- 
pentingan guru. Emmanuel me- 
negaskan tak dapat memenuhi 
semua permintaan guru. 

Mantan Kepala Staf Gedung 
Putih ini bahkan mengancam 
akan menempuh jalur hukum 
untuk menyelesaikan kasus pe- 
mogokan ini dengan meminta 
pengadilan menyatakan aksi mo- 
sok tersebut ilegal. 

Aksi pemogokan guru ini di- 
khawatirkan dapat mengganggu 
proses pemilihan presiden AS. 
Apalagi, Chicago merupakan ba- 
sis massa Barack Obama, yang 
sedang mengincar masa jabatan 
kedua sebagai presiden. 

Pemogokan guru ini yang per- 
tama dalam 25 tahun terakhir, 
Aksi ini memicu telantarnya 
350000 siswa mulai tingkat se- 
kolah dasar sampai sekolah me- 
nengah atas. (REUTERS/AP/MHF) 


PERLINDUNGAN PRIVASI 
Wiliam-Kate Ajukan Kasus Pidana 


PARIS, SENIN — Pengacara 
keluarga Kerajaan Inggris meng- 
ajukan pengaduan pidana di 
Paris, Senin (7/9), terhadap 
majalah gosip Perancis yang 
menerbitkan foto-foto telanjang 
dada istri Pangeran William, 
Catherine, atau lebih populer 
dengan nama Kate Middleton. 

Langkah hukum tersebut di- 
lakukan saat sebuah majalah lain 
dari Italia menerbitkan foto-foto 
Kate yang sedang berjemur se: 
tengah telanjang dalam edisi 
khusus. 

Kantor kejaksaan di Nanterre, 
pinggiran kota Paris, mengatakan 
telah menerima pengaduan dari 
pihak pasangan keluarga Kera- 
jaan Inggris itu. 

William dan Kate berniat 
mendapatkan ganti rugi 
publikasi foto-foto mereka 
la di sebuah kas 
. Dalam foto-foto itu, 
Kate tidak mengenakan penutup 
dada. 

Mereka menginginkan ganti 
rugi atas pelanggaran undang- 
undang privasi di Perancis dari 
majalah mingguan Closer yang 


memuat foto-foto itu, s 
fotografer yang identi: 
lum diungkapkan majalah itu 

Mereka juga mengupayakan 
perintah pengadilan untuk men- 
cegah Closer—yang dimiliki man- 
tan Perdana Menteri Italia Silvio 
Berlusconi—menjual — kembali 
gambar-gambar Kate yang hanya 
mengenakan bikini dan William 
sedang mengoleskan krem tabir 
surya di punggungnya. 

Permintaan perintah peng- 
adilan, yang akan memaks: 
ser menarik kembali edi: 
Jumat dari kios-l 
ta mencegah distribusi selanjut- 
nya itu, akan dipertimbangkan 
dalam sidang pemeriksaan da- 
rurat mulai pukul 1700 (pukul 
23.00 WIB), Senin. 


Memori Diana 

Pangeran William dibuat be- 
rang oleh foto-foto itu. Orang 
langsung membandingkan kasus 
ini dengan kejadian yang me- 
nimpa ibu William, Diana, yang 
tewas dalam kecelakaan mobil di 
Paris tahun 1997 ketika dikejar 
para paparazi. 


Hingga saat ini, tak ada satu 
pun surat kabar ataupun majalah 
di Inggris, yang kerap dituduh 
melakukan intrusi pada kehidup- 
an para selebritas, telah meng- 
umumkan rencana menerbitkan 
foto-foto itu. 

Majalah Chi dari Italia, yang 
juga berada di dalam kelompok 
bisnis Mondadori milik Berlus- 
coni, menerbitkan edisi khusus 
yang memperlihatkan foto-foto 
kabur itu bersama sejumlah ar- 
tikel, Senin. 

Kemungkinan tindakan hu- 
kum itu juga tak mencegah se- 
buah tabloid Irlandia, Daily Star, 
menerbitkan foto-foto itu pada 
hari Sabtu. 

Dua kelompok media yang 
sama-sama memiliki Daily Star 
mengecam keputusan tabloid itu 
menerbitkan foto-foto tersebut. 

Kelompok Northern and Shell 
dari Inggris mengatakan akan 
mengambil langkah segera untuk 
menghentikan usaha patungan 
dengan penerbit dari Dublin, In- 
dependent News and Media, 
yang menerbitkan Daily Star. 

(AFP/DD) 


Ombak besar yang ditimbulkan Topan Sanba menerjang kawasan pantai di kota Yeosu di sebelah selatan Seoul, Korea Selatan, Senin 
(17/9). Topan dengan kecepatan mencapai 137 kilometer per jam itu menimbulkan berbagai kerusakan di Semenanjung Korea. 


Sanba Hantam Korsel 


Topan Besar Ketiga dalam Dua Bulan Terakhir 


SEOUL, SENIN — Topan Sanba menghantam 
Korea Selatan, Senin (17/9), membuat pepohonan 
tercerabut, penerbangan dan layanan pelayaran feri 
dibatalkan, serta aliran listrik bagi ribuan gedung 
terputus. Hujan lebat yang menyertai menyebabkan 
sedikitnya satu orang tewas terkena tanah longsor. 


Sanba, yang merupakan topan 
besar ketiga yang melanda Se- 
menanjung Korea dalam dua bu- 
lan terakhir itu, mencapai da- 
ratan di pelabuhan Yeosu di se- 
latan Seoul menjelang tengah ha- 
ri membawa angin berkecepatan 
137 kilometer (km) per jam, 

Topan Sanba bergerak ke arah 
timur laut dan diperkirakan ber- 
gerak ke perairan timur hari Se- 
nin. Menurut para pejabat me- 
teorologi Korea Selatan (Korsel) 
Korea Utara (Korut) tak akan 
terkena langsung, tetapi daerah 
timur negara itu akan mendapat 
hujan lebat dan angin kencang 
dari sisi luar topan. 


Menurut Badan Manajemen 
Darurat Nasional dalam sebuah 
pernyataan, Sanba menyebabkan 
terputusnya aliran listrik bagi 
hampir 30.800 rumah dan toko di 
Korsel, Badai itu juga menyebab- 
kan dibatalkannya sekitar 330 
penerbangan dan 170 layanan 
feri, Ombak tinggi menghantam 
pantai selatan, 

Hujan lebat di seluruh negeri 
juga menyebabkan tanah longsor 
yang menewaskan seorang pe- 
rempuan berusia 53 tahun di 
daerah Seongju, Korsel tenggara, 
dan mencederai dua orang di 
Kota Gyeongju. 

Bergerak dengan kecepatan 


sekitar 35 km per jam, topan itu 
melanda Pulau Jeju, Korsel ba- 
gian selatan, sepanjang malam 
Minggu, menyebabkan 10.000 
rumah tanpa aliran listrik dan 
merusak jalan-jalan. 

Sebelum mencapai Korsel, ba- 
dai itu menghantam Jepang Se- 
kitar 67000 rumah di Jepang 
barat daya tak mendapat aliran 
listrik dan beberapa daerah ke- 
banjiran. Seorang pria tewas 
tenggelam hari Minggu ketika 
berenang dalam ombak tinggi di 
lepas pantai Pulau Ishigaki, Je- 
pang selatan. 


Diperkirakan menurun 


Juru bicara Badan Meteorologi 
kecepatan 
kk 


Korea mengatakan, 
angin maksimum dih: 
lah menurun menjadi seki 
km per jam, Senin malam, 
topan bergerak lebih jauh ke da- 
ratan. “Topan itu diharapkan 
akan berbelok ke laut malam ini,” 
tutur juru bicara itu. 

Presiden Korsel Lee Myung- 


bak mendesak para pejabat me- 
mobilisasi "semua sumber daya 
yang mungkin” untuk membatasi 
dampak Sanba pada daerah per- 
tanjan dan terhadap harga hasil 
pertanian menjelang hari raya 
Chuseok akhir bulan ini, 

aat topan mencapai daratan, 
angin kencang membuat pohon- 
pohon besar tercerabut, merobek 
papan-papan reklame, dan me- 
robohkan lampu-lampu pengatur 
arus lalu lintas. 

Kekuatan topan itu terasa di 
ibu kota Seoul dan menyebabkan 
pembatalan semua pertandingan 
putaran pertama kejuaraan tenis 
Korea Open WTA. 

Topan Bolaven dan Tembin, 
yang menghantam Korea akhir 
'Agustus, menyebabkan lebih dari 
20 korban tewas di Korsel serta 
merusak tanah pertanian dan 
ratusan rumah. Di Korut, Bola- 
ven menewaskan 59 orang 
dan membuat lebih dari 26.000 
orang kehilangan rumah. 

(AFP/AP/DI) 


Sensasi Italia di 
Tengah Lautan 


Hamparan laut biru terlihat jelas membentang di depan mata, latar 


cakrawal: 
tak terbatz 


yang tak berujung pun memperlihatkan kuasa alam yang 
Suara deru ombak dan desiran angin menambah sensasi 


perjalanan yang tak ternilai. Inilah pengalaman seru yang hanya bisa 
Anda dapatkan jika berlayar dengan kapal pesiar. 


dengan sistem 
komunikasi modern 
via satelit dan 

fasilitas Wi-Fi untuk 
mengakses internet. 
Costa Cruises yang tak 
hanya diperuntukkan 
orang dewasa ini j 
menyediakan fas 
fasilitas yang didesain 
untuk anak-anak. 


Nuansa Italia 


Selain hiburan yang memukau, Costa 
Cruises menawarkan elemen Italy at sea, 
salah satunya pada saat berlayar dengan kapal 
Costa Victoria. Di dalam kapal pesiar yang 
megah ini, Andaakan mendapat pelayanan 
yang bernuansa Italia, mulai dari makanan 
khas, pertunjukkan di malam hari, demo 
memasak hingga Italian wine tasting. 

Costa Victoria merupakan kapal yang 
ideal bagi orang-orang yang mencintai 
desain elegan. Kapal ini memiliki gaya yang 
menggabungkan tampilan bahari tradisional 
dengan desain minimalis, menawarkan nilai 
kenyamanan, dan seni yang tinggi. 

Kapal spektakuler ini memiliki Atrium 
Planetarium atau Concorde Plaza dengan 
desain futuristik dan dikelilingi dinding kaca 
yang menghadap ke laut. Di malam hari, 
Anda dapat menikmati musik dan menari 
bersama pasangan terkasih. Tersedia pula 
lounge yang didekorasi dan dihiasi dengan 
karya seni yang unik, seperti Bar Capriccio. 


ayangnya, sensasi yang menyenangkan 
S eperti itu justru sering kali didominasi 
dengan kegelisahan-kegelisahan 
saat berada diatas kapal. Misalnya, 
keterbatasan akses komunikasi maupun 
kenyamanan untuk anak-anak. Bagi Costa 
Cruises, kecemasan tersebut tidak akan 
lagi mengganggu momen liburan Anda. 
Perusahaan pelayaran ini telah dilengkapi 


ang aa 


SHUTTERSTOCK 


Magic Show. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Temukanlah mosaik yang ditiru dan berharga: 
ditandatangani oleh Emilio Tadini. 

Nuansa Italia yang begitu lekat terlihat 
dari hal-hal detail yang ada di dalam kapal. 
Area kolam renang terinspirasi oleh kamar 
mandi zaman Romawi kuno yang terdiri atas 
sauna, ruang uap, ruang perawatan, dan pusat 
kebugaran. Sementara itu, fasilitas restoran 
menggunakan teknologi tinggi dan membuat 


Costa Victoria 
tampil kian modern. 
Balkon baru pun 
telah ditambahkan 
ke kabin eksternal 
agar Anda dapat 
melihat panorama 
sekitar yang tak 
dapat ditemukan 
saat menggunakan 
moda transportasi 
yanglain. 

Bagi Anda 


yang menyukai malam yang penuh hiburan, 
temukanlah kesenangan tersebut dengan 
mengunjungi kasino, lounge, dan bar yang 
tersedia di antara kemegahan kapal. Jangan 
lewatkan pula suguhan hiburan yang 
semakin menjadikan momen liburan Anda 
tak terlupakan. Saksikanlah ICE yangakan 
beraksi layaknya Michael Jackson lengkap 
dengan tarian legendaris moon walk. ICE 
merupakan salah satu Michael Jackson 
impersonators yang terkenal di dunia. 
Pertunjukan lainnya dipersembahkan oleh 
pesulap Ezker Emparanza dengan Revolution 


Sensasi panorama selama perjalanan, 
fasilitas lengkap nan megah, dan pertunjukan 
hiburan yang memukau di dalam kapal Costa 
Victoria tentu menjadi pelengkap momen 
liburan. Dengan perjalanan yang nyaman, 
aman, dan menyenangkan, Andasekeluarga 
akan mendapatkan pengalaman baru yang tak. 
terlupakan. (IKLAN/GPW| 


PnnpenernganganN NN AANG 
SEMOR'S SPECIAL" (KETS GereraiM 


WAIVE PORT CHARGE 
UPTo 


Us2180 


O0 OFF 


CRUISE FARE 
en 2nd cabin 


OM BOARD CREDIT 


eter. triond to get 
(USDSO on board credit 


(ikon your account 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTE 


MBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


Satu Tahun Gerakan ”Occupy Wall Street” 


AEP/GETTY IMAGE 


KILAS 


KAWAT $ 


DUNIA 


Seorang @ Cleveland 
penjual kopi #Loudon &@ Vrana 
menonton 


barisan polisi 
yang sedang 
mengamankan 
demonstrasi 
gerakan 
”Occupy Wall 
Street” di New 
York, AS, 
Senin (17/9). 
Gerakan itu 
digelar 
pertama kali 
setahun silam 
sebagai 


Cleveland 
Seseorang menolong orang yang sama dalam selang waktu 
delapan tahun tanpa ia sadari. Ceritanya, ban mobil yang 
dikendarai Gerald Gronowski gembos di daerah Cleveland, AS. 
Seseorang bernama Christopher Manacci berhenti dan mem- 
bantunya. Ketika sedang mengganti ban, kedua orang itu ber- 
bentuk kritik bincang-bincang. Gronowski bercerita, delapan tahun lalu ke- 
terhadap tika sedang memancing, dia mengalami kecelakaan saat mata 
krisis pancingnya masuk ke tangan, 

keuangan lalu ditolong oleh seseorang, 
dunia. dan ternyata sang penolong 
itu adalah Manacci sendiri. 
Waktu itu, Manacci sedang 
mengend: ka kitar 
tempat Gronowski memancing 
dan melihat orang itu dalam 
kesulitan. Kepada surat kabar 
The Cleveland Plain Dealer, 
Gronowski mengatakan, untuk 
membalas budi Manacci, ia 


SPENCEA PLATT 


AS Adukan China ke WTO 


Obama Berusaha Menarik Dukungan di Negara Bagian Ohio 


WASHINGTON DC, SENIN — Presiden Amerika 
Serikat Barack Obama akan mengajukan keberatan 
kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO 
terkait subsidi industri otomotif China, Subsidi 
China itu dianggap membuat industri otomotif AS 


kesulitan bersaing. 


Secara politis, langkah ini juga 
menjadi jawaban terhadap tu- 
duhan pesaingnya dalam pemilu 
mendatang, Mitt Romney, bahwa 
Oba terlalu lembek dalam 
menghadapi Beijing. Obama akan 
memperkuat pc politiknya 
dengan mengumumkan peng- 
aduan ke WTO ini di Negara 
Bagian Ohio, Senin (17/9), waktu 
setempat. Ohio adalah salah satu 
negara bagian dengan jumlah pe- 


Menurut keterangan  piha 
Gedung Putih, Obama mer 
praktik subsidi yang dilakukan 
China itu merugikan sektor ma- 
nufaktur AS. "Pemerintahan 
Obama akan mengeluarkan ke- 
beratan terhadap China di WTO 
karena secara ilegal telah mem- 
berikan subsidi “ekspor untuk 
mobil mereka dan industri kom- 
ponennya," ujar seorang pejabat 
Gedung Putih. 

Pejabat, yang tak mau disebut- 
kan mamanya itu, mengatakan, 


tindakan China telah membuat 
manufaktur komponen mobil AS 
tak dapat bersaing dan mendo- 
rong pemindahan proses produk- 
si komponen mobil ke China. 

Pengumuman ini diduga tak 
sekadar urusan ekonomi atau 
perdagangan. Obama berusaha 
mengambil hati warga Ohio yang 
merupakan ne, bagian pen- 
ting dalam pemilihan presiden 6 
November, Penduduk Ohio se- 
bagian besar bekerja di sektor 
industri otomotif dan industri 
komponen yang terkait, 

Obama berulang kali memuji 
keputusannya memberikan dana 
talangan kepada industri otomo- 
tif AS pada tahun 2009. Sebalik- 
nya, Romney dari Partai Re- 
publik menentang pemberian da- 
na talangan tersebut. 

Pengumuman tersebut juga 
merupakan kartu truf setelah da- 


lam beberapa hari terakhir, ke- 
dua kubu selalu berkampanye 
tentang kebangkitan ekonomi 
China dan tantangannya terha- 
dap perekonomian AS 


Romney tertinggal 

Jajak pendapat NBC/Marist 
College pekan lalu menunjukkan 
bahwaRomney ketinggalan tujuh 
poin persent: dibandingkan 
Obama di Ohio, Sebelumnya, 
Partai ' Demokrat memasang 
iklan k n yang memuji 
pemberian dana talangan kepada 
industri otomotif. 

Delapan pekan menjelang pe- 
ja Romney pada jajak 
pendapat negara bagian benar- 
benar mengkhawatirkan. Lebih 
dari 770.000 warga AS bekerja di 
sektor otomotif, dan lebih dari 
separuh terkait dengan indus 
komponen yang mendukung ju- 


mengajaknya memancing. Na- 
mun, menurut Manacci, kare- 
na Gronowski sial dalam me- 
mancing, mereka sebaiknya 

main boling saji 


Vrana 


Namanya petani Eropa, membajak tidak lagi dengan kerbau, 
tetapi menggunakan traktor, Bahkan, ada perlombaan mem- 
ajak dengan traktor di Vrana, Kroasia. Mengamati jejak trak- 
tor di ladang mungkin aneh bagi orang kebanyakan, tetapi 
perlombaan ini memfokuskan penilaian pada kerapian jejak itu 


aer 


taan pekerj 
kait, seperti industri baja dan 
plastik. Ohio memiliki sekitar 


50000 pekerja pada industri daripada adu kecepatan. Pesertanya lumayan, ada 60 orang. 

komponen mobil. Tim juri akan memeriksa kedalaman setiap hasil olahan trak- 
Pemerintahan Obama meng- tor, kekuatan, dan penampilan secara keseluruhan, "Kriterianya 
im subsidi ilegal yang diberi- jelas, kami telah berulang kali menjadi juri dan tidak ada 


kan China pada sektor otomotif 
mencapai 1 miliar dollar AS anta- 
ra tahun 2009 dan 2011. Obama 
menyatakan, praktik seperti itu 
akan menumbuhkan pengalihan 
produksi otomotif dan kompo- 
ke China. 

AS itu langsung 
alas China, yang balik meng- 
adukan AS kepada WTO setelah 
menetapkan aturan bea masuk 
terhadap barang-barang buatan 
China yang mendapat subsidi. 
Aturan baru di AS tersebut me- 
liputi 24 jenis produk, termasuk 


kecurangan di sini,” ujar Zeljko Kucjanic, salah satu juri yang 
mengukur kedalaman hasil bajakan tersebut. Sebagian besar 
petani membawa serta keluarga mer nnya juga be- 
ragam. Peserta dari Swiss mengenakan seragam tim nasional 
sepak bola mereka, dan ada pula yang berpakaian ala Viking. 


Loudon 


Shawna Arnold dari New Hampshire, AS, melahirkan di te 
parkir New Hampshire Motor Speedway. Arnold dan keka 
nya tengah menuju rumah sakit karena sudah terlihat tanda- 
tanda hendak melahirkan, Namun, di tengah jalan, si bayi 

rupanya sudah tidak sabar ingin melihat dunia, Mereka 
memutuskan berhenti di tempat parkir, Arnold menceritakan 
kepada WMUR-TV, kekasihnya melahirkan bayinya, Katie, di 


RJA SA ASEAN 


Kode Etik Pariwisata Didorong untuk 


SOLO, KOMPAS — Negara-ne- 
gara anggota ASEAN didorong 
untuk menerapkan kode etik pa- 
riwisata. Penerapan kode etik ini 
akan mengadopsi 10 butir kode 
etik pariwisata yang disusun Or- 
ganisasi Pariwi 
atau UNWTO. 
"Tidak ada paks 
bagi yang tidak menerapkan. 
ini, beberapa negara ASEAN juga 
belum menerapkan. Namun, se- 
mua anggota ASEAN kita dorong 
agar mau menerapkan ini karena 
jika kita mau menerapkannya, 
wilayah kita akan dinilai sebagai 
wilayah yang berbudaya tinggi," 
kata T Gede Ardika, anggota Ko- 
mite Dunia untuk Kode Etik P: 
i di Kota Solo, 
Tengah, Senin (17/9). 
Ardika bersama Eddy 


Jawa 


di dari Sekretariat ASEAN men- 
jadi pembicara dalam Workshop 
on ASEAN Connectivity and 
Tourism Ethics yang berlangsung 
di kota tersebut. 

Menurut Ardika, kode etik 
yang dimaksud meliputi, antara 
lain, pariwisata yang ramah ling- 
kungan, melestarikan budaya se- 
tempat, memberi manfaat bagi 
masyarakat setempat, dan tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. Tal itu seperti tak 
menyelenggarakan prostitusi, 
perjudian, serta perdagangan 
narkotika dan obat-obatan ter- 
larang. 

Mantan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata RT itu menam- 
bahkan, penerapan kode etik pa- 
riwisata akan memperbaiki ku- 
alitas produk pariwisata, meme- 


nuhi tren kebutuhan pariwisata 
masa depan, meningkatkan daya 

ng, serta membangun citra 
daerah tujuan wisata sebagai ka- 
wasan pariwisata yang bermar- 
tabat tinggi. 
Ambil inisiatif 

Indonesia, menurut Ardika, te- 
lah mengadopsi 10 butir kode etik 
pariwisata UNWTO ini dalam 
bentuk undang-undang (UU), 
yakni UU Nomor 10 Tahun 2009 
tentang K iwis 

Di wil: 
mengambil ini 
nyebaran kode etik ini dan men- 
dorong perkuatan komitmen ne- 
gara-negara ASEAN dalam pe- 
nerapannya. 

Eddy menambahkan, acara di 
Solo ini diharapkan dapat meng- 


Diterapkan 


hasilkan rekomendasi yang akan 
dibawa pada pertemuan Komite 
Pariwisata ASEAN di Yogyakarta, 
akhir pekan ini. 

Hasil dari pertemi 
muan itu kemudian al 
ke pertemuan tingkat menteri 
pada Januari 2013 di Laos, 

Selama ini sudah ada kegi- 
8 ang ber! n de- 
ngan kode etik pariwisata, tetapi 


belum spesitik,” kata Eddy. 

Menurut Eddy, dengan pe- 
ningkatan kual 
riwi 


produk pa- 
il implemen- 
kode etik pariwisata tersebut, 
diharapkan akan terjadi pening- 
katan angka kunjungan wisata ke 
negara-negara anggota ASEAN. 
Negara-negara ASEAN dikenal 
memiliki tempat-tempat wisata 
terkenal di dunia. (EKD) 


ta sebagai h 


KRISI 


Kreditor Pesimistis Yunani Capai 


BERLIN, SENIN — Kanselir 
Jerman Angela Merkel menegas 
kan ingin tetap melihat Yunani di 
zona euro. Namun, dia juga tidak 
menawarkan Athena konsesi ba- 
ru dan menekankan bahwa Yu- 
nani harus melakukan reformasi 
seperti yang telah dijanjikan ne- 
gara itu. 

"Jerman siap membantu Yu- 
nani dan ingin agar Yunani 
, tetapi penting bagi Yunani 
untuk melakukan reformasi 
meskipun sulit,” kata Merkel di 
Berlin, Senin (17/9). Merkel di- 
tanya apakah Yunani akan di- 
berikan waktu lagi untuk meng- 
implementasikan pemangkasan 
anggaran dan reformasi struk- 
tural, 

Yunani sedang menantikan ke- 
putusan dan penilaian dari para 
kreditor apakah targetnya sudah 
terpenuhi sehingga akan men- 
dapat dana talangan 31,5 miliar 
@uro dalam waktu dekat ini. Dana 
ini merupakan paket dana ta- 
langan sebesar total 130 miliar 
euro. 

Sementara itu, para kreditor 
internasional tidak yakin Yunani 
akan dapat mencapai tujuan fi- 
nansialnya, khususnya terkait 
pengurangan — beban utang. 
"Hingga saat ini, kreditor sedang 
bekerja berdasarkan prinsip bah- 
wa Yunani akan dapat mencapai 
level utang yang stabil pada ta- 
hun 2020. Tetapi, sebenarnya 
target ini tampaknya tidak dapat 
dicapai,” demikian ujar seorang 


sumber seperti dikutip harian 
Handelsblatt di Jerman. Kreditor 
Yunani adalah Dana Moneter In- 
ternasional (IMF), Uni Eropa, 
dan Bank Sentral Eropa (ECB). 


Diperpanjang 

Kreditor memperkirakan rasio 
utang Yunani akan mencapai 
120,5 persen dari produk domes- 
tik brutonya tahun 2020. Tahun 
ini, rasio utang tersebut masih 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Target 


Awan tebal 
menaungi 
kawasan kuil 
kuno di 
Acropolis, 
Athena, 
Yunani, Senin 
“7/9. 
Pemerintah 
Yunani sedang 
berjuang 
menunt: 
paket 
penghematan 
sebesar 11,5 
miliar euro 
sebagai syarat 
mendapatkan 
dana talangan 
lanjutan. 


an 


AP PHOTO/PETROS GIANNAKOURIS 


161 persen. Rasio 120,5 persen itu 
hanya akan dapat dicapai jika 
Athena memperlihatkan surplus 
sebesar 4,5 persen dari PDB pada 
tahun 2014. 

Menteri Keuangan Austria 
Maria Fekter mengatakan, Yu- 
nani akan mendapatkan tambah- 
an waktu untuk memenuhi tar- 


getnya, tetapi tidak akan 
mendapatkan dana talangan 
tambahan. 


Direktur — Pelaksana IMF 
Christine Lagarde menyatakan, 
perlu dipertimbangkan untuk 
memberi Yunani perpanjangan 
waktu lagi guna memenuhi per- 
syaratan mendapatkan dana ta- 
langan seperti yang diminta kre- 
ditor. 

Para kreditor itu diharapkan 
akan menyampaikan keputusan 
final pada pertengahan Oktober 
mendatang. (AFP/AP/JOE) 


peralatan dapur dan kertas. dalam mobil. Untunglah sebuah ambulans segera datang dan 
(AFP/AP/JOE) membawa mereka ke rumah sakit. (AP/REUTERS/JOE) 
,#) Rea Sa 
, 2 Pi —ua 


- tujuan menarik di Asia dan Inggris 
5 tahun, 5 


negara dan 25 Hotel di tujuan 


MALAYSIA 


THAILAND 


Mulai dari sekitar (Rp 155.001 Mulol dari sekitar (Rp 1,551) 


FUPINA INGGRIS 


Mulai dari sekitar (Rp 1,152) 


Periode Pesan: 18 - 26 Sept 2012 
Periode Menginap: 1 Juni - 30 Sept 2013 


Sudah 5 tahun sejak kami membuka pintu kami, kami menyediakan nilai lebih dalam kenyamanan 
tidur untuk anda. Dengan dukungan anda, saat ini kami memiliki 25 hotel di Asia dan Inggris. Sebagai 
rasa terima kasih kami, kami berikan penawaran yang akan sayang jika anda lewarkan! Inilah 
kesempatan untuk jalan-jalan lagi dengan nilai yang lebih! 


Mulai dari sekitar Rp 386,000) 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Akademi Komunitas Bukan Solusi 

Pendirian akademi komunitas di sejumlah daerah bukanlah 
solusi untuk mengatasi tidak selarasnya kompetensi lulusan 
perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Mohammad Ab- 
duhzen, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengurus 
Besar PGRI, mengatakan, moratorium perguruan tinggi dan 
program studi bukan solusi untuk mengatasi rendahnya ke- 
terkaitan lulusan perguruan tinggi (PT) dengan dunia kerja. 
"Pengawasan terhadap PT itu yang semestinya jalan, PT yang 
baru belum tentu mutunya kalah dengan yang sudah ada. 
Anehnya, ada kebijakan moratorium PT, tetapi pemerintah 
mendukung akademi komunitas,” kata Abduhzen di sela-sela 
pendidikan di Jakarta, akhir 
i Badan Penyelenggara PM sia Semarang, 
mengatakan, sebenarnya banyak PTS yang keberadaannya di- 
dirikan sesuai potensi masyarakat setempat. "Kalau dinilai 
tidak bermutu, kenapa PTS itu tidak diberdayakan? Kok, malah 
mendesain akademi komunitas,” ujarnya. (ELN) 


Kesenjangan Kualitas Pendidikan 
Mendesak Dibenahi 


Seb: satu wujud dari kepedulian terhadap kualitas 
pendidikan di Indonesia, Putera Sampoerna Foundation meng- 
ajak seluruh Ia yarakat untuk bergabung dalam Ge- 


kan nasional yang mengajak peran serta korporasi, baik 
ta maupun BUMN, untuk berpartisi 
dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia. "Peningkatan 
kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di koi ota besar, 
tetapi juga di kota kecil di Jawa dan luar Jawa. Ke 
kualitas pendidikan mendesak dibenahi,” kata S! 
Head of Brand & Business Development 
satu pendukung G, Indonesia Berkibar yang juga pem- 
talkshow "Guruku Pahlawanku, Lentera Abad 21” di 

rs Kamis (43/9), @/ELN) 


Menyambut Kedatangan Tamu 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


Warga membawakan tari Mansorandak di tepi Pantai 

Isau, Distrik Raimbawi, Kepulauan Yapen, Papua, Minggu 
(16/9), Tari Mansorandak merupakan tari tradisional untuk 
menyambut kedatangan tamu. M kat Kepulauan Yapen 
juga mempunyai bc n seni tradisional yang menarik dan 
berpotensi menjadi wisata budaya, seperti tari Burung 
Cendrawasih, tari Tokok Sagu, dan upacara tikam telinga. 


Siswa Denai 


PIN 
Ta 


ad, 


Beberapa di 
antara 13 siswa 
berprestasi dari 
SMA Negeri 
Sragen Bilingual 
Boarding 
School, Kabupa- 
ten Sragen, 
Jawa Tengah, 
sedang ber- 
diskusi dengan 
guru mereka, 
Senin (7/9). 
Ketiga belas 
siswa ini meraih 
medali emas, 
perak, dan 
perunggu dalam 
Olimpiade Sains 
Nasional 2012. 


KOMPAS/SRI KEJBKI 


Cetak Biru Perlindungan 
Budaya Diabaikan 


Indonesia Miliki 2100 Warisan Budaya Tak Benda 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Cetak biru 
perlindungan budaya masih diabaikan sejumlah 
negara, termasuk Indonesia. Sebagian besar kota 
dan kabupaten di Indonesia pun belum memiliki 
cetak biru perlindungan terhadap elemen-elemen 
kebudayaan yang ada. 


Masa 
jutan”, 

Menurut Wiendu, 
ini belum dihitung s 
berapa kota di Indonesi 


"Padahal, budaya yang ber- 
kembang di suatu daerah memi- 
liki potensi luar biasa bagi masa 
depan,” kata Wakil Menteri Pen- 
didikan dan Kebudayaan Bidang 
Kebudayaan Wiendu Nuryanti di 
sela-sela pertemuan para mente- 
ri kebudayaan Asia Eropa di Yog- 

yakarta, Senin (17/9). Pertemuan 
yang dihadiri 37 menteri kebuda- 


Depan 


ampai 


presi budaya,” paparny 


yang Berkelan- 


“Dibutuhkan ge am revi 
asi budaya agar kota-kota bu- 
daya bisa menjadi magnet eks- 


yaan dari Asia dan Eropa terse- 
but, kemarin, mengambil tema 
"Mengelola Kota Budaya untuk 


Menteri Kebudayaan Estonia 
Rein Lang mengatakan, di Esto- 
nia, urbanisasi menjadi kendala 


utama pengembangan kota bu- 
daya. 

Direktur Eksekutif Komisi Ke 
budayaan dan Seni Filipina Em 
lita Almosara memaparkan, di- 
butuhkan pemerintahan ya 
bagus untuk mengelola kot: 
budaya. Selain itu, pengemb: 
an kota budaya juga mengandai- 
kan adanya penghargaan terh: 
dap kearifan lokal, pengembang- 
an sumber daya manusia, dan 
penguatan museum, 


Untuk pengembangan  ko- 
ta-kota budi Ja men- 
jalin ke 


empat nega 
dia, China, dan Banglades 
sama dengan Estonia terkait d 
ngan pertukaran seniman, ke 
sama dengan India terkait pem- 
bangunan kota-kota budaya, ker- 
ja sama dengan China tentang 


pembangunan kota-kota budaya 
yang terkena bencana, dan kerja 
sama dengan Banglades tentang 
pengembangan kerajinan. 


Inventarisasi 


Wiendu menan da- 
lam rangka melestarikan warisan 
budaya, Kementerian Pendidik- 
an dan Kebudayaan menarget- 
kan setiap tahun minimal ada 
satu warisan budaya yang ter- 
daftar di UNESCO. Saat ini baru 
an Indonesia yang ter- 
ar di UNESCO, meliputi wa- 
risan alam, cagar alam atau situs, 
dan karya tak bendi 
tercatat memiliki 
aya berupa 
benda dan n budaya 
tak benda. Namun, baru 14 wa- 
risan yang diakui UNESCO,” 
ujarnya. (ABK) 


PENDIDIKAN 


Politeknik 
Negeri 

Dibangun 
di Subang 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah akan membangun poli- 
teknik negeri di Kabupaten Su- 
bang dan diharapkan bisa ber- 
operasi mulai 2013. Subang di- 
pilih, antara lain, karena angka 
ar pendidikan ting- 
arat masih rendah. 

Djoko Santoso, Direktur Jen- 
deral Pendidikan Tinggi Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan, di Jal 
mengatakan, 
lahan kampus untuk pendirian 
Politeknik Negeri Subang sudah 
dilakukan pekan lalu. 

Djoko menambahkan, daerah 
yang menjadi prioritas dalam 
pendirian perguruan tinggi nege- 
ri baru atau perubahan status 
dari perguruan tinggi swasta 
menjadi PTN adalah daerah ter- 
depan, terluar, dan tertinggal ser- 
ta daerah yang memiliki angka 
partisipasi kasar yang rendah. 

Secara terpisah, dalam perte- 
muan pengelola PTS bersamaan 
dengan seminar pendidikan ting- 
gi yang digelar Yayasan Pembina 
Lembaga Pendidikan Persatuan 
Guru — Republik — Indonesia 
(PGRD, akhir pekan lalu, me- 
nguat desakan agar pendi 
tinggi vokasi direncanakan secara 
matang. "Pengangguran terdidik 
saat ini disebabkan pemerintah 
uda memiliki peta kehebahan 


kata Edy Suandi Hamid, Ketua 
Umum Asosiasi Perguruan Ting- 
gi Swasta Indonesia. 

Akibatnya, pembukaan prog- 
ram studi di perguruan tinggi 
lebih pada ra anya atau ber- 
Ketika banyak 
n lulusan informatika, 
membuka jurusan 
1g yang lagi tren 
pei didikan keguru: uj 

Mohammad Abduhzen, Ketua 
Bidang Penelitian dan Pengem- 
bangan Pengurus Besar PGRI, 
mengatakan, akademi komunitas 
hingga saat ini masih membi- 
ngungkan, (ELN) 


01 -07 Oct Central Park 
KUNJUNGI 16-28 Oct Puri Indah Mall 
Pameran Kami @ 24 Oct 04 Nov Kelapa Gading 


09 - II Nov GATF JCC) 


BEST OFFER DEAL | oct-Dec : 


BEST OFFER DEAL TO CHINA 
798 Special Deal to 


Jiuzhaladu 
Fe 2) 


seLhanajiajie 
Haa ' ' 


2. 


Sh, FANTASTIC SHANGHAH 
2 GUILIN BAMA 8D JIANGNAN 9D 


Narning ehen - Hangah 


Wari 


Menyelisik Sisi 
Lain Nan Elok 


iapa yang tak ingin terus kembali untuk 
Gs pesona lain dari Republik 

Rakyat China? Dengan luas wilayah lebih 
dari 9 juta kilometer persegi, tentu tak cukup 
sekali menjelajahinya. Selain The Great Wall 
dan kuil-kuil tuanan bersejarah, ternyata para 
pelancong dapat menemukan sisi lain dari 
Negeri Tirai Bambu yang tak kalah memukau. 
Beragam mahakarya semesta yang memikat 
juga mampu “menghipnotis” Anda dan 
membuat hati kian tertambat. 

Destinasi umum yang jugasering menjadi 
tempat persinggahan adalah Shanghai, Beijing, 
dan Guangzhou yang lengkap dengan wajah 
kota metropolitannya. Jika tertarik ingin 
mencari wajah 
lainnya, cobalah 
berkunjung 
ke Jiuzhaigou 


SPLENDID HUANGSHAN  frwm Us0 
#TIANMU LAKE 9D 


Agan 898 


Hangzhou 


um USD 


zhuang 


F GUANGXI 
1GUILIN 8D 
ditetapkan sebagai situs warisan dunia 
UNESCO. Temukanlah Huanglongdong dan 
Longwangdong yang merupakan gua-gua yang 
dikenal dengan formasi batuan alam. 


Now 7, 14, 21 


CHINA FAMOUS 
from us» # XIAN 10D 


om USD 


498 


from USD 


ia USD 


198 


10.0. 20, 25,31 
JIUZRAIGOU pn USD 
YANGTZE CRUISE 12D 1798 


4111823 


Eropa Barat 

Wisata alam boleh saja menjadi “jurus 
andalan” lain dari Republik Rakyat China 
untuk memikat wisatawan mancanegara, j - 
tetapi negara-negara Eropa menawarkan #1 An, A3 » 
pesona yang tak kalah menarik. Sebut saja 2.8 

ra-negara kawasan Eropa Barat yang si 

lalu terlihat cantik dan menawan dengan 


UN MAL 1 393 


aan USD 8 zhou - $ 7/ Dee 


Ken 
ANA An R0 aa CANGMKE Bp | 
infrastruktur kota dan atmosfer yang tak dapat 738 Dec kul1, 22 26, 27,20 29 tm De 
dijumpai di Tanah Air. Perancis, Belanda, BEIJING TIANJIN lak ea sa "1398 : 

Swiss, dan Italia , : 4 GDE 7D 1 
adalah destinasi- : 
destinasi yang bisa 
menjadi pilihan 


HANGHAI HANGZHOU 


GUANGXI VIETNAM 
HANOI HALONGBAY 8D 


am USD 


jom USD GRAND CHINA 


CHINA VACATION 
“5 #HONGKONG 15D 


#IN HONGKONG 10D 


CHINA FANTASTIC 
#2N HONGKONG 11D 


yangterletak di untuk berlibur. Rajog. Haophon Shanghai Hangahou Ba AL SAN JIE SHOW 
Provinsi Sichuan. Salah satu negara Gulin - Sherahen - Hongkong #ZN Stay in Hongkong 
3 F Okt. 7,14, 21, 2/ Non Ot, IL IA. 
Dikenal romantis yang ox Aporbalpa 
dengan sebutan populerdi Eropa 
Nine Village adalah Perancis. EUROPE 
Valley, nama Nikmatilah city tour. ROMANTIC 11D 169 Honor PINK Lap “4 2178 
Jiuzhaigo yang sambil menyusuri y Intvbrack - Vadusz - Mt, Titis - Dijon , 
berfungsi sebagai salah satu bangunan Pa Pa sanga Non 9 20: Sean Sea Pan Dp Lane 


historis Katedral Nov 6,30 / Deed, 10,21, 29 
Notre Dame 
dan menyaksikan pancaran kerlip lampu 
dari Menara Eiffel di malam hari. Adajuga 
Amsterdam, Belanda, yang menawarkan udara 
sejuk dan bebas polusi. Dam Sguare, pasar 
bunga, dan beberapa area belanja dapat Anda 
kunjungi saat berada di sana. 

Pada saat bertolak ke Swiss, kunjungilah 
St Moritz yang menjadi kota wisata di Lembah 
Engdine. Selain terkenal dengan pemandangan 
yangindah, kota ini kerap menjadi tempat 
favorit pengunjung yang ingin bermain ski. 
Sementara Italia menawarkan Menara Miring 
Pisa yang menjadi objek wisataikonik. 

Beragam paket wisata tersedia bagi Anda 
yang ingin mencari pengalaman baru dengan 
kenyamanan. Jika tertarik, segera hubungi 
biro wisata Chan Brothers Travel Indonesia 
untuk melakukan pemesanan. Pastikan bahwa 
perjalanan wisata bersama keluarga kelak 
membawa kenangan yang tak terlupakan. 
UIKLAN/GPW| 


taman nasional 
ini diambil dari 
keberadaan sembilan desa Suku Tibet. Di 
sana Anda dapat menjadi saksi keindahan 
alam, seperti Jurang Treasure Mirror, Danau 
Sleeping Dragon, Danau Lima Warna, Danau 
Panda, serta Air Terjun Pearl. Atraksi alam ini 
bisa sajaakan membuat Anda enggan untuk 
beranjak. 

Selain menjadi memiliki danau dan 
air terjun, Jiuzhaigo juga menjadi tempat 
perlindungan bagi makhluk hidup lain. 
Beragam tanaman dan spesies hewan 
yang terancam punah, serta lebih dari 220 
jenis burung tinggal di dalam scenicarea. 
Keunggulannya sebagai tempat perlindungan 
keberagaman hayati semakin dikukuhkan 
dengan status yang disandang sebagai situs 
warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. 

Tak kalah memesona, Zhangjiajie yang 
terletak di Hunan juga layak disambangi. 
Kawasan yangmemiliki keindahan atraksi 
alam ini merupakan salah satu bagian 
dari Wulingyuan Scenic Area yangtelah 


SHUTTERSTOCK 


LETS GO man UD 
Pe enam AGAR 


AADOCIA 10D 1 138 


Chumosir- Miba  BELLY DANCE SHOW, 
BOSPHORUS CRUISE & CAPPADOCIA 
am (is) Oct. 13, 27 / Nov. 6.20 / Dee. 4 


TURKEY DUBAI un US 
t CAPPADOCIA 11D 
en tapodA NP 1498 
Inel. DESSERT SAPARI, BELLY DANCE SHOW 


& BOSPIORUS CRUISE & CAPPADOCIA 


us (3D BEST OF SPAIN 
# PORTUGAL Oct. 10, 24 / Nor 6,20 / Dec 4, 23 


1 
Lisbon - Madeid - Sevile 
Granada - Alicarte 


Deng Diego 20 97,20 Barcelona 
um usp Nov 6, 20/ Dee: 4, 11, 21, 23 


SPLENDID 


SWITZERLAND 
4 GLACIER 3000 10D 
Zuneh - St Mori - Lagano » Zetmati 


Geneva lakon Jengfranjoeh 
Nor. 7, 21 / Dec, 11,21, 22, 29 


EXPRESS 10D 
Pass - Dijon - Mt Titis 
Lucerne 


Frankfurt Poto , & MADAM TUSSAUD) 
Ox. 13,27 / Noe 7,21 / Dee 5, 1121, 22. 23,25 Nov, 8.227 Dee 4. 21, 23, 25 


CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 
JLLKH.HASYIM ASHARI NO.125 - COMPLEX ROXY MAS 
JAKARTA 10150 / Email :tour@chanbrothers-ind.com 


HOTLINE:(021) 


| 
6385 8411 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Anggota 
Pramuka dari 
SDN Pekayon 11 
Jakarta mem- 
bawa spanduk 
dan simbol 
antirokok ke 
acara Gerakan 
Indonesia Cinta 
Sehat di la- 
pangan parkir 
silang Monas, 
Jakarta, Sabtu 
(15/9). Dalam 


Koalisi Profesi 
Kesehatan 
Antirokok 


gerakan anti- 
rokok dan me- 
nolak penye- 
lenggaraan 
World Tobacco 
Asia di 
Indonesia. 


KOMPAS/LUCKY PRANSI 


mendeklarasikan 


PENGENDALIAN TEMBAKAU 
Kampanye Fokuskan Dampak Ekonomi 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Nasional Pengendalian 
Tembakau tengah merumuskan 
cara baru, yaitu menguak sisi 
kerugian ekonomi yang ditang- 
gung negara akibat rokok. Penye- 
babnya, sosialisasi dampak rokok 
terhadap kesehatan dinilai belum 
mampu mendorong pemerintah 
untuk menerapkan Undang-Un- 
dang Pengendalian Tembakau. 
"Pemerintah dan legislatif be- 
lum fokus terhadap kesehatan. 
Meski kita sudah mengampanye- 
kan dampak rokok terhadap ke- 
sehatan, belum ada perubahan 
kebijakan,” kata Hasbullah Ta- 
brany, Guru Besar Fakultas Kc 
hatan Masyarakat Univers 
Indonesia, dalam bincang-l 
cang dengan media massa di kan- 
tor Pengurus Besar Ikatan Dok- 
ter Indonesia, Senin (17/9). 
Menurut Komnas Pengenda- 
lian Tembakau, pada 2012 diper- 
kirakan lebih dari Rp 180 triliun 


uang "terbakar” untuk konsumsi 
rokok. Sebagian besar dilakukan 
masyarakat miskin. "Yang men- 
dapat keuntungan besar adalah 
perusahaan rokok, bukan petani 
tembakau, apalagi buruh pabrik," 
kata Hasbullah. 

Hasbullah mengharapkan me- 
dia massa mendukung kampanye 
dampak negatif rokok, baik ter- 
hadap kesehatan maupun ekono- 
mi bangsa. Ia berharap media 
massa tidak membt besarkan 
kerugian yang bakal ditanggung 
industri rokok jika Indonesia 
memberlakukan — Undang-Un- 
dang Pengendalian Tembakau. 

”Di China, ketika pengendalian 
tembakau dilaksanakan, petani 
tembakau beralih menanam ja- 
gung, Ternyata hasilnya lebih be- 
sar,” kata Hasbullah. Jumlah pe- 
tani di Indonesia yang bergan- 
tung pada tembakau, menurut 
penelitian Hasbullah, kurang dari 
600.000 orang. Sebaliknya, seki- 


tar 170 juta rakyat Indonesia ke- 
racunan rokok. 

Soewarta Kosen, peneliti di 
Balitbangkes Kementerian Kese- 
hatan, mengatakan, secara mak- 
ro, kerugian yang ditanggung ne- 
gara akibat rokok sebesar Rp 
2454 triliun. Jumlah itu menca- 
kup biaya perawatan perokok un- 
tuk beberapa penyakit besar, se- 
perti stroke, serangan jantung, 
kanker paru, dan penyakit paru 
kronis. Padahal, penghasilan ne- 
gara dari cukai rokok hanya Rp 
55,6 triliun, 

Laksmiati A Hanafiah, Ketua 
Harian Komnas Pengendalian 
Tembakau, mengatakan, dampak 
ekonomi itu akan semakin besar 
karena terbukti ada perokok pasi 
ketiga. Dalam hal ini, bayi-bayi 
yang secara tidak langsung te- 
racuni oleh partikel-partikel dari 
asap rokok yang menempel di 
baju orangtuanya, tirai, ataupun 
seprai. IND) 


LIPI Akan Dilibatkan di 
Forum Perubahan Iklim 


Manfaatkan Isu Lingkungan untuk Kepentingan Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Forum Ilmiah Perubahan 
Iklim yang dibentuk pemerintah pada Juni 2012 
dipastikan akan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan. Hal ini diharapkan menghasilkan 
rekomendasi dan dasar ilmiah kuat bagi Indonesia 


untuk bernegosiasi di kancah internasional. 


"Dalam hal perubahan iklim, 
peran Lembaga Ilmu Pengetahu- 
an Indonesia (LIPI) dan pene- 
liti-peneliti lain di perguruan 
tinggi sangat luar biasa. Kami 
pasti melibatkan mereka dalam 
Forum Ilmiah Perubahan Iklim,” 
kata Idwan Suhardi, Deputi Pen- 
dayagunaan Kementerian Riset 
dan Teknologi (Kemristek), Se- 
nin (17/9), di Jakarta, 

Ia ditemui seusai mendam- 
pingi Menteri Lingkungan Hidup 
Balthasar Kambuaya dalam per- 
ingatan Hari Ozon Internasional 
2012 di Taman Mini Indonesia 
Indah. Dalam kegiatan yang diisi 
dialog dengan anak-anak sekolah 


dasar itu, Balthasar juga didam- 
pingi oleh Deputi Bidang Pe- 
ngendalian Kerusakan Lingkung 
an dan Perubahan Iklim Kemen- 
terian Lingkungan Hidup (KLH) 
Arief Yuwono serta Direktur 
Mitigasi Perubahan Iklim dan 
Pencegahan Lapisan Ozon KLH 
Sulistyowati. 

Idwan mengatakan, isu per- 
ubahan iklim juga membutuhkan 
dukungan dari badan penelitian 
dan pengembangan di Kemente- 
rian Pertanian, — Kehutanan, 
serta Kelautan dan Perikanan. 
Masalahnya hanya tahapan. 

"Semua akan dilibatkan. Fo- 
rum Ilmiah Perubahan Iklim ini 


milik indonesia,” Arief Yuwono 
menegaskan, Ia mengatakan, pe- 
1 an semua pihak akan dila- 
kukan saat Pertemuan Nasional 
Perubahan Iklim pada pekan ke- 
dua Oktober 2012. 

perti diberitakan, Forum Il- 
miah Perubahan Iklim dibentuk 
melalui nota kesepahaman Ke- 
menterian Lingkungan Hidup, 
Kemristek, Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebuda serta Ba- 
dan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (Kompas, 15/0). 
Namun, ih ini LIPI sebagai 
pemegang otoritas ilmiah di In- 
donesia tak dilibatkan (Kompas, 
14/9). 

Arief mengatakan, pihaknya 
untuk sementara berkoordinasi 
dengan empat instansi awal ter- 
sebut. Adapun keterlibatan LIPI 
akan dikoordinasikan oleh Kem- 
ristek, 

"Dengan LIPI, KLH selalu ber- 
gandeng tangan. Ini karena isu 
lingkungan adalah ilmiah dan 
berbasis teknologi,” katanya. 


Manfaatkan isu 

Forum yang terdiri atas ahli, 
peneliti, dan praktisi itu menyu- 
sun ilmiah perubahan ik- 
lim di Indonesia sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Reko- 
mendasi dan masukan itu men- 
dalam negosiasi glo- 


L t, Arief mengata- 
kan, semua pihak dalam Forum 
Ilmiah Perubahan Iklim berupa- 
yak gar Indonesia tak men- 
jadi korban, tetapi malah mem- 
buat isu perubahan iklim men- 
jadi manfaat. Sebagai negara ke- 
pulauan di sepanjang khatulis- 
tiwa, Indonesia bakal sangat ter- 
dampak — perubahan — iklim, 
di antaranya kenaikan muka air 
laut dan berbagai bencana alam. 
Di tingkat dunia, forum ilmiah 
perubahan iklim disebut Panel 
Ahli Antarnegara tentang Per- 
ubahan Iklim (IPCC). Di Indo- 
nesia, Forum Ilmiah Perubahan 
Iklim dianalogkan dengan TPCC, 
(ICH) 


KOMPAS/INGRI RINALDI 


Petugas BKSDA wilayah Sumbar, Senin (17/9), mengabadikan 
beruang madu, salah satu satwa langka, dalam kandang seorang 
kolektor ilegal di Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, 


BINATANG LANGKA 


Petugas Menyita Banyak 
Satwa Dilindungi 


PADANG, KOMPAS — Petu- 
gas gabungan dari Balai Konser- 
vasi Sumber Daya Alam wilayah 
Sumatera Barat dan aparat 


kepolisian, Senin (17/9) malam, 
menyita satwa langka yang di- 
pelihara secara ilegal oleh kolek- 


tor di Lubuk Begalung, Kota Pa- 
dang, Sumatera Barat. Satwa 
langka itu, antara lain, 1 beruang 
madu, Lelang, 5 kakaktua jambul 
kuning, 2 nuri, siamang jantan, 1 
bilou, 4 burung merak, dan 3 
ayam mutiara. 

Kondisi satwa yang ditempat- 
kan dalam kandang-kandang besi 
dan kandang tembok berjeruji 
besi itu terlihat memprihatinkan. 
Selain kurang makan, sejumlah 
satwa juga ditempatkan dalam 
kandang gelap tanpa sinar ma- 
tahari. Bahkan, siamang yang di- 
perkirakan berumur enam tahun 
terserang penyakit kulit di wa- 
jah. 

Wakil Kepala Satuan Polhut 
BKSDA wilayah Sumbar Zulmi 
Gusrul mengatakan, informasi 
keberadaan satwa langka di gu- 
dang CV Mitratama Distribusi 


Persada itu diperoleh dari masya- 
rakat, Jumat lalu. 

Zulmi mengatakan, upaya 
penggerebekan itu terbanyak 
menemukan barang bukti dalam 
satu tempat. Pihaknya menduga 
ada anak harimau sumatera yang 
dikoleksi. Namun, dalam pengge- 
rebekan tersebut tak ditemukan 
bukti keberadaan harimau. 

Dalam upaya itu, pemilik cu- 
kup lama bertahan. Neg di- 
lakukan lebih dari tiga jam dan 
tertutup bagi wartawan. 

Manajer Umum  Kalaweit 
Asferi Ardiyanto yang ikut dalam 
penggerebekan mengatakan, pe- 
meliharaan secara ilegal sat- 
wa-satwa langka sangat berbah: 
ya. "Penyakit satwa bisa pindah 
ke manusia dan sebaliknya.” kata 
Asferi. 

Ia menambahkan, pemeliha- 
raan secara ilegal cenderung ke- 
jam karena tidak memenuhi 
hak-hak dasar dan membahaya- 
kan satwa. Satwa-satwa itu akan 
mati secara perlahan karena 
perawatan yang tidak semesti- 
nya. (INK) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KONTRAK KARYA 


Putusan PN Jaksel 
Dinilai Tak Memuaskan 


JAKARTA, KOMPAS — Indo- 
nesian Human Rights Commit- 
tee for Social Justice, pekan ini, 
akan mengajukan banding atas 
putusan Majelis Hakim Pengadil- 
an Negeri Jakarta Selatan dalam 
gugatan pembayaran kekurangan 
royalti emas, pembatalan kontrak 
karya, dan penghentian semen- 
tara operasi Freeport Indonesia. 

Hal itu dikatakan Ketua Indo- 
nesian Human Rights Commit- 
tee for Social Justice (IHCS) Gu- 
nawan, akhir pekan lalu. 

Gugatan TFICS terhadap Free- 
port telah diajukan tahun 2011. 
Intinya, meminta kontrak karya 
Freeport dibatalkan dan disesu- 
aikan dengan Peraturan Peme- 
rintah Nomor 45 Tahun 2003 
tentang Tarif atas Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) ter- 
kait royalti emas, 

Dalam sidang putusan, Kamis 
(43/9), Majelis Hakim PN Jaksel 
yang diketuai Suko Harsono me- 
nolak gugatan itu. Pertimbang- 
annya, IHCS dinilai bukan orga- 
nisasi lingkungan atau konsumen 


yang berhak mengajukan gugat- 
an, seperti diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 82 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup 
serta UU No 8/1999 tentang Per- 
lindungan Konsumen. 

Gunawan mengatakan, putus- 
an ini aneh dan melanggar hu- 
kum acara perdata. Dalam putus- 
la, majelis hakim mer 
takan THCS punya legal standing. 
"Seharusnya putusan final adalah 
pokok peri tanya. 

Alasan IHCS bukan organisasi 
lingkungan dipertanyakan. Gu- 
nawan mengatakan, sejak lama 
IHCS menjadi kuasa hukum pe- 
tani dan penduduk Papua dalam 
konflik agraria. Lingkungan hi- 
dup adalah bagian dari agrari: 

"Mendapatkan lingkungan hi- 
dup yang layak adalah hak asasi 
menurut UUD 1945 dan UU No 
39/1999 tentang Hak Asasi Ma- 
nusia. Putusan itu menunjukkan 
pemahaman hakim hak 
asasi manusia dan lingkungan 
sangat sempit,” katanya. (ICH) 


SEJARAH 


Bekas Kapal 


JAKARTA, KOMPAS — Satu 
dari dua kapal perang yang digu- 
nakan dalam pendaratan tentara 
Amerika Serikat di Morotai, 15 
September 1944, akan dijadikan 
museum terapung. Kapal eks Pe- 
rang Dunia IT itu rencananya 
ditempatkan di Ancol Taman Im- 
pian, Jakarta. 

Demikian kata Sekretaris 
Menteri Koordinator Kesejahte- 
raan Rakyat Indroyono Soesilo 
selaku Wakil Ketua III Sail Mo- 
rotai 2012, Senin (17/9), berda- 
sarkan pembicaraan dengan 
Panglima TNI Laksamana Agus 
Suhartono. 

Penggunaan kapal perang se- 
bagai museum terapung merup 
kan yang pertama di Indonesia. 
sikan, Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan akan melakukan studi kel 
yakan, kata Surya Helmi, Direk- 
tur Museum Kemdikbud. 

Kapal itu diambil alih Peme- 


Perang Jadi 


rintah RI pasca-PD TI, lalu dina- 
mai KRI Teluk Ratai 509 dan KRI 
Teluk Bone 511. Kapal yang se- 
mula tergabung dalam Satuan 
Tugas Tradewind di bawah ko- 
mando Jenderal Douglas Mac 
Arthur itu setelah menjadi milik 
TNI AL masuk jajaran Komando 
Lintas Laut Militer, 

Dua kapal itu, Sabtu (15/9), 
ikut dalam parade kapal atau 
di per- 


luku Utara. Kehadiran dua kapal 
jenis landing ship tank (LST) 
buatan AS tahun 1942 itu seka- 
ligus menapak tilas pendaratan 
tentara AS di pulau tersebut. 
Menurut Indroyono, satu ka- 
pal (yang tidak dirinci namanya) 
yang akan dijadikan museum ter- 
apung akan memuat berbagai 
materi sejarah tentang kekuatan 
laut Indonesia. Kapal yang me- 
miliki kompartemen luas itu 
akan diisi persenjataan TNI, se- 


Museum 


perti tank, meriam, dan peluru 
kendal 

Selama 40 tahun lebih, dua 
kapal perang itu banyak dilibat- 
kan dalam operasi militer, antara 
lain Operasi Dwikora, Opei 
Seroja Timor-Timur, Opei 
Bhakti Sury 
TNI/ABRI 
angkut disloke 
wilayah perbatasan RT, dan ope- 
penanggulangan bencana 
alam tsunami di Aceh, 

Dalam pengoperasi. 
rut Indroyono, kapal sepanjang 
100 meter dan lebar 15,5 meter 
itu mampu mengangkut sampai 
20 tank dan 200 orang, dipersen- 
jatai meriam 40 mm dan 37 mm 
angan udara serta sena- 
sin 12.7 mm. Untuk me- 
mudahkan pendaratan pasukan 
dan persenjataan, kapal memiliki 
pintu depan dan dapat mendarat 
di pantai tanpa pelabuhan. 

(YUN) 


an, menu- 


PENGUMUMAN PELELANGAN 
NOMOR : 091/E14030/2012/57 


PT PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit IV CILACAP mengundang Rekanan/ 
Distributor/Agen/Representative untuk mendaftar sebagai calon peserta 


Pelelangan pengadaan barang : 
240.000KG 


METHYLETHYLKETONE 


FORMULA: CH,COC,H, 


SPECIFICATION: 


- S.G. 20/4”C (ASTMD-4052) 
- BOILING POINT, #C (ASTM D-1078) : 78.8—80.1 


- FLASHPOINT, 'C 


- WATER CONTENT, YoWT (UOP-481) : 0.10 MAX 


- MOLECULARWEIGHT 


1721 


PACKING : TANK TRUCK 


Keterangan lengkap : 


Persyaratan pendaftaran dan pelaksanaan pelelangan melalui mekanisme 
e-procurement (https://eproc.pertamina.com) 

Syarat-syarat dan pendaftaran sudah dapat dilakukan melalui alamat website 
tersebut di atas mulai Hari Selasa tanggal 18 September 2012 pukul 08.00 WIB 
dan pendaftaran ditutup pada Hari Kamis tanggal 20 September 2012 


pukul 15.30 WIB. 


Cilacap, 18 September 2012 
Refinery UnitIV 


SIMPLE PAY TRAVEL 
00 6 &12 BULAN 
TRANSAKSI AIRLINES, 
HOTEL & LUAR NEGERI 


HINGGA JANUARI 2013 
PERMATASHOPPING CARD 


Berlaku juga untuk Kartu Kredit PermataBank lainnya 


& al 


Lg 


Informasi/Aplikasi 500120 atau 63399 (ponsel) 


www.permatabank.com 


- Perlode program 14 September 2012 -31 Januari 2013 

» Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit PermataBank 

» Cicilan 096 6 & 12 bulan , minimal transaksi Rp1,000,000,- 

» Cicilan 096 24 bulan, minimal transaksi Rp3,000,000,- (Khusus untuk black card) 
" Berlaku untuk transaksi Airlines, Hotel & Luar Negri termasuk transaksi online 

- Untuk info & permohonan cicilan (3 hari hingga 14 hari setelah tanggal transaksi) hubungi PermataTel 021 -500 120 
- PermataBank berhak untuk menolak permohonan cicilan jika terbukti transaksi yang dilakukan diluar kategori diatas 
» Pembatalan cicilan akan dikenakan biaya Rp:100,000 


- Syarat & ketentuan berlaku 


V, 
Permataari 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


IPTEK 


JAMINAN KESEHATAN DI THAILAND 


Tak Perlu Bayar Perawatan di RS 


5. 


KILAS 


Spesies Monyet Baru Ditemukan di Kongo 

Tim peneliti gabungan dari sejumlah universitas dan lembaga 
konservasi mengidentifikasi spesies baru monyet Afrika. Temu- 
an ini disampaikan dalam jurnal Plos One edisi terbaru, Rabu 
(12/9). Temuan ini merupakan spesies monyet Afrika kedua 
yang ditemukan dalam 28 tahun terakhir. Monyet yang diberi 
nama ilmiah Cercopithecus lomamiensis ini memiliki wilayah 
sebaran terbatas di hutan hujan dataran rendah Republik 
Demokratik Kongo, Penelitian morfologi dan molekuler me- 
nunjukkan, C lomamiensis memiliki hubungan dekat dengan 

C hamlyni, yang habitatnya dipisahkan oleh batasan geografi 
Sungai Lomami. Temuan ini menguatkan arti pentingnya bio- 
geografi sehingga menuntut konservasi hutan di Kongo, khu- 


Tak perlu membayar saat berobat ke rumah sakit 
bukan hanya dialami warga negara kaya, seperti 
Jepang, atau negara maju di Eropa yang dijamin 
asuransi kesehatan sosial. Warga negara berkembang, 
seperti Thailand, pun merasakan hal serupa. 


Oleh INDIRA PERMANASARI 


susnya sekitar Lembah Lomami hingga Sungai Lualaba. 


(PLOS ONE/AIK) 


Pewarna Alami dari Lapisan Selulosa 


Ilmuwan menemukan pewarna alami yang menghasilkan war- 


na "abadi" 


" Selain tak luntur, pewarna alami ini menjanjikan 


hasil yang lebih mengilap dan menarik. Pewarna ini bisa di- 
gunakan dalam berbagai makanan, kosmetik, hingga uang ker- 
tas, Warna itu dihasilkan dari lapisan selulosa tanaman yang 


memantulkan panjang gelombang 


aya tertentu, seperti war- 


na terstruktur pada bulu merak, kumbang, dan kupu-kupu, 
Temuan ini dimulai dari pengamatan contoh koleksi buah beri 
Afrika, Pollia condensata yang warnanya tidak berubah dalam 


penyimpanan. "Dengan mengambil inspir: 


i dari alam, sangat 


dimungkinkan mendapatkan bahan multifungsi pintar yang 
dapat digunakan secara berkelanjutan secara luas dan murah, 
seperti selulosa,” kata Silvia Vignolini, pakar dari Universitas 
Cambridge kepada Reuters, Senin (10/9). Ta mengatakan, warna 
yang dihasilkan 10 kali lebih tajam dibandingkan dengan zat 


mana pun. Meskipun buah ini tidak mengandung nilai 
burung-burung tertarik warna 
dari teknik pelapisan ini adalah meng 


. Hal menantang lain 
silkan warna-warna 


yang diinginkan dengan penambahan pelapisan berbeda. Ini 
akan menghasilkan panjang gelombang baru. Hasil penelitian 
ini dimasukkan dalam Proceedings of' he National Academy of' 


Sciences. (REUTERS/ICH) 


Membubuhkan Tanda Tangan 


Salah seorang kosmonot Rusia, 
bubuhkan tanda tangan di kapsul Soyuz setelah mendi: 
k di utara Kaz: 
crsebut, selain diikuti kosmonot 
tronot Amerika Serikat. 


padang rumput dekat kota Ar 
07/9). Misi luar angk: 
Rusia, juga diikuti tiga 


API/POOL/SHAMIL ZHUMATOV 


ennady Padalka, mem- 


rat di 
hstan, Senin 


hailand termasuk negara 

yang telah mencapai uni- 

versal health coverage (ca- 
kupan semesta). Di Asia Tengga- 
ra, baru Thailand dan Malaysia 
yang mencapai hal itu. Selebih- 
nya, cakupan jaminan kesehatan 
masih beragam. 

”Thailand memerlukan waktu 
panjang untuk itu,” kata Senior 
Advisor-Health Financing Mi- 
nister of Public Health Thailand 
Viroj Tangcharoensathien di se- 
la Pertemuan Komite Regional 
Organisasi Kesehatan Dunia Re- 
gional Asia Tenggara (WHO 
SEARO) ke-65, di Yogyakarta, 
beberapa waktu lalu. 

Upaya Thailand menjamin 
kesehatan warganya bermula 
pertengahan tahun 1970 dengan 
menargetkan populasi tertentu, 
Dia mencontohkan, warga ren- 
tan dan miskin dijamin kesehat- 
annya oleh negara, biaya kese- 
hatan sektor privat dijamin de- 
ngan kontribusi pekerja, pem- 
beri kerja, dan pemerintah. Ada- 
pun sektor informal dibayar pe- 
merintah dan pekerja informal. 
Dengan pendekatan itu masih 
ada 80 persen warga belum ter- 
cakup jaminan kesehatan. 

Pada 2001, sistem dirombak. 
”Orang miskin, penerima subs 
a, dan mereka 


ng 
i kesehatannya 
dilebur kepesertaannya dalam 


belum tei 


tem universal coverage," ujar 


n itu menggenjot ca- 
kupan jaminan kesehatan. Pada 
2002, sebanyak 97 persen ma- 
syarakat Thailand telah terca- 
kup kesehatannya dalam tiga 
skema, yakni Civil Servant Me- 
d Benefit Scheme (CSMBS) 
bagi pekerja di sektor publik 
(pegawai negeri dan tanggung- 
annya), Social Health Insurance 
(SITI) untuk pekerja swasta, dan 
Universal Coverage Scheme 


(UCS) bagi populasi lain, 

Pendapatan dari pajak digu- 
nakan untuk membiayai skema 
CSMBS dan UCS, sementara 
skema SHT dibiayai dari kon- 
tribusi pekerja, pemberi kerja, 
dan pemerintah, masing-masing 
1,5 persen, sehingga total kon- 
tribusi 4,5 persen dari pajak 
penghasilan. Pekerja swasta me- 
nerima manfaat lebih, seperti 
tunjangan kecacatan dan biaya 
pemakaman. Seiring dengan 
waktu, manfaat diperluas lagi 
dengan tambahan tunjangan 
anak, pensiun, dan tunjangan 
saat menganggur dengan tam- 
bahan kontribusi, 

”Kami tidak memungut pre- 
mi karena sulit diterapkan, te 
utama bagi yang bekerja di sek- 
tor informal, Kami yakin peker- 
ja informal, baik yang kaya ma- 
upun miskin, membayar pajak 
dalam beragam bentuk. Biaya 
pengambilan premi bisa jadi ja- 
uh lebih tinggi daripada premi 


itu sendiri nantinya,” kata Viroj. 
Dibandingkan dengan kontri- 
pen- 


busi pembayaran dari 
@apatan pajak lebih progre: 
karena yang kaya membaya 
ngan proporsi lebih besar dari 
pada yang miskin. Sebanyak 75 
persen masyarakat Tha 
merupakan anggota UC 
mendapat perlakuan sam: 

Viroj mengatakan, anggaran 
yang disiapkan pemerintah un- 
tuk cakupan semesta adalah 90 
dollar per orang per tahun, Pe- 
merintah menyiapkan anggaran 
bagi 47 juta penduduk. 

Dengan jaminan kesehatan 
itu, warga mendapat jaminan 
untuk rawat inap, rawat jalan, 
dan penanganan beragam gang- 
guan medis, termasuk di dalam- 
nya kemoterapi dan cuci darah. 

Tidak hanya kuratif, pence- 
gahan penyakit, seperti imuni- 
sasi dan pemeriksaan penapisan, 


Arif (25) mengurus biaya pengobatan dengan kartu jaminan kesehatan mas 
Karawaci, Kabupaten Tangerang, akhir Juli lalu. Indonesia akan memul: 
health coverage pada Januari 2014. Hal ini dimulai dengan mengint 
kesehatan bagi orang miskin, pegawai negeri, TNI, dan swas 


ej 


dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. 


seperti papsmear, juga ditang- 
gung, Namun, bedah plastik tan- 
pa indikasi medis dan tindakan 
terkait fertilitas tidak ditang- 
gung. 


Sistem kesehatan 


Jaminan kesehatan itu didu- 
kung sistem kesehatan yang ba- 
ik, termasuk pelayanan kesehat- 
an primer di pedesaan yang me- 
rupakan hasil pembangunan ta- 
hun 1970-1990, Setiap 5000 
orang terlayani satu pusat ke- 
sehatan dengan 3-4 tenaga pa- 
ramedis (perawat dan pekerja 
kesehatan ma: ). Di ting- 
kat distrik yang mencakup 
50.000 orang terdapat rumah 
sakit dan dokter. Satu distrik 
dan 10 subdistrik membentuk 
jaringan pemberi pelayanan. 
Dalam pelayanan dilakukan 
tem berjenjang. Jika pusat ke- 
sehatan tidak mampu merawat, 
baru dirujuk ke rumah sakit. 

Dalam skema universal 
coverage itu, diterapkan sistem 
kapitasi bagi layanan di tingkat 
distrik dan subdistrik, yakni 


berbasis jumlah orang dan 
struktur umur. Untuk perawat- 
an inap di rumah sakit tersier 
dan di provinsi penebusan biaya 
berbasis diagnostie related group 
(DRG) dan pagu anggaran glo- 
bal. Dengan demikian, p 
mendapatkan layanan £ 
pengeluaran pembiayaan kese- 


dakan medis, biaya sangat tinggi 
karena ada kecenderungan 
penggunaan manfaat berlebih- 
an,” ujarnya, 


Sejak lahir 

Di Thailand, j 
hatan diperoleh seja 
dilahirkan. Penduduk langsung 
mendapatkan 13 digit angka 
unik kependudukan untuk se- 
umur hidup. Nomor kependu- 
dukan ini digunakan dalam ap- 
likasi sekolah, bank, surat izin 
mengemudi, dan jaminan kese- 
hatan, 

Regi: 


si kependudukan 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


arakat di RSU Siloam 
langkah menuju universal 


grasikan layanan jaminan 
secara bertahap ke dalam sistem yang 


yang rapi memungkinkan lu- 
wesnya pembaruan data pada 
jaminan kesehatan di negara de- 
ngan populasi 67 juta jiwa itu, 
Viroj mencontohkan, saat seo- 
rang pekerja swasta mendadak 
dipecat dan menganggur, dalam 
waktu singkat dia dialihkan ke 
skema universal coverage yang 
dibiayai pajak. 

Direktur Jenderal WHIO 
SEARO Samlee Plianbangchang 
mengatakan, hal yang tak boleh 
dilupakan dalam jaminan kese- 
hatan ialah program preventif 
dan promotif kesehatan. 

Indonesia akan memulai 
langkahnya menuju universal 
health coverage pada Januari 
2014. Dimulai dengan mengin- 
tegrasikan layanan jaminan ke- 
atan bagi orang miskin, pe- 
gawai negeri, TNI, dan swasta 
secara bertahap ke dalam sistem 
yang dikelola Badan Penyeleng- 
gara Jaminan Sosial Bidang Ke- 
sehatan. Secara bertahap diha- 
rapkan seluruh warga negara 
tercakup dalam jaminan kese- 
hatan sosial tahun 2019, 


HULU SUNGAI BATANGHARI 


Ekosistem Bujang Raba 


Terancam 


JAMBI, KOMPAS — Eko: 
tem Bukit Panjang Rantau Bayur 
di hulu Sungai Batanghari, Jambi, 
menyerap karbon sangat tinggi. 
Namun, hamparan hutan ini ter- 
ancam habis oleh aktivitas pem- 
bukaan lahan untuk perkebunan 
sawit dan tanaman industri. 

Dalam | seluas 108.000 
hektar, hutan yang menghampar 
di hulu sungai ini merupakan 
an Taman Nasional Ke- 
eblat, sejumlah hutan lin- 
dung, hutan produksi terbatas, 
dan hutan desa. Ekosistem Bukit 
Panjang Rantau Bayur (Bujang 
Raba) sebagian besar merupakan 
hutan primer yang mampu me- 
nyerap karbon 820 ton per hek- 
tar. 

Selain sebagai muara beberapa 
subdaerah aliran sungai dan per- 
lintasan satwa liar seperti hari 
mau sumatera (Panthera tigris 
sumatrae), kawasan ini juga di- 
kelola turun-temurun oleh ma- 
syarakat adat. 

Namun, menurut Direktur Ko- 
munitas Konservasi Indonesia 
(KKI) Warsi Rakhmat Hidayat, 
perusakan hutan meningkat da- 


lam dua tahun terakhir. Pembu- 


hampir 20000 hektar di areal 
perkebunan sawit dan hutan ta- 
naman industri yang membelah 
kawasan ekosistem bertopografi 
curam, dengan kemiringan di 
atas 40 persen tersebut. 

Tidak hanya itu, lanjut Rakh- 
mat, rencana pengembangan ko- 
ta terpadu mandiri di Kabupaten 
Bungo tanpa disertai pemberian 
lahan bagi warga transmigran 
mengancam pembukaan hutan 
itu semakin parah. 

Berdasarkan survei lapangan 
Tim Monitoring Harimau Suma- 
tera, kawasan tersebut juga me- 
rupakan daerah jelajah harimau 
sumatera dan sejumlah jenis sat- 
wa kunci lainnya. 

Aktivis KKI Warsi, Ilham, 
mengatakan, masyarakat adat se- 
tempat sudah tujuh kali berunjuk 
rasa ke DPRD Bungo agar men- 
dukung penghentian aktivitas 
pembukaan lahan untuk tanam- 
an industri. Alasannya, pembu- 
kaan lahan selain meningkatkan 
konflik dengan satwa liar juga 
mengganggu suplai air, (ITA) 


CAGAR ALAM 


Fauna Nusakambangan Terus Dijarah 


CILACAP, KOMPAS — Bera- 
gam fauna di kawasan hutan Pu- 
lau Nusakambangan, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah, menjadi 
incaran para kolektor hewan-he- 
wan yang telah diawetkan. Hal ini 
terungkap dari penangkapan tiga 
pemburu liar dengan barang buk- 
ti sejumlah hewan langka yang 
telah dikosongkan isi tubuhnya. 

Koordinator Polisi Hutan Ba- 
lai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Jawa Tengah Wi- 
layah Cilacap Rahman Hidayat, 


Senin (17/9), mengatakan, polisi 
hutan menangkap tiga pemburu 
satwa langka di Cagar Alam Nu- 
kambangan Barat, Sabtu pekan 
lalu. 

"Mereka membawa belasan 
hewan langka yang sudah mati 
dan dikosongkan isi tubuhnya. 
Ini menguatkan dugaan, hewan- 
hewan itu akan diawetkan untuk 
pajangan,” lanjutnya, 

Para tersangka yang ditang- 
kap, yakni Irw (30), Srt (32), dan 
Shd (20), ketiganya warga Ka- 


bupaten Ciamis, Jawa Ba 
tiganya tertangkap bas 
memanggul karung beri 
tang hasil buruan, yakni 7 kancil, 
1 burung tulang tumpuk, 1 lan- 
dak, dan 1 burung elang bron- 
tok. 

Rahman mengatakan, pe 
ngosongan isi tubuh hewan bia- 
sanya untuk — mempermudah 
pengawetan dan selanjutnya di- 
perdagangkan sebagai hiasan. Se- 
lain itu, barang bukti lainnya ad 
lah dua senapan angin kaliber 4,5 


mm, 

BKSDA melimpah: 
tersebut kepada Kepoli 
tor Cilacap. Mereka dijerat de- 
ngan Pasal 21 Ayat 1 (a) Undang- 
Undang Nomor $ Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Petugas BKSDA Jawa Tengah 
Wilayah Cilacap, Dedy Supriyan- 
to, mengutip data Kementerian 
Hukum dan Hak As Manusia 
wilayah Jawa Tengah yang me- 
ngelola Pulau Nusakambangan, 


kasus 


menambahkan, dari total 12.502 
hektar luas hutan Nusakam- 
bangan, sekitar 30 persen di an- 
taranya rusak. Kebanyakan aki- 
bat penjarahan hutan, pembu- 
kaan lahan untuk pertanian, 
hingga perburuan satwa. 
Menurut Dedy, tiga flora dan 
fauna Nusakambangan yang saat 
ini nyaris punah adalah macan 
tutul (Panthera pardus), pohon 
plalar (Hydraokarous itoralis), 
dan bunga wijayakusuma (Epi- 
phyllum anguliger). (GRE) 


IHSG Mencetak Harga Tertinggi Sepanjang Masa, 
Sudahkah Anda Menikmatinya Manfaatkan Kesempatan Gemilang dalam 
Trading Saham,Tetap Profit Dengan Menggunakan 
"Super Rally Trading System" by:Asia Charts 

Bursa Naik Turun, Cash Flow tetap Lancar, Buktikan !!! 


Selama 2 Jam Free Seminar, Anda Akan Belajar 


" Bagaimana Mendapatkan Profit dalam Waktu 
Cepat di bursa SAHAM? 


"Alasan Mengapa Banyak Para Investor LOSS 
di BURSA SAHAM? 


22 Sentamtor 2012 (Sabtu) 


" Membahas Cara Profit Consisten Dalam Bursa 
Saham yang Bergejolak Saat Ini 


" Mengetahui Signal untuk Buy, Short dan Swing 
Di Bursa Saham 


TalkShow PasFm 
Rabu, 19 September 2012 Pki: 18.00-19.00 WIB 


REGISTRASI NOW !SMS 0858 90 390 390 


a24 NSpasi?NamasSpasi? Email untuk Jumat Siang 


Poni secar ses Indonesia Mari, AS «Spasi» Nama 


»Emall untuk Sabtu 


bait As28pasi NamarapasibEmail untuk Sabtu 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pa 


Bank BRI-TNI AL Bantu Desa Tertinggal 
dengan Kapal Pintar 


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) dan Tentara Nasional Ind onesia Angkatan Laut (TNI AL) 

bergandengan tangan saat meluncurkan Kapal Pintar. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan beberapa waktu lalu oleh 
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dan Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir. Acara simbolis 
ini dilakukan di Markas Besar TNI AL Cilangkap, Jakarta. 


Pa dalam rangka 
program bakti TNI 


AL yang memiliki 
n desa terting 
terpencil, dan  terisola: 
pesisir pantai, serta daerah 
pulau kecil dan terluar. Bank 
BRI dan TNI AL bermaksud 
membangun kapal pintar 
untuk membantu daerah- 
daerah tersebut,” ujar Sofyan. 

Dalam proyek — Kapal 
Pintar ini, Bank — BRI 
membantu TNI AL dengan 
anggaran pembangunan 
kapal sebesar Rp 3 miliar. 
Sofyan menambahkan, kapal 
pintar ini nantinya akan 
menjadi kapal perpustakaan 


sasi 


(mobile library). “Di sana 
akan — tersedia — tempat 
belajar” dengan segala 
perlengkapanny: bagi 


r, terutama 


masyarakat pe 


sekolah. 
buku-buku 
dan alat 


anak-anak usia 
Tersedia juga 
pengetahuan 
peraga,” ujarnya. 
Buku-buku yang tersedia 
adalah buku yang bersifat 


mendidik bagi anak usia dini, 


« 
Dok BANK BRI 
siswa setingkat sekolah dasar 
(SD), sekolah — menengah 
pertama (SMP), dan sekolah 
menengah atas (SMA), serta 
buku pengetahuan umum. 
Program Kapal Pintar 
merupakan — bagian dari 


Program Indonesia Pintar, 
yang program ini telah 
menjangkau daerah yang 


tidak terjangkau (to reach 
the unreached). Program ini 
sendiri implementasikan 
dalam aksi nyata di lapangan 
dalam bentuk Mobil Pintar, 
Motor Pintar, Kapal Pintar, 
dan Rumah Pintar. 

Dalam program Kapal 
Pintar terdapat empat sentra 
fasilitas, yaitu Sentra Buku, 
Sentra Komputer, Sentra 
Alat Permainan Edukatif, 
dan Sentra Audio Visual dan 
Panggung. Konsep pembela- 
jaran program Kapal Pintar 
dilakukandenganpendekatan 
Multiple Intelligents dengan 
metode Joyful Learning dan 
Integrated Learning. 

Pengoperasian Kapal 
Pintar akan berlangsung 


ADVERTORIAL 


secara periodik — dengan 
melaksanakan — kunjungan 
ke desa-desa — terpencil 
dan berkoordinasi dengan 

si atau dinas 

pemerintah 
daerah, kepolisian, Dinas 


Kependidikan Nasional, dan 
dinas kesehatan. 

Bank BRI sudah menjalin 
kerja sama dengan TNI AL 
sejak lama, khususnya dalam 
layanan perbankan simpanan 
dan kredit Briguna Kretap. 
Sebut saja beberapa layana 
seperti pembayaran ga 
anggota TNI AL, penyaluran 
Dana Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), 
dan Dana Pemeliharaan 
Kesehatan (DPK) TNI AL. 
IvToJ 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


MA: Prita Tidak 
Cemarkan Omni 


Jaksa Harus Merehabilitasi Nama Prita Mulyasari 


JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung 
menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti 
melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik 
Rumah Sakit Omni Internasional. Oleh karena itu, 
nama baik, harkat, dan kedudukan Prita harus 


dipulihkan, 


Hal itu terungkap dalam pu- 
tusan peninjauan kembali (PK) 
MA yang dijatuhkan Senin (17/9). 
Perkara diputus majelis PK yang 
diketuai Ketua Muda Pidana 
Khusus MA Djoko Sarwoko de- 
ngan hakim anggota Agung Surya 
Jaya dan Suhadi, 

Dalam putusan perkara No 22 
PK/Pid.sus/2011 itu, majelis PK 
membebaskan Prita dari seluruh 
dakwaan atau bebas murni. "Me- 
mulihkan hak terpidana dalam 
kemampuan, kedudukan, dan 
harkat martabat”, demikian pe- 
tikan amar putusan PK. 

Perintah MA agar hak terpi- 
dana dalam kemampuan, kedu- 
dukan, dan harkat martabat di- 
pulihkan, kata Djoko, yang di- 
maksudkan adalah rehabilitasi 
untuk Prita. Apabila rehabilitasi 


tidak dilaksanakan oleh jaksa, 
Prita dapat mengajukan permo- 
honan rehabilitasi sekaligus per- 
mohonan ganti rugi dengan men- 
dasarkan pada Buku Satu Kitab 
Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 


Bisa tenang 

Dihubungi secara terpisah, 
Prita mengatakan telah menge: 
tahui putusan MA tersebut dari 
pengacaranya, Slamet Yuwono 
dari Kantor Pengacara OC Kali- 
Sis. Ta mengatakan kini bisa 
tenang dalam menjalani kehi- 
dupan dan pekerjaan. 

"Subhanallah. Alhamdulillah. 
Semoga ini keputusan yang ter- 
akhir dan tak ada lagi yang 
mengutak-atik hidup saya dan 
keluarga,” kata Prita. 


Dengan putusan tersebut, ma- 
jelis PK membatalkan putusan 
kasasi MA dalam perkara pidana 
pencemaran nama baik pada 30 
Juni 2011. Prita diadukan Rumah 
Sakit Omni Internasional karena 
mengeluhkan pelayanan buruk 
rumah sakit tersebut dalam se- 


i yang diketuai 
Imam Harjadi dengan hakim 
anggota Salman Luthan dan Za- 
haruddin Utama ketika itu me- 
nyatakan Prita terbukti bersalah 
sehingga menjatuhkan hukuman 
enam bulan penjara dengan masa 
percobaan setahun. 

Kepala Biro Hukum dan Hu- 
mas MA Ridwan Mansyur me- 
ngatakan, majelis PK menerima 
noyum atau bukti baru yang di- 
ajukan Prita, yaitu putusan kasasi 
dalam perkara gugatan perdata 
pencemaran nama baik. MA me- 
nolak gugatan tersebut dengan 
alasan, apa yang dilakukan Prita 
melalui e-mail tersebut bukan 
pencemaran nama baik. 

Hingga berita ini diturunkan, 
Kompas belum berhasil menda- 
patkan tanggapan Rumah Sakit 
Omni Internasional. (ANA/PIN) 


KOMPAS/ELOK DYAH MESSWATI 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/9), bersama Ny Ani Yudhoyono, didampingi Ketua 
Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj (kedua dari kiri), menghadiri Musyawarah 
Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, 


Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 


Presiden Jangan Tebang Pilih 


(Sambungan dari halaman 1) 


NU sama persis dengan yang 
dibahas pemerintah. Jadi, peme- 
rintah dan NU satu hati. Kewa- 
jiban pemerintah merespons de- 
ngan baik,” katanya. 

Presiden berharap rekomen- 
dasi NU diteruskan kepada De- 
wan Perwakilan Rakyat, penegak 
hukum, masyarakat luas, dan 
warga NU sendiri. Presiden me- 
nyatakan salut atas rekomendasi 
NU terkait pers 

”Pemberantasan korupsi harus 
dilakukan tanpa pandang bulu. 
Jika ada yang di partai dekat 
N a harus adil. Si- 
a yang melakukan korupsi 
harus diadili. Mari dukung jaj 
an penegak hukum,” 

Presiden juga merespons re- 
komendasi fundamental terkait 
wacana perubahan kelima UUD 
1945. "Rakyat sebagai pemegang 
demokrasi perlu dilibatkan dan 
dimintai pendapat. Jika memang 
perlu ada perubahan kelima, ha- 
rus benar-benar dengan alasan 
yang kuat,” kata Yudhoyono. 
Lima jihad 

Ketua Umum PBNU KH Said 
Agil Siroj minta agar rekomenda- 
si Munas NU tidak dis alahpa- 
hari. Munas NU ini murni me- 
lakukan kajian agama, tidak ada 
kepentingan politik. Menurut 
soal korupsi, hak asasi ma- 
nusia, penegakan hukum, pen- 
didikan, dan kesehatan adalah 
jihad yang harus diperjuangkan. 

”Membayar pajak itu tidak ada 
dalam syariat Islam, yang ada 
adalah membayar zakat yang hu- 


kumnya wajib. Tapi, umat Islam 
harus membayar pajak karena 
barus taat kepada pemerintah. 
Boleh menarik pajak jika untuk 
membangun negara. Kalau pajak 
dikorupsi oleh  Gayus-gayus, 
maka NU memberikan peringat- 
an, Kewajiban membayar pajak 
akan ditinjau ulang,” kata Said 
Agil. 

Jika pajak digunakan untuk 
kepentingan rakyat, ada perba- 
ikan, langkah positif, kebocoran 
berkurang, NU akan mendukung 
pemerintah. "Kalau tidak, NU 
akan boikot bayar pajak. Kewa- 
jiban NU sebagai ormas agama 
menyampaikan peringatan ini. 
Soal dipedulikan atau tidak, ya 
kami ingatkan dulu. Kalau makin 
parah, tentu akan ada langkah 
selanjutnya," ujarnya. 

Fachry Ali, pendiri Lembaga 
Studi dan Pengembangan Etik: 
Usaha Indonesia, yang juga hadir 
dalam Munas Alim Ulama NU, 
mengatakan, respons yang dibe- 
rikan Yudhoyono atas rekomen- 
dasi Munas NU terbilang cepat. 

“Rekomendasi NU yang dite- 
rima Presiden tentu sudah di- 
perhalus, Itulah konsep NU, Da- 
ripada Presiden menerima atau 
mendengar dari orang lain, lebih 
baik NU menyampaikannya 
langsung kepada Presiden dan 
langsung direspons,” kata Fachry 
Ali. 


Hukuman mati 


Rekomendasi hukuman mati 
untuk koruptor yang disampai- 
kan Munas NU mendapatkan 
beragam tanggapan. Hukuman 
mati bagi koruptor tidak men- 


jamin berkurangnya korupsi. Hu- 
kuman maksimal seumur hidup 
hendaknya dimanfaatkan seba- 
ik-baiknya, "Hakim jangan ra- 


gu-ragu menjatuhkan hukuman 
kurungan badan dalam waktu la- 
ma,” 


kata Direktur Program Im- 
lal Al Araf. 

Ketua Umum As 
usaha Indonesia Sofjan Wanandi 
menyatakan setuju sekali gagas- 
an NU untuk menghukum mati 
koruptor dengan persyaratan ter- 
tentu dan ketat. 

Wakil Koordinator Indonesia 
Corruption Watch Ade Irawan 
menyatakan, bagaimanapun, hu- 
kuman yang berat diperlukan da- 
lam memberantas koruj Ade 
melihat ada aspek penting yang 
juga perlu diperhatikan agar 
pemberantasan korupsi berhasil, 
yakni memiskinkan koruptor. 

Terkait ancaman NU untuk 
memboikot pembayaran pajak, 
Menteri Keuangan Agus Marto- 
wardojo minta masyarakat tidak 
melakukannya. Pembayaran pa- 
jak penting untuk pembangunan, 
Pemerintah berjanji akan sema- 
kin transparan dan akuntabel de- 
ngan penegakan hukum. 

Agus sepakat penerapan hu- 
kuman mati untuk koruptor asal- 
kan diatur undang-undang. 
”Ekonomi yang tumbuh akan 
makin optimal dengan dukungan 
pembangunan yang dananya an- 
tara lain dari pajak,” ujarnya. 

(LOK/IAM/REK/BEN/OSA/ATO) 


2 Lihat Juga Video 


Peng- 


“Koruptor di Hukum 
Mati" di vod.kompas.com/ 
koruptordihukum 


Neseri Besar Minus Komitmen 


embali ke Tanah Air setelah kami 
K mengikuti konferensi Fast-West Cen- 
ter di Beijing (1-3 September) ibarat 
keluar dari kolam hangat menuju danau beku. 
Konferensi bertajuk "Community Building 
and Leadership in Asia Pacific” ini menganti- 
sipasi pergeseran poros kemajuan peradaban 
dari trans-Atlantik menuju trans-Pasifik. Sua- 
tu pergeseran yang tandanya mulai berde- 
nyut dalam gairah hidup dan kepercayaan diri 
bangsa China. 

Kemajuan China adalah suatu penjungkir- 
balikan atas nalar kegaliban, Besarnya jumlah 
penduduk kerap dijadikan alasan kesulitan 
dan kelambanan kemajuan. Namun, dengan 
13 miliar penduduk, China bisa meraih ke- 
majuan dalam kecepatan mengagumkan. Ing- 

is perlu waktu 100 tahun sejak revolusi 
industri untuk melipatgandakan kemakmur- 
merika Serikat perlu 50 tahun. China 
ainya belasan tahun, 
sia di balik kesuksesan ini adalah 
komitmen elite pada integrasi nasional se- 
hingga membuat negeri yang dirundung per- 
tikaian panjang dapat mencapai persatuan 
dan perdamaian. Mao Zedong dengan segala 
kekurangannya dihormati sebagai Bapak Pe- 
mersatu Bangsa seperti ditahbiskan di din- 
ding kota dan beragam cendera mata. 

Komitmen elite memberdayakan rakyat 
dengan menjaga kesinambungan antara tra- 
disi dan inovasi. Tradisi kerja keras, disiplin, 
dan kerja sama kolektif warisan konfusi- 
anisme dan revolusi kebudayaan diberi darah 
baru oleh desain institusional yang memberi 
ruang bagi kreativitas individu. Hal ini ber- 
mula dari kebijakan reformer Deng Xiaoping 
untuk mengurangi intensitas politi akyat 
warisan kebijakan Great Leap Forward-nya 
Mao. Sejak 1978, kadar politisasi ekonomi 
dikurangi lewat rasionalisasi dan dekolek- 
tivisasi. 

Komitmen elite memulihkan martabat 
bangsa yang memijarkan rasa bangga bagi 
penduduk menjadi warga China. Setiap warga 
berlomba memilih peran terbaik yang bisa 
disumbangkan bagi keagungan bangsa. Ber- 
samaan dengan kemajuan ekonomi, muncul 
semacam kredo bahwa "Washington Consen- 


ANALIS 


S POLITIK 


YUDI LATIF 


sus” adalah trayek masa lalu. Trayek masa 
depan adalah "Beijing Consensus”. Ketika 
elite Indonesia berebut bertemu Hillary Clin- 
ton, Wakil Presiden China membatalkan per- 
temuannya dengan Nyonya Clinton. 

Komitmen elite mengembangkan ilmu pe- 
ngetahuan dan memberantas korupsi, Sistem 
sosial memberikan penghargaan yang tinggi 
kepada orang-orang berilmu, pemerintahan 
mengikuti sistem meritokrasi dengan diisi 
putra-putri terbaik. Kesadaran bahwa Barat 
bukan satu-satunya sumber ilmu mendorong 
kesetaraan pengakuan terhadap ilmu-ilmu 
warisan tradisi leluhur. Korupsi bukannya 
tidak ada, tetapi tidak dibiarkan jadi kewa- 
Jaran dengan sanksi keras, 

Komitmen elite menjadikan media sebagai 
wahana pemacauan optimisme dan keper- 
cayaan diri. Para peraih medali emas di 
Olimpiade London satu per satu di-interview 
televisi dalam penobatan mereka sebagai 
pahlawan. Saluran berbahasa Inggri 
News, terus-menerus menayangkan slogan 
"The Country is undergoing tremendous 

Ki ion”. Dampak penayangan repe- 
logan ini mengonstruksikan persepsi 
sitif dan kepei an penonton akan ke- 
hebatan kemajuan China. 

Kembali ke Tanah Air, gairah kemajuan 
bangsa terasa dingin. Selama 14 tahun re- 
formasi, Indonesia kehilangan begitu banyak 
momentum. Awal 1990-an, ketika China ma- 
sih merangkak di landasan, Indonesia telah 
memasuki fase lep: Kemajuan yang 
kita capai waktu itu menjadikan negara ini 
sebagai salah satu "Asian Tigers”. 

Integrasi nasional terganggu karena elite 
politik berlomba mengkhianati negara. Se- 
mua tindakan politik diabsahkan menurut 
logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang 
menghancurkan pelayanan publik. Institusi 
demokrasi membiarkan politik berbiaya ting- 
gi, yang merobohkan kewibawaan politik. 


RAD 


Politik didikte kapital, pemerintahan disesaki 
medioker, korupsi merajalela mendorong 
perekonomian berbiaya tinggi, 

Peluang-peluang yang dimungkinkan de- 
mokrasi tak membuat rakyat berdaya, tetapi 
justru kian teperdaya. Pertumbuhan ekonomi 
ya memperkaya elite negeri dengan me- 
marjinalkan rakyat kebanyakan. Elite negeri 
lebih bangga mendapat "isapan jempol” 
penghargaan asing ketimbang penghargaan 
dari rakyatnya sendiri. 

Ketertiban dan keselamatan warga kerap 
dikorbankan oleh motif pengalihan isu. Ke- 
kerasan difabrikasi sebagai mekanisme de- 
fensif kegagalan pemerintah. 

Tekad belajar elite negeri berhenti sebagai 
pepesan kosong ”studi banding” sebagai mo- 
dus penjarahan uang negara. Dunia pen- 
didikan sibuk memancangkan slogan "taraf 
Ona?” meski sebenarnya hanyalah 
"tarif internasional”, Jumlah profesor tum- 
buh dengan jejak karya yang makin sulit 
dikenali. Akademisi dan cendekiawan bukan 
berkontribusi memikirkan desain institusio- 
nal memperbaiki mutu kepemimpinan, ma- 
lahan turut merayakan banalitas politik s 
bagai kaki tangan modal melalui semacam 
tim audisi pemimpin idola dalam tarian prag- 
matisme jangka pendek. Media sibuk me- 
nayangkan kebebalan politik tanpa agenda 
setting yang bersifat konstruktif. 

Elite Indonesia terlalu gemar gebyar lahir 
dan terlalu gaduh untuk perkara remeh-te- 
meh tanpa komitmen pada isi hidup dan arah 
hidup, Ketika kawasan Pasifik menjadi pusat 
kemajuan baru dan Asian Free Trade di 
ambang pintu, Negeri Besar dengan jumlah 
penduduk terbesar keempat di dunia ini 
justru terus terhinakan kewibawaannya oleh 
kesempitan dan kekecilan mentalitas elite 
pemimpinnya. 


YUDI LATIF 
Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan 


Jatilan, Tarian Keprajuritan sebagai Katup Sosial Rakyat 


(Sambungan dari halaman 1) 


pok jatilan dengan 


atu grup 


diri untuk melawan Belanda 


dirinya selain menjadi 


ana 
Saat ber- 


ratusan orang yang melintas di 
pusat Kota Semarang. Sejumlah 
pegawai negeri sipil di Pemerin- 
tah Provinsi Jateng pun seperti 
menentang pemimpinnya kare- 
na turut menyaksikan dan 
mengapresiasi jatilan itu. 


Berkembang di desa 


Jatilan, atau lebih dikenal se- 
bagai kuda lumping di Jawa Ti 
mur, adalah kesenian trad 
Jawa yang menampilkan 
lompok penari tengah menung- 
gang kuda, yang terbuat dari ke- 
pang (anyaman bambu), mem- 
peragakan gerak prajurit. Iring: 
an gamelan yang dinamis, r 
tis, dan suara lecutan cambuk 
mampu menggiring penari ke- 
surupan. Bahkan, kesurupan itu 
menjadi puncak tariar 

Di bawah aroma mi 
merasuki penari jatilan, ia me 
nyuguhkan aksi kanuragan (k 
kuatan fisik), seperti mengup: 
kelapa, memakan pecahan kaca 
(beling), dan tak terluka terkena 
cambuk atau s 

Di Jateng, seni kuda kepang 
berkembang di pedesaan. Kini 
tercatat lebih dari 3000 kelom- 


beranggotakan lebih dari 50 
orang. Kesenian ini diwariskan 
pula kepada generasi muda, ter- 
utama orang Jawa yang meran- 
tau ke Sumatera, Kalimantan, 
hingga Malaysia. 
nurut Pengurus Seni 
Jathilan Kridho Turonggo, Su- 
hadi, Gubernur sepantasnya 
menghargai jatilan. Meski pro- 
tes, mereka tidak ingin bertemu 
Bibit. "Kami bisa pentas di kan- 
tor gubernur sudah pu 
Kami hanya mau membuktikan 
warisan kesenian tradisional ini 
biarpun jelek akan lestari,” ujar- 
nya lagi, 
Kisah Diponegoro 

Penari Prajuritan dalam se- 
tiap pentas kuda lumping selalu 
tampil gagah dengan "naik" ku- 
da, Gerak keprajuritan itu ko- 
non merupakan bentuk dukun, 
an rakyat kepada pasukan be 
kuda Pangeran Diponegoro s 
menghadapi penjajah Belanda. 

Ada pula versi lain yang 
menyebutkan tarian Prajuritan 
berkisah tentang latihan perang 
pasukan Mataram (Yogyakarta) 
semasa Sultan Hamengku Bu- 
wono TI, Mereka mempersiapkan 


Dengan latar belakang jatilan 
itu, Sudoyo, penari jatilan, me- 
nyesalkan penilaian miring ter- 
hadap seni kuda kepang. Apa- 
lagi, penilaian itu disampaikan 
seorang pejabat yang berlatar 
belakang militer, Padahal, Pa- 
ngeran Diponegoro, yang adalah 
"militer” pada masanya, adalah 
prajurit yang welas asih, mem- 
bela rakyat, dan mul 
Praktisi seni tradisi dari 
bupaten Kendal, Jateng, Heri 
Candra Santoso, mengingatkan, 
seni kuda lumping yang ber- 
kembang di desa sekitar 80 per- 
sen pemain atau penarinya ada- 
lah petani. Siang hari mereka 
bekerja di sawah atau ladang 
dan malam hari berlatih jatilan. 
"Seni kuda kepang mampu 
menjadi katup sosial bagi ma- 
syarakat di pedesaan. Bersawah 
tentu mengenal musim dan ka- 
dang kala ada masa paceklik. 
Daripada mereka tidak ada ker- 
jaan, petani tua dan muda bei 
main kuda lumping,” kata Heri. 
Turkemi, pemain kuda lum- 
ping dari Singorojo, Kendal, 


sebagai buruh tani. Berma 
tilan adalah bagian dari ekspresi 


untuk menghibur di 
main jatilan, ia bisa melepas ke- 
penatan sehingga bisa menari 
lincah dan gemulai bersama ku- 
da kepangnya. 

Menari kuda lumping juga bi- 
sa menambah penghasilan. "K. 
lau menari di kampung, tak ada 
bayarannya. Modalnya ikhlas 
menghibur warga lainnya. Kami 
juga senang karena bisa menari. 
Jika ada tanggapan (undangan 
pentas), saya menerima honor 
Rp 50.000 sekali pentas,” ujar 
Turkemi. 

Uang Rp 50000 itu berasal 
dari honor grup Rp 25 juta 
yang dibagi 50 anggota. Kalau 
anggota kelompok jatilan ku- 

50 orang, pendapat- 
lebih tinggi. 

Selain di Magelang dan Ken- 
dal, seni jatilan di Jateng juga 
berkembang di Kabupaten Te- 
manggung, Banyumas, Sragen, 

, Purbalingga, Ke- 
bumen, dan Purworejo, Dengan 
berkesenian komunal itu, me- 
reka sejenak bisa melupakan ke- 
pahitan hidup akibat kegagalan 
pemerintah menyejahterakan- 
nya. Mereka juga menghibur 
warga lainnya. 


Jalur Masuk Tersebar di Seluruh Wilayah 


(Sambungan dari halaman 1) 


Kepala Bidang Penindakan 
dan Penyidikan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cu- 
kai Jawa Barat Agus Wahyono 
mengungkapkan, tahun 2011 pi- 
haknya menggagalkan penyelun- 
dupan heroin seberat 435 gram 
yang dilakukan warga negara In- 
donesia bernama Rinawati. 

Berdasarkan data Ditjen Bea 
dan Cukai Jawa Barat, ada lima 
kasus penyelundupan narkotika 
yang digagalkan pada tahun 2010, 
Angka itu meningkat jadi tujuh 
kali pada tahun 2011. 

Hingga Agustus 2012, ada dua 
upaya penyelundupan yang di- 
ungkap. K: yang diungkap ta- 
hun 2012 umumnya pengguna 
yang didapati membawa narko- 
tika sewaktu berkunjung ke In- 
donesia. 

Tersangka pelaku umumnya 
warga negara Malaysia, meng- 
ingat Bandara Husein Sastrane- 
gara melayani penerbangan lang- 
sung ke Malaysia dan Singapura. 

Kepulauan Riau menjadi salah 
satu pintu transit narkotika yang 
dikendalikan jaringan internasi- 
onal. Ketua Dewan Pimpinan Da- 


erah Gerakan Nasional Antinar- 
kotika (Granat) Kepulauan Riau 
Syamsul Paloh mengatakan, nar- 
kotika terutama masuk melalui 
Karimun, Batam, dan Tanjung 
Pinang. 

Di tiga daerah itu kerap ter- 
tangkap kurir narkotika dari Ma- 
”Hampir setiap bulan ada 
tertangkap, terutama di Ba- 
tam dan Tanjung Pinang” ujar- 
nya. 

Pekan lalu saja, dua kurir di- 
tangkap di Batam. Satu ditangkap 


dari kapal rute Malays 
di Pelabuhan Batam Center, Se- 
lasa. Satu lagi ditangkap polisi 
lalu lintas yang sedang merazia 
kelengkapan kendaraan bermo- 
tor, Rabu, 

Kepala Bidang Penyidikan dan 
Penindakan Kantor Bea dan Cu- 
kai Batam Kunto Prasti menga- 
takan, Batam yang berada di 
jalur pelayaran internasional me- 
mang rawan dijadikan pintu ma- 
suk penyelundupan narkotika. 
Selain melalui pelabuhan resmi, 
sebagian diduga melalui pelabuh- 
an-pelabuhan kecil. “Banyak 
tempat pendaratan di Batam dan 
tidak semua bisa diawasi,” ujar- 


nya, 

Kurir lewat pelabuhan resmi 
biasanya menggunakan kapal 
terakhir. Mereka juga menggu- 
nakan aneka modus untuk me- 
masukkan narkotika. 


Bisnis narkotika 


Hasil penjualan narkotika me- 
mang menggiurkan. Kurir yang 
tertangkap polisi atau petugas 
Bea dan Cukai rata-rata mem- 
bawa narkotika senilai Rp 1 mi- 
liar, Terakhir, seorang perempu- 
an membawa sabu dari Malaysia 
senilai Rp 2,7 miliar. 

”Di seluruh Indonesia, Badan 
Narkotika Nasional (BNN) mem- 
perkirakan nilai bisnis narkotika 
Rp 30 triliun setahun, lebih dari 
10 kali lipat APBD Kepri,” ujar 
Syamsul. 

Kota Pontianak, Kalimantan 
Barat, saat ini sudah menjadi 
tujuan peredaran sabu. Dulu, ko- 
ta ini hanya menjadi daerah tran- 
sit sabu dari Malaysia menuju 
Jakarta. 

Direktur Reserse Narkotika 
Kepolisian Daerah Kalimantan 
Barat Komisaris Besar Ahmad 
Alwi mengatakan, di mata para 
pengedar, saat ini Pontianak di- 


anggap pasar yang bagus. 

Sepanjang dua tahun ini, 
Pontianak menjadi daerah tran- 
sit sabu dalam jumlah besar. Pada 
Mei 2010, Bea dan Cukai En- 
tikong menggagalkan masuknya 
86 kilogram sabu dari Malaysia. 
Lalu, pada April 2011, masuknya 
68 kilogram sabu dari Malaysia 
digagalkan. 

Terakhir, pada November 2011 
operasi gabungan Polda Kalbar 
dan Polda Metro Jaya berhasil 
menangkap pelaku yang meng- 
ambil paket berisi satu kilogram 
sabu di Pontianak yang dikirim 
dari Jakarta, 

Direktorat Tindak Pidana Nar- 
kotika Polri mulai mendapat titik 
terang jaringan internasional ke- 
lompok China. Terungkapnya ja- 
ringan ini setelah bersama Bea 
dan Cukai Bandara Soekar- 
no-Hatta menangkap LT (4), 
warga negara Indonesia, Selasa. 
Wirausaha itu ditangkap setelah 
menerima paket kiriman 5.688 
gram sabu dari Guangdong, Chi- 
na, di depan gudang Teluk Gong, 
Penjaringan, Jakarta Utara. 

(APO/WSI/RAZ/ELD/GRB/ITA/ 

AHA/INK/AWER/ZAL/ADH/ 
ILO/ANA/PIN/NEL) 


KOMPAS! 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, 
Satlu, Ferry Sani 
Nur Hidayat 


Isu Dewabata, An 


Aan Hao 
Hellen Sinom 


5 4 
#rasetya, PONTIANAK Agustinus Handoki 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


KANTOR REDAK: 
M3/SK/Menpen, 


DIREKTUR BISNIS: Hai 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
JAKARTA 11140 TELEPON: 260 123/ 


MADA 109- 


LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 1413: 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


Gunawan Dired) 


y 

, Andy Riza Hidayat, Khaerudi 

 Printiyan,  Banny Du! Koestanto, Madina Nusrat. Mandi Muhammad, Lu 

Winarto Herusansano, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Th 
ASAI 


Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana 
in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Amir Sodikin, Evv 


Emillus Caesar Alex 


Tony D. Widi 


1 


PN LO 
1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAI 
6-@ BRI Jakarta 


Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdar, Gt 
ana, Maria Hartininasih, Harladi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 
abu Tanlope, Yuta Aria, Ida Se 
awan 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pinkan Elita Dundu 
rnawati, Indira Peran: 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


ti 
ta Nomar A/C 0123 


Pudjlastuti, Pleter 


taVianus, 


LA 
Lasti 


Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardeno, ham 
ransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aones Rita Suli 
Vidijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Kar Ac p, JAN 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


o Subagyo GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler tumum/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000//mmik: mini (min 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29 
1 pai Duku 1600 WIB, BAGIAN IKLAN J1. P3lmeran Selatan 


age 
3 @E-MAIL: komp: 


Sri Fitrisia Martisasi, M. Si 
Julian Sihormbi 


rnia, M. Yunladhi Agung, Hamzirwan, Prasety 

WM, Zald Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayak: 
Aji Dewabrata, Ienwan Susanto, Fx Laksata Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abluratvman, BANDU 
Hg |, MADIUN: RUnIK Sri A 


461 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No 57 


Harsono, Pepih Nugraha, Arbain R 
Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 


tta Panda, LAMONGAN: 
Kewa Ama, MANADO: Jean 


ha Ratna M, Jobinny T, Gunardi, Sr Hartati Samhadi, Banu Ast 
Fandri Yuntarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frans 


ko P, 


wati, Agung Setyahadi, Wis 


RTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kornhas Jl 
/1965/L/A/2002 


hamad 


Adi Prinantyo, Danu Kusi 
it. C Windor 
Susi Iwaty, Mare 
wo, Ester Lin 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


akarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX. 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
Bea Jalan Gn Mata Ko 2 RC. Jakata No, Ol2-30392 124 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO, 01) 01679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 909 DAN 540 9599 ONLINE K2 Ata kompas.com 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


Subhan, Try Harljong, P Tri Agung Ki 


elus He 
ce Napitupulu, M. Far Marta, 


ati, MALANG: Dody Wisnu Prib 


369 9030 


NIN S/D JUMAT 08. 


besaM 


anto, Yungs Santhani 


Harto, Demitrius Wi 


Jimny S. 
ulyadi, Tiahia 
nawan Setiadi, 
cal 5, Bin 

usy Berindra'A, 


Johanes Waskita 
putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli Tebing, 
Karang Nicolash LMS” P 
Dewi Indriastuti, Mari 


etyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathon, 


u Widlantoro, Aryo Wisanggeni Genthohg, 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


YAPURA: B, Josie Susilo Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


9.000/1mmi. Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/1mnk, mini (rin 


maks 12 brs) Rp 55:000/baris, 
211, MINGGU 1200-1600 GAJAH 
239 FAK: 2601622 HARGA 


'@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 maa ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opini@kompas.com atau opini/@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Ellena Khusnul Rachmawati 


SOSOK 


Filosofi Induk Ayam 


Keberhasilan membangun 
kemandirian ataupun pem- 
berdayaan masyarakat dengan 
ditopang dana yang cukup, itu 
merupakan cerita biasa. Peristiwa 
itu baru menjadi kisah luar biasa 
apabila pemberdayaan tersebut 
hanya bermodalkan semangat 
untuk menggalang potensi 
sumber daya yang dimiliki 
masyarakat. Bagaimana caranya? 
Perempuan bernama Ellena 
Khusnul Rachmawati punya 
jawabannya. 


OLEH KHAERUL ANWAR 


ya hanya berusaha memegang 
ilosofi indul kata Elle- 
Ketua Yayasan Masyarakat 
Peduli, Bagi warg: n Pejanggik 61 
Kelurahan Pancor, Lombok Timur, 
Nusa Tenggara Barat, ini, induk ayam 
digambarkan selalu berbagi kehangat- 
an dengan janin dalam telur yang 
tengah dieraminya. 

Setelah menetas, sang induk ayam 
pun mengajak dan membimbing 
anak-anaknya mencari dan mengais 
makanan. Ketika sudah dewasa, jenis 
unggas i i jadi penunjuk 
waktu lewat suara kokoknya. 

Artinya, dalam proses pemberdaya 
an, masyarakat perlu pendampingan, 
Mereka perlu di: ari hati 
ke hati” tentangrre: ng dihadapi 


sehari-hari, Lalu, dari fakta-fakta itu 
mereka diupayakan agar termotivasi 
untuk berbuat dan menemukan so- 
lusi 

”Jalan keluar yang diyakini mampu 
mengatasi persoalan ara ber- 
sama-sama. Tentunya dengan potensi 


ks 


yang mereka miliki, tanpa bergantung 


pada pihak lain,” kata Ellena, 

Pola pendekatan yang ditempuh 
Ellena tersebut bukanlah isapan jem- 
pol. Apa yang telah dia lakukan itu 
kemudian dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, misalnya warga di Desa 
Pijot, Lombok Timur, 

Usaha garam warga di Desa Pijot 
bisa hidup kembali di 
nya” setelah ”dieram 
hasil usaha warga 
yodium itu dijadik 
beryodium. 

Bahkan, lewat jaringan kerjanya di 
antara sesama lembaga swadaya ma- 
syarakat (LSM), Ellena mendapat 
bantuan bahan-bahan formula untuk 
produk garam beryodium. Tak hanya 
itu, pihak eksekutif dan legislatif 
Lombok Timur juga ”dipaksanya” un- 
tuk membuat peraturan daerah. Lalu, 
mereka bersama-sama mengaw: 
peredaran garam luar daerah yang 
bisa mematikan usaha garam rakyat 
lokal, 


Garam 
g semula non- 
n produk garam 


SMAILING 1 


VISIT OUR BOOTH AT : Central Park 1 
Balai Kartini 
Living World 23 Oct - 4 Nov 


» Sumarecon Mali Serpong 
Senayan City 3 


SIGNATURE 


2 
6D PARIS SHOPPING TOUR 
Eiffel Tower, Notre 
es, Musee 


Gallery La Fa 


Dame Cathod 
De UArmee 
Dep : by regucst 


Tangalooma 


5D CAMBODIA Fr. USD 480 Dep 
PHOTOGRAPHY TOUR 25 10ec2,9 


Siem Tonle Sap Lake, Preah Khan, Ar 


Khas Kan Apaan, Peobn Yang 4D MONG KONG Fe. Us 238 
san dis 10D TURKI Fr USD, 1.288 SHENZHEN 
ae mamum oucur Mela : Window Of The Wo, Ob 


land, Germar 
Highlights : Rhine Falls Schaffhausen, 
Mt. Titlis, Eifel Tower, Euro Disney 
Dep: Dec 33 


10D SUPER SALE 


tunope 
Lai Angeles 
10/12/13/140 Fr. USD 2688 Santrancis 
WEST BUROPE Wilis: Dis 
2, Venice, Lucerne, METitls, June paris Uni 
London, Titisee, Frankfurt. 


n, Volendam 


Euro Disney 
Dop: Oct 2 


Dec 20, 24, 25 


Nov 08, 15, 22, 23, 29 


12/130 FUROPE tandan 


RIVIERA 
Milan, Nice, Monaco, Barcelona, 
Lourdes, Paris 

Dep: Nov 22 | Dec 24 


Fr. USD 2.288 


SPECIAL IN LOW SEASONS 


60 WONDERFUL TAIPEI 


SD ROMANTIC KOREA Fr, USD 898 


Highlights 


Head Office: 


« Mal Taman Anggrek 3 


# TANGALOOMA 
ton Island, Sydney 
Highlights : Drei 
Syd 


Oct 7, 14, 21 


Castle, City Of Troy 


USA WEST COAST 


Grand Canyon 


8 Dep: Oer19, 


130 SUPER SALE 
EASTERN USA & CANADA 


Montreal, Auebec, Ottawa 
Wighlighits : Liberty £ 


gara Falls, CN Tower Toronto, 
Dep: Oct 16 | Nov 10 | Dec 4 


Hot Spring 


KP 


October « 
Mal Puri Indah 16 


BD SUPER AUSSIE 


Fr USD 1748 4D FANTASTIC 
BANGKOK PATTAYA 
Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Moro: 


Highlights 


m World, Movie World, 


Y Aauarium, Lunch 


arket 


28 | Nov4, 11,18, Dep: Oct4, 11,25 


Fr USD 1.688 


Dep: Dec 10 


Anaheim, Las Vegas, Fresno, 
30 MOTO GP SEPANG 


20x 


Dep:20 


vland, California Adven 


Nov 14, 18| Dec 10 


Fr. USD 2.788 


Dinner Bos 


d, Air Terjun Nia 


Fr. USD 699 5D HAPPY TOKYO 


Mighlights 


Add and follow 


» Mal Kelapa Gading 


Nongnooch Village, Alcazar 
taya Floating M 


#. Asiatigue 


Nov 15 


NORTH ASIA 


407 PROMISED LAND 


110/120 PROMISED LAND 4 PETRA « 
DEAD SEA | Dep: Oct 12 | Nov 18 


80/9D PROMISED LAND CLASSIC 
Dep : Nov 26 | Doc 19, 27 


110 PROMISED LAND 4 ISTANBUL 
(Christmas & New Year) | Dep 


Desa binaan Tampil sebagai pembicara dalam kawasan hutan Gunung Rinjani, 
Belakangan, Ellena dipilih mei berbagai seminar dari Papua sampai NN Maka, dalam waktu Ir tiga 

Ketua Forum Kabupaten Sehat yang Aceh, Ellena juga dilibatkan sebagai /)— VAEPAWAR”—”—”—”——— bulan, terpasanglah pipaair sepanjang 

beranggotakan Satuan Kerja Perang- tim penasihat ataupun tim ahli dalam # Lahir: Yogyakarta, 28 Februari 25 kilometer dari sumber air tersebut, 


menerabas semak belukar dan bukit 
terjal berkemiringan 70 derajat-90 
derajat, menuju permukiman warga. 
Saat proses pemasangan pipa ber- 


kat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Lombok Timur. Ini setelah desa bina- 
annya, yakni Desa Sajang, lewat prog- 
ram air bersih, dan Desa Kalijaga 


berbagai bidang yang dibentuk pihak 
legislatif dan eksekutif. Semua itu ada- 
lah buah keberhasilan yang menyertai 
kiprahnya selama ini. 


1969 
Anale 
- Igbal Raditya Hagie (21) 
- Annisa Adinda Oita (16) 


Timur dengan sanitasi dan lingkung- Kendati telah dilibatkan dalam ber- Pendidikan: Ten jalan, Ellena tetap turut mendampingi 
an, meraih juara pertama pada Lomba bagai institusi, Ellena tidak memanfa- peang Aga MUA, warga yang bergotong royong. Ta ikut 


Kabupaten Sehat Tingkat N: 
2011. 


menginap berhari-hari dan tidur di 
tempat terbuka, menahan cuaca di- 
ngin di kawasan tersebut. Dari sum- 
ber air itu, kini 1015 keluarga atau 
512 warga yang tersebar di empat 
a menikmati air ber- 


atkan "jabatannya” tersebut untuk 
mendapatkan proyek. Dia paham be- 
tul bahwa sikap ”aji mumpung” seper- 
ti itu justru membuat kepercayaan 
publik kepadanya akan meluntur, 
Di sisi lain, bisa dikatakan tidak 
seorang pun mampu menghalangi 
Ellena untuk menggelar program 
yang diyakininya bisa mengge- 
rakkan inisiatif dan partisipas 
warga. 

Untuk melaksanakan prog- 
ram tersebut, Elle ang dinilai 


- SMP Stella Duce Yogyakarta 

- SMA Stella Duce Yogyakarta 

- Akademi Akuntansi Yayasan 
Keluarga Pahlawan Negara 
Yogyakarta, lulus 1999 


sih. 
Ketika program yang diupayakan- 
nya membuahkan hasil, ada kebang- 


gaan dan kepuasan menyertai batin 
Ellena. Program itu tak hanya me 
, judkan ita mereka secara f 
2 juga dikenal lewat produk bawang“ tetapi juga dapat mengubah sikap dan 
berbagai pihak sebagai sosok putihnya, justru mengalami krisisair pola pikir warga yang didampingi- 
yang "gila kerja ini tidak ragu bersih,” kata Ellena, anak ny 
merogoh kocek pribadi. Dia juga pasangan Yohanes Soeranto Misalnya, warga bisa 
tidak segan menunda gaji para /dan Rosalina Geertruida menggunakan waktunya de- 
kalau ternyata uang un-  Vilanueva ini, ngan lebih efektif, Se 


ang bermukim di kaki Gunung Rin- 
ang notabene adalah sumberaair, 


tuk gaji stafnya tersebut” Dengan filosofi induk mereka tidak lagi harus an- 
diperlukan lebih dahulu ayam pula, Ellena berka- tre mulai pukul 0300 guna 
guna menalangi biaya li-kali mendatangi dan mengambil air di sumber air 

program yang dilaksa- mendengar warga yang terdekat. Selain untuk ke- 

n untuk kepen- mencurahkan kesulitan pentingan rumah tangga, 

tingan warga. mereka, terutama bagain air itu juga cukup untuk 


na mereka bisa mengairi lahan tanaman to- 
mat yang dibudidayakan 


warga. 


Mengubah 
pola pikir 


kap seperti "Kabarnya, ada 25 sepeda motor 
itu pula Warga lalu diajaknya membanding- — baru milik warga yang dibeli dari hasil 
tunjuk| kan suasana empiris desa masa lalu an tomat,” 

na dalam me- dan kini, Tujuannya, lewat memori emandirian mi adalah 


melopori — pe- n Ellena. Oleh 
ngan pipa 


bersih bagi 


kolektif but, warga akan "terba- 
kar” semangatnya untuk mengat: 
kesulitan di desanya. 


arena itu, ma- 


d, 
patnya pindah, melakukan pendam- 


masyarakat De- — Untuk itu, Ellena kemudian me- pingan kepada warga di desa yang 
sa Saja rangkul pemuka masyarakat, tokoh lain” 
matan Semba- gi an instansi teknis agar mau —— Begitulah, "sang induk ayam” ini 


Lombok Ti- 


lun, 
mur, 
”Awalnya 


membantu, Semua itu dilakukannya 
sambil terus memompa semangat 
warga untuk mewujudkan i 


dengan kep: yapnya pergi meng- 
hangatkan dan menetaskan "telur" 
baru di tempat yang baru. Dia ber- 


tidak pi mereka, Pada 2009 ditemukan dua usaha mengingatkan orang lewat 
Ironis, sumber air dengan debit 7 liter per  koknya”, mendampingi hingga wi 


Desi detik pada ketinggian 2.200 meter di mampu hidup mandiri. 


KOMPAS /KHAERUL ANWAR 


Fr USD $98 


t 
Royal Dragon 
he Riverfront 


Fr. USD 3a2 


Fr. USD 2346 


Fr. USD 1810 


Fr. USD 2383 


Fr. USD 1099 


Dukung Kami LANGSUNG di Old Trafford 
Miliki Kartu Manchester United Sekarang! 


our social media for best deal 


Tunggu apalagi, jadilah bagian dari klub sepak bola terfavorit di dunia dan 


Peresalpangoyd senen Sio |. as teriakan dukunganmu LANGSUNG di Old Trafford. Caranya gampang! Buka TabunganMU 
@ 29220000 sasa #ncebook smaangtont di cabang Bank Danamon terdekat, dan dapatkan Kartu Debit/ATM Manchester United. 
pin Ffe 201AN5 PET Mesmkdeeoaparg Juga tersedia Kartu Kredit Manchester United. 


Ajak teman-temanmu dan pena kalau kamu fans Man Utd Sejati! 


KOMPAS 


Kirimkan 
aa | Atap Hn 


dalam 


@ 021-3435 8811 


f Kartu Danamon 8 @kartudanamon https://www.danamonline.com 


normasi lebih lanjut hubungi Bagian Iklan Kompas 
Telp. 26012 59679909 (Palmerah) 


ec « iustatw 8- CS (POag) # photoshop 5 -7 (PCAMac) Aa Dana ant DG 


note : » reehand 9 Untuk Anda, Bisa 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


I 


Happy Salma: 
g | ja 2 


3) 


17 


Bisnis Makanan Sehat 


Bs tahun terakhir, belantara bisnis Indonesia penuh 


dengan aksi ekspansi. Di media televis atau cetak, 

hampir t 
bagai perusahaan. Ada yang memperbesar kapasitas produl 
meluaskan pabrik, dan membangun proyek serta pabrik baru, 

Di antara kegairahan itu, terdapat fenomena yang menarik 
diamati. Sejumlah perusahaan yang sudah mapan usahanya 
masuk ke bidang usaha yang baru sama seka alnya Wings 
Group. Kelompok usaha yang besar di Surabaya ini sebelumnya 
populer dengan industri sabun dan sej 

Namun, didorong oleh keinginan lebih maju, grup itu masuk 
ke industri mi instan. Serbuan grup ini lewat produk Mie Sedap 
menggetarkan kemapanan Indofood, Kendati Indofood tetap 
kokoh, pangsa sudah terbagi. Inilah keindahan sebuah mekanis- 
me pasar dan pertarungan obyektif di pasar, 

Namun, tidak puas hanya bertarung di makanan instan, 
kelompok usaha ini merambah ke industri minuman lewat 
produk kopi. Setiap hari muncul iklan merek kopi masih relatif 
baru, yang diperankan seorang penyanyi terkenal. Para distri- 
butor kopi yang ditemui yakin produk ini akan berkilau dan 
menggoyahkan pemain lama yang sudah mapan. 

Selain Wings, sejumlah perusahaan besar juga masuk ke 
industri minuman, Garudafood sudah beberapa tahun ini ma- 
suk ke industri minuman sehat. Ada pula Kalbe Farma dan 
Indofood yang ikut merambah gesit ke industri minuman 
sehat. Dalam skala lebih kecil, amatilah usahawan Johnny 
Andrean, Tidak mau terpaku hanya pada usaha salon kendati 
sudah maju, Johnny ikut meramaikan kompetisi bisnis di 
industri makanan dan minuman, 


Agaknya grup-grup usa 
tersebut melihat potensi pas 
yang amat besar di industri 
minuman sehat dan minuman 


oksigen. Masyarakat makin 
dar kesehatan, mengonsumsi 
hal-hal yang berbau sehat dan 
berenergi. Keinginan itu dito- 
pang naiknya pendapatan se- 
mua golongan dan melonjak 
nya persentase golongan mi 
nengah Indonesi: 

CEO Grup Enesis Bambang 
Soendoro menyatakan, pa 
minuman sehat makin I 
makin keras dan terbuka. Banyak grup usaha, yang sangat 
kokoh di sektor bisnis lain, masuk ke wilayah ini sehingga 
kompetisi makin ketat dan terbuka 

”Tidak masalah sebab kompetisi ini sangat positif dan me- 
nyenangkan, Ketatnya persaingan membuat semua produsen 
berlomba untuk melakukan proses produksi yang efisien dan 
efektif, berlomba meningkatkan mutu, inisiatif, kreativitas, ino- 
vasi, dan efisiensi. Yang paling efisien, paling bermutu, dan 
paling jago menguasai pas lah yang akan memenangi 
kompetisi. Paham seperti ini ada di benak semua pengusal 
ujar Bambang Soendoro, di Jakarta, Jumat (14/9). 

Grup Enesis adalah kelompok usaha yang memproduksi 
aneka kebutuhan rumah tangga termasuk minuman ringan dan 
sehat. Salah satu produk terkemuka Enesis adalah Adem Sari. 

Fenomena bisnis di beberapa industri ini menarik. Yang tak 
kalah menariknya pula, perubahan sikap masyarakat yang nota- 
bene meraih pendapatan lebih baik untuk secara konsisten 
mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Siapa yang mam- 
pu menghasilkan produk paling bermutu, sehat, paling efisien, 
dan berpenampilan paling baik akan memenangi pasar. 

Ke depan, para pemain di industri baru ini jangan terpaku di 
pasar domestik. Ayolah bertarung di luar negeri yang jauh lebih 
as, jauh lebih ketat, dan penuh improvisasi. (ABUN SANDA) 


Danamon 


Mau untung 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? 


FlexiMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya. 


O 021-3435 8811 


pa siwa danamonane com 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas 
llar AS per barrel dollar AS per troy ot 
4400 22.000 2065811 1000 “mala - 1800 - 2—. 
200 P ap 20.000 “4 p 90,0 9881 1600 177170 
“ 5 4.244,41 
4.000 18.000 800 1400 
3.800 16,000 700 1200 
1 1 3 14 1779 1 12 3 1779 1 12 3 1 1/9 1 1» 3 14 1779 | 
A BNIccreditcard 
aa 3D Secure sx 
pati 


singon Ind: 


| Economic Strengt hs 


mk 


Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo (kiri) menerima 
acara Indonesia Investment Forum 2012, Senin (17/9), di Jakarta. Ac 
serta luar negeri tersebut menjadi ajang bagi pemeri 


venir dari Direktur L 
a yang dihadiri lebih dari 500 investor 
ah dan kalangan usaha untuk mempromosikan sejumlah peluang investasi dan 


ama Bank Mandii 


kebijakan yang diambil guna memperbaiki iklim investasi di Tanah Air, 


Investor Memantau RI 


Kejelasan, Konsistensi, dan Koordinasi Jadi Kunci 


JAKARTA, KOMPAS 
merupakan hal kunci yang bisa membuat 
investor menaruh kepercayaan terhadap kondisi 
suatu negi Selanjutnya, langkah yang dilakukan 
suatu negara dapat memberi pesan kepada investor 
negara tersebut. 


Kejelasan, konsistensi, dan 


koordin 


mengenai kondis 


Stefan Koeberle, Kepala Per- 
wakilan Bank Dunia di Indo- 
nesia, mengemukakan hal itu da- 
lam diskusi pada Indonesia In- 
vestment Forum 2012, di Jakarta, 
Senin (17/9). 


mografi yang menunjang per- 
tumbuhan ekonomi hingga ta- 
hun 2020. Salah satu kunci untuk 
mengoptimalkan pertumbuhan 
ekonomi melalui investasi pe- 
merintah, yang dipengaruhi be- 


"Contohnya, — implementasi — lanja modal pemerintah. 
rencana induk pembangunan "Penanaman modal asing bisa 
akan menarik pekerja dalam saja melambat akibat kondisi 


jumlah besar. Hal ini memberi ekonomi global. Maka, inve: 
pesan kepada investor bahwa ne- — pemerintah harus didorong, 
gara itu terus melanjutkan per- — jumlah maupun kualitasnya, 
tumbuhan,” kata Stefan. ta Bambang, 

Dengan skenario terburuk 
pertumbuhan ekonomi dunia, 
Bank Dunia memperkirakan In- 
donesia tumbuh pada kisaran 6 
persen. Alasannya, Indonesia ti- 
dak mengalami dampak langsung 
kondisi ekonomi di Eropa. 

Menurut Pelaksana Tugas Ke- 
pala Badan Kebi 
menterian Keuangan Bambang 
Soemantri Brodjonegoro, Indo- 
nesia memiliki masa 18 tahun 
untuk memanfaatkan kondisi de- 


Belum sesuai potensi 


Nigel Chalk, Head of Research, 
Emerging Asia of Barclays, me- 
ngemukakan, Indonesia memi- 
liki banyak hal yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi. Dorong- 
an konsumsi dalam negeri dapat 
menghadapi ekonomi global yang 
melambat. 

“Namun, Indonesia belum 
tumbuh sesuai potensi, Hal ini 
terlihat dari sangat rendahnya 


rasio kredit terhadap produk do- 
mestik bruto,” kata Nigel 

Bambang sepakat dengan N' 
gel bahwa perekonomian Indo- 
nesia belum mencapai titik po- 
tensial, Hal itu antara lain di- 
sebabkan masih lambatnya sup- 
lai mengikuti lonjakan permin- 
taan, Dengan demikian, masih 
ada ruang bagi perekonomian 
untuk terus tumbuh, 

Menteri Keuangan Agus DW 
Martowardojo menyatakan, na- 
iknya investasi di Indonesia 
membuktikan kepercayaan in- 
vestor sekaligus pemerintah 
bab, di tengah gejolak pereko- 
nomian global, Indonesia dinilai 
masih menjadi tempat penanam- 
an modal yang aman. 

“Ini terlihat dalam beberapa 
tahun terakhir saat fundamen 
perekonomian kita naik dan ta- 
han guncangan. Saat be 
investor asing juga semakin 

i ala kesempatan- 


Agus, 
gus mengakui, dampak pe 
ekonomian global yang m 
tertekan juga dapat menyulitka 
Indonesia secara umum. Hal ini 
perlu diantisipasi. Selain akan 
tetap memastikan investasi tum- 
buh, pemerintah juga tetap men- 
cari cara memperbaiki ekspor. 
Menurut Agus, pemerintah 


5 ud 
Ld 


ha 


Mean, 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


/ulkifli Zaini pada pembukaan 
lan pelaku bisnis dari dalam 


tengah melihat kembali sekaligus 
meyakinkan semua sektor agai 
kinerjanya berimbang, bahkan 


menciptakan surplus. Kebijakan 
impor pun diharapkan lebih 
efektif. 


“Investasi pun menjaga kon- 
disi investasi. Maka, secara fi- 
nansial dan capital account Ctran- 
saksi berjalan) dapat seimbang, 
Tidak negatif untuk neraca per- 
ngan,” kata Agus. 

Sementara itu, Menteri Dalam 


Negeri Gamawan Fauzi pada 
Pembukaan Pameran Badan Ni 
sional Pengelola — Perbatasan 


(BNPP) dan Refleksi 2 Tahun 
BNPP di Gedung Smesco 
karta, mengatakan, pemerir 
daerah dapat memberikan insen- 
tif dan kemudahan untuk pe- 
nanaman modal di perbatasan, 


Harapannya, ada percej 
pembangunan di kawasan per- 
batasan. Kenyataannya, setelah 


PP bi infra- 
an perbatasan 


dua tahun BN 
struktur di kawi 
masih seadany: 

Menurut dia, pembangunan di 
perbatasan tidak akan rampung 
jika hanya mengandalkan ang- 
garan negara. Sebab, alokasi ang- 
garan berdasarkan jumlah pen- 
duduk. Kendati kawasan perba- 
tasan penting penduduknya se- 
dikit. (TDR/BEN/INA) 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9.400 AN 
9.600. — - 2 
9.800 
8 y 1779 


ck Watch, Bloomberg, BI 


Lapangan 
Kerja Tak 
Tercipta 


JAKARTA, KOMPAS — Jum- 
lah penduduk yang terentaskan 
dari kemiskinan semakin me- 
nyusut. Penyebab utamanya ada- 
lah harga pangan relatif tak ter- 
kendali dan program pemerintah 
tak cukup banyak menciptakan 
lapangan kerja. 

Demikian disampaikan eko- 
nom Econit, Hendi ni, di 
Jakarta, Senin (17/9). Berd: 
kan data Badan Perencana 
Pembangunan Nasional (Bappe- 
nas), jumlah penduduk yang ter- 
entaskan dari kemiskinan dari 
tahun 2008: anyak 
jutaji ahun 2009-2012, ang 
kanya berkurang menjadi 1 ju- 
ta-,5 juta jiwa per tahun. 

Hendri berpendapat, lapangan 

i 4 pangan merupa- 
n faktor terpenting dalam eko- 
nomi keluarga miskin. Lapangan 
lah sumber pendapatan. 
komoditas pangan 
porsinya terbesar dalam struktur 
belanja. 

Menurut Hendri, peningkatan 
harga yang menyebabkan turun- 
nya daya beli masyarakat tidak 
diantisipasi dalam "program pe- 
merintah, Faktanya, inflasi 
ngan semakin tinggi. "Pelambat- 
an itu terjadi karena kemampuan 
pemerintah dalam mengendali- 
kan harga pangan semakin le- 
mah,” kata Hendri. 
smentara dalam hal pencip- 
taan lapangan kerja, Hendri me- 
lanjutkan, kontribusi pemerintah 
terbukti minim. Anggaran infra- 
struktur yang secara langsung 
ikan menciptakan lapangan ker- 
misalnya, alokasinya kurang 


Fl 
signifikan 

Selain itu, mesti ada anggaran 
lain untuk menjaga pasar bagi 
produk-produk UMKM. Ini me- 
rupakan bentuk penciptaan pa- 
sar bagi usaha orang miskin se- 


kaligus menjaga keberlanjutan 
usaha mereka," kata Hendri, 
Secara terpisah, Deputi Bi 
Kemiskinan — Ketenagak 
dan Usaha Kecil Menengah Bap- 
penas Ceppie Kurniadi Sumadi- 
laga menyatakan bahwa stabilitas 
harga pangan dan penciptaan la- 
pangan kerja selalu diupayakan 
pemerintah. Ini tersebar di se- 
jumlah program pemerintah, 
Khusus untuk penciptaan Ia 
pangan kerja, secara empiris se 
tiap satu persen pertumbuhan 
@konomi baru menye 75.000 
tenaga ke 
Meski — demikian, — Ceppie 
mengatakan, ada sejumlah faktor 
di luar kendali pemerintah yang 
bisa menyebabkan orang jatuh 
skin atau tetap miskin. Con- 
na alam dan 


ie 


THE BODY SHOP 


Beli 2, hemat 25” 
Beli 3, hemat 50”: 


Untuk produk tertentu. 


CI 


t 


Eksklusif untuk semua Kartu Kredit dan Debit Citibank, serta Member Love Your Body" 
Gratis Gift Set PLUS hemat hingga 15Y6 pakai poin. 


Hemat hingga 1 


oints berlaku untuk Kartu Kredi 


Itibank Ultima, F 


tt Set 


Info, hubungi 69999 atau klik, www.citibank.co.id/tbs 


Pro sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Grat 
da. Syarat dan Ketentuan berlaku 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS E 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


KONOMI 


Anak Perusahaan Bukit Asam Jual Listrik ke PLN 
PT Huadian Bukit Asam, anak perusahaan PT Bukit Asam 
(Persero) Tbk, Senin (17/9). menandatangani nota kesepaham- 
an dengan PT PLN untuk perjanjian jual beli listrik 2 x 620 
megawatt. Selain itu, nota kesepakatan jual beli juga dilakukan 
antara PT Bukit Asam dan PT PLN berkaitan dengan jual beli 
batubara. Kontrak jual beli ini akan berlangsung selama 25 


tahun. Listrik produksi Huadian 


ini akan disalurkan ke jaringan 


koneksi Jawa-Sumatera dengan kapasitas 500 kilovolt. (ARN) 


Konflik China-Jepang Tak 


Konflik China dan Jepa at 


Berdampak 
sengketa wilayah kepulauan 


di Laut China Timur diyakini tak akan berdampak terhadap 
perdagangan Indonesia. Keyakinan itu dikemukakan Kepala 


Perwakilan Bank Dunia di Indone 


esia Stefan Koeberle dan 


Regional Editor for Asia of Oxford Business Group Paulinus 


Kuncinas dalam acara Indonesia 
Senin (17/9). Pelaksana Tugas Kej 


Investment Forum, di Jakarta, 
pala Badan Kebijakan Fiskal 


Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro me- 
nambahkan, China dan Jepang adalah rekan aktif Indonesia. 


(IDR) 


Mandala Airlines Buka Empat Rute Baru 


Maskapai penerbangan Mandala 
empat rute baru pada Desember 
Denpasar, Surabaya, Padang, dan 


Airlines akan meluncurkan 
2012, Rute baru menuju 
Singapura itu dilayani pe- 


sawat baru, Airbus A20. "Kini, kami berada pada tahap akhir 
pengiriman pesawat baru yang akan diterbangkan ke rute-rute 


baru kami dalam beberapa bulan 


mendatang” kata Presiden 


Direktur Mandala Air Paul Rombeek, Senin (17/9), di Jakarta. 


uh ini, Mandala Air baru terbang dari Jakarta dan Medan. 


C/RYO) 


Saham PT Pelayaran Nelly 
PT Pelayaran Nelly 


Dwi Putri Tbk siap melep: 


Rp 160-190 


sebanyak-ba- 


nyaknya 350 juta saham atau 14,89 persen dari modal disetor. 


Harga penawaran ditetapkan Rp 
ngan demikian, potensi penerima 
miliar hingga Rp 66,5 miliar dari 


160-Rp 190 per saham, De- 
aan perseroan mencapai Rp 56 
penawaran umum perdana, 


Direktur Utama PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Tjahja 


Tjugiarto, di Jakarta, Senin (17/9), menyatakan, bi: 


pelayaran masih berpeluang dan 
layani muatan untuk bidang indu 


is angkutan 
berpotensi. Perseroan me- 
istri bubur kertas, kertas, kayu 


bulat, batu split, pasir, serta batubara. (BEN) 


Tembakau Impor Diduga Masuk Jawa Tengah 
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa 


Tengah Wasiman mengungkapka. 


n, tembakau impor diduga 


masuk ke Jawa Tengah. "Tembakau impor itu memang tidak 


dapat dicegah ketika perdagangar 
jelas 


n bebas tidak mengatur lebih 


oval pertembakauan,” kata Wasiman dalam dialog soal 
tembakau di Semarang, Senin (17/9). Kepa 


Dinas Perkebunan 


Jawa Tengah Tegoeh Wynarno menyatakan, kemungkinan im- 


por tembakau kecil meskipun bisa « 


tertentu. (WHO) 


dilakukan oleh pihak 


KURS BEA IVIASUK DAN PAJAK 


Daftar nilai kurs sebagal dasar pelunasan Bea Masuk, 
Keputusan Menteri Keyangan Womor 3/KM.1/2012 
dar| tanggal: 17-9-2012 sampal 23 9-2012 


PPN, PPNBM, Pajak Ekspor dan Pbh, berdasarkan Surat 
tanggal 19-9-2012. Disusun urut nama negara, berlatar 


Penjual membersihkan si 


ikan segar dan beku, 


Impor Ikan Naik Tajam 


Kebijakan Perdagangan Jangan Terlalu Liberal 


Ik ikan di Pasar Ikan Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (15/9). Ikan domestik itu mesti bersaing 
dengan ikan impor. Kenaikan impor ikan telah melebihi 280 persen dalam kurun waktu 2004-2011. Produk yang diimpor sebagian berupa 


JAKARTA, KOMPAS — Impor ikan sudah harus 
dikendalikan guna membangkitkan perikanan 
nasional, Sepanjang tahun 2004-2011, impor ikan 
melonjak tajam sampai 230 persen. Pemerintah 
diminta fokus mendorong sinergi antara produsen 
dan pengolahan ikan di dalam negeri. 


Hal itu merupakan intisari 
pendapat dari Wakil Ketua Pus 
Kajian Sumberdaya Pesisir dan 
Lautan Luky Adrianto dan Se- 
Rakyat 
untuk Keadilan Perikanan Riza 
Damanik, yang dihubungi ter- 
pisah, di Jakarta, Senin (17/9). 

Riza Damanik mengemuka- 
kan, kenaikan impor ikan In- 
donesia melebihi 230 persen da- 


dibandingkan tahun lalu 450.000 
ton, Sementara itu, produksi ikan 
ditargetkan 9.2 juta ton atau naik 
dari 808 juta ton tahun 201. 
Produksi perikanan itu meliputi 
perikanan tangkap 544 juta ton 
dan budidaya 2,67 juta ton. 
Luky Adrianto mengemuka- 
kan, industri perikanan harus di- 
bangun di atas kecukupan sum- 
ber daya ikan, penguatan nela- 


JASA 


Mendesak, 

. . 
Sertifikasi 
Tenaga 

2 18 

Logistik 

JAKARTA, KOMPAS — Ser- 
tifikasi tenaga logistik menjadi 
kebutuhan penting dalam meng- 
antisipasi liberalisasi logistik. 
Tanpa sertifikasi, tenaga logistik 
lokal sulit bersaing dengan tena- 
ga asing. Hal itu juga berdampak 
pada kualitas pelayanan jasa lo- 
Sitik lokal. 

"Jika tenaganya bersertifikat, 
pelayanan jasa logistik tentunya 
akan lebih baik. Pelayanan ber- 
kualitas membuat perusahaan lo- 
kal mampu bersaing dengan per- 
usahaan logistik asing," kata Wa- 
kil Ketua Kamar Dagang dan In- 
dustri (Kadin) Indonesia Bidang 
Perdagangan, Distribusi, dan Lo- 
gistik Natsir Mansyur dalam ra- 
pat koordinasi Kadin, Senin 
(17/9), di Jakarta. 

Dia mengatakan, tanpa ser- 
tifikasi, tenaga logistik tidak akan 
mampu memenuhi kriteria yang 
dibutuhkan industri. Sertifikasi 
juga prasyarat penting dalam 
menghadapi liberalisasi logistik 
di ASEAN yang dimulai tahun 
depan, "Jangan sampai kita ter- 
lambat. Tenaga logistik kita harus 
andal dan mumpuni,” ujarnya. 

Menurut Deputi Menteri 
Koordinator Ekonomi Bidang In- 
dustri dan Perdagangan Edy Put- 
ra Irawady, saat ini belum ada 
ertifikasi tenaga 1 
ntah mendorong 
langan swasta membentuk lem- 
baga sertifikasi tenaga logi. 
Ini kebutuhan penting, 

Untuk mengantisipasi liberali- 
sasi logistik, pemerintah telah 
menyiapkan cetak biru sistem 
logistik nasional. Ada enam peng- 
gerak sistem logistik nasional, 
yakni komoditas, infrastruktur, 
pelaku dan penyedia jasa, sumber 
daya manusia, teknologi infor- 
masi, serta regulasi, 

Liber: tersebut meliputi 
kargo, pergudangan, agen trans- 
portasi, jasa kurir, dan jasa pe- 
Ba barang, Liberalisasi lo- 
gistik menjadi bagian dari ma- 
syarakat ekonomi ASEAN, yang 
ditargetkan tercapai tahun 2015. 

Dari data Kadin, jumlah mobil 
angkutan — barang — sebanyak 
5.538.442 unit. Masih sangat ku- 


ea 
KOMPAS/RADITYA MELATI 


lembaj 


IMPOR KOMODITAS PERIKANAN 
MENINGKAT TAJAM 
500 


Or T T 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 


Sumber: Litbang "Kompas"/BIM, disarikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ANDI 


Learn PRO Kep Peang lam kurun waktu 2004-2011. Se- yan, dan nilai tambah produk rang, Apalagi, 63 persen armada 
Eun Nan Sa asn Sep | bagian produk yang diimpor be- alui industri pengolahan ser- an . . f berusia 10-24 tahun. 
3 rupa ikan segar dan beku. Pada Ikmati konsumen lokal. industri perikanan berbasis pada” Sementara itu, Ketua Umum | — "Karena itu, revitalisasi ang- 
EU asa Sd MN IPAR. tahun 2004 impor ikan 136.000 Saat ini, ada enam jenis ikan — pendekatan pendek perdagangan — Kamar Dagang dan Industri In- | kutan darat dibutuhkan. Untuk 
1810 Stunei 27072 LANKWvanmor us | ton dan pada tahun 2011 men- yang menjadi bahan baku utama impor," ujarnya. donesia Suryo Bambang Sulisto, | angkutan barang, perlu revitali- 
any Ghina Lsin8a LNOK Nomoia itsas | capai 450.000 ton. pengolahan, di antaranya tong- ' di Jakarta, Senin, menega: sasi 25000 unit dengan perkira- 
L01 Dawmerk 145207 LK Pakistan taat Padahal, produksi ikan dalam — kol, cakalang, kembung, dan la- IMPOF akan ditekan kebijakan perdagangan scharus: | an investasi Rp 25 triliun pada 
LEUR tua 1221207 An20 Sobat baru 2s | negeri ditargetkan terus naik.Se- yang. Kelangkaan bahan bakubi- Direktur Jenderal Pengolahan nya lebih mengutamakan kepen- | periode 2012: 015,” ucap Natsir 
194p Ftpna 2029 1560 Swsapua 3m | mentara kenaikan konsumsi ikan ya dipicu musim. Tak semua dan Per n Hasil Perikanan  tingan nasional. Arus impor ha- 
LM Hangtong 15509” “LUKg Lana ma 1 per kapita dari tahun 2004 ke wilayah — penangkapan ikan Kementerian Kelautan dan Per-  rus direm dengan membuat stan- 
NA sal erlaia Tam | 2011 hanya naik 9 persen. menghadapi musim yang sama. ikanan Saut Hutagalung menge-  dardisasi lebih ketat. Sebaliknya, 
: £ Tahun 2012, Kementerian Ke- — “Industri pengolahan s mukakan, sebagian impor ikan ekspor didorong dengan meng- itu mulai dikerjakan 
1G0P Igor atto 100 Swss wang 3 Ha Kon 4 1 ul 
lautan dan Perikanan mempro- memperhatikan — ketersedi, dimanfaatkan untuk pengolahan. eliminasi hambatan lewat dip- | pengusaha di Kadin dan diha- 
ne Pa ahli Tn #88 | yeksikan impor ikan sekitar sumber daya ikan sebagai bahan ' Namun, pihaknya berjanji me-  lomasi perdagangan yang tang- | rapkan selesai 2015,” ujarnya. 
SNRY Koja Las) 610000 ton atau naik 35 persen — baku. Jangan mengembangkan — nekan impor ikan tahun ini. guh. (LKT/ENY) (ENY) 
TRANSGENIK DESENTRALISASI 


Analisis Risiko Jagung 
Tanpa Pengujian 


JAKARTA, KOMPAS — Ana- 
lisis risiko yang dilakukan atas 
produk/komoditas jagung Bt dan 
jagung RR hasil modifikasi gen 
atau transgenik atau modifikasi 
genetik (genetically modified or- 
ganism/GMO) oleh Komisi Ke- 
'amanan Hayati Produk Rekay: 
Genetik sangat dangkal. Hal ini 
karena hanya berdasarkan peng- 
kajian tanpa menguji produk/ko- 
moditas tersebut. 

Menurut Koordinator Aliansi 
untuk Desa Sejahtera Tejo Wah- 
yu Jatmiko, Senin (17/9), di Ja- 
karta, pengkajian keamanan pa- 
ngan dan pakan yang hanya ber- 
dasarkan data sekunder dari pro- 
ponen bertentangan “dengan 
prinsip kehati-hatian. Ini tidak 
sesuai dengan semangat Protokol 
Kartagena serta UU No 32/2009 
tentang Perlindungan dan Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup. 

Pertimbangan empiris di ne- 
gara lain tidak sahih untuk di- 
jadikan acuan karena perbedaan 
lingkungan dan biodiversitas. Da- 
lam prosesnya, kegiatan analisis 
iko juga tidak ada ruang par- 
tisipasi publik. 

"Kecuali pemberian ruang ko- 
mentar berbasis web di Balai 
Kliring Keamanan Hayati. Ruang 
dan waktu juga sangat terbatas 
karena sengaja dibatasi atas na- 
ma fasilitas investor” katanya. 

Tejo juga menyayangkan per- 
nyataan banyak pihak yang 
menganggap jagung transgenik 
Bt dan jagung RR memberi ke- 
untungan ekonomi kepada pe- 
tani dan masyarakat. Ini bisa di- 
buktikan dari perjalanan budi- 
daya kapas Btdi Sulawesi Selatan 
tahun 2000-2003. Komersialisa- 
si produk GMO terbukti gagal di 
lapangan, baik dalam meningkat- 
kan ekonomi maupun kesejah- 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


teraan petani, 

Lebih lanjut Tejo mengatakan, 
isu ketergantungan merupakan 
hal yang sangat krusial. "Dengan 
GMO tidak akan pernah terjadi 
kemandirian karena adanya per- 
lindungan varietas tanaman atau 
paten,” ujarnya. 

Banyak contoh kasus di dunia, 
Perschy Smeiser misalnya, yang 
digugat Monsanto karena tuduh- 
an penggunaan benih tidak sah. 
Begitu pula petani kapas di Su- 
lawesi Selatan yang harus me- 
nandatangani kontrak hanya bo- 
leh menggunakan benih dari per- 
usahaan sekali saja dan harus 
membeli kembali. Para petani 
ga diikat oleh praktik jual 
yang monopolistik.Monopol 
merupakan model yang dikem- 
bangkan perusahaan GMO di 
mana pun di dunia,” ucapnya. 

Lebih rinci Tejo mengungkap- 
kan, jagung transgenik RR NK 
603 dikembangkan untuk mem- 
perluas penggunaan glyphosate, 
"Penjualan benih dan gerbisida 
didesain dalam satu paket dan 
merupakan teknik pemasaran 
Monsanto/Syngenta,” ujarnya. 

Direktur Southeast Asian Re- 
gional Centre for Tropical Bi- 
ology Bambang — Purwantara 
mengatakan, tidak benar pelolos- 
an rekomendasi keamanan pa- 
kan untuk jagung Bt dan jagung 
RR mengabaikan aspek keha- 
ti-hatian. “Sikap kehati-hatian 
merupakan sikap dasar Komi 
Keamanan Hayati dan Tim Tek- 
nis Keamanan Hayati dalam se- 
tiap proses pengkajian produk 
rekayasa genetik,” katanya. 

Karena itu, prosesnya sering 
panjang dan makan waktu. Peng- 
kajian keamanan pakan, pangan, 
dan lingkungan selalu dilakukan 
sebelum dilepas. (MAS) 


Kaskus 


Korupsi Gerogoti 
Infrastruktur Jalan 


JAKARTA, KOMPAS — Kua- 
litas infrastruktur jalan kabupa- 
ten dan kota beberapa tahun be- 
lakangan rata-rata memburuk, 
Ini terutama disebabkan marak- 
nya korupsi proyek yang meng- 
imbangi tumbuhnya anggaran. 

Demikian temuan Komite Pe- 
mantauan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (KPPOD) sebagaimana 
dipaparkan peneliti KPPOD, Rat- 
nawati Muyanto, pada diskusi 
publik di Jakarta, Senin (47/9). 
KPPOD melakukan kajian di 41 
kabupaten dan kota. 

Ratnawati menyebutkan, se- 
lama tahun 2007-2010, anggaran 
belanja pemerintah kabupaten 
dan kota di Indoi 13 per- 
sen. Namun, kualitas infrastruk- 
tur justru menurun, khususnya 
jalan. 

Tahun 2007, panjang jalan ka- 
bupaten dan kota dengan kualitas 
rusak parah mencapai 24,9 per- 
sen. Tahun 2010, status rusak 
parah naik menjadi 444 persen. 
"Hal ini, dalam temuan kami, 
disebabkan adanya faktor korup- 
si,” kata Ratnawati. 

Indikasi yang muncul, Ratna- 
wati melanjutkan, yakni adanya 
penggelembungan nilai proyek 
pemerintah yang termuat dalam 
mata anggaran APBD yang se- 
lanjutnya — menjadi sumber 
korupsi. Modus ini dikategorikan 
ke dalam grand corruption atau 
political corruption, yakni korupsi 
di level pengambilan kebijakan. 

Korupsi, menurut Ratnawati, 
terjadi akibat adanya tawar-me- 
nawar politik antara legislatif dan 
eksekutif daerah. Peningkatan 
anggaran pun akhirnya terjadi 
sebagai dampak dari ekspektasi 
birokrasi di daerah untuk men- 
dapatkan keuntungan dari pro- 
yek infrastruktur. 


Ekonom senior Bank Dunia, 
Jakarta, Daan Pattinasarany, da- 
lam kesempatan yang sama me- 
nyatakan, volume pembangunan 
infrastruktur jalan sejak 1990 tu- 
run. Setelah krisis 1997, mulai 
terjadi peningkatan anggaran. 
Peran daerah juga meningkat se- 
iring dengan desentralisasi. 


Biaya membengkak 


Namun faktanya, kualitas in- 
frastruktur jalan merosot. Biaya 
transportasi membengkak. Wak- 
tu tempuh rata-rata untuk jarak 
100 kilometer di Indonesia ada- 
lah 2,7 jam. Sementara di China 
hanya 1,2 jam dan Thailand cuma 
13 jam. 

Ketua Umum Asosiasi Peng- 
usaha Indonesia Sofjan Wanandi 
berpendapat, buruknya kualitas 
infrastruktur menyebabkan daya 
saing Indonesia anjlok. Di nega- 
ra-negara lain biaya logistik por- 
sinya hanya 5-6 persen dari total 
biaya, tetapi di Indonesia men- 
capai 14-15 persen. 

Dampaknya, Sofjan melanjut- 
kan, banyak pengusaha memilih 
mengimpor barang daripada 
memproduksi di dalam negeri. 
Pertimbangannya, harga jual ba- 
rang impor lebih murah daripada 
produksi sendiri. 

Kepala Subdirektorat Pengem- 
bangan Kapasitas Keuangan Da- 
erah Badan Perencanaan Pem- 
bangunan Nasional Wariki Su- 
tikno menyatakan, peran peme- 
rintah dalam pembangunan in- 
frastruktur daerah dilakukan me- 
lalui dana alokasi khusus (DAK). 

Saat ini, porsinya rata-rata 8 
persen dari pendapatan daerah. 
Alokasi DAK tahun 2012 senilai 
Rp 164 triliun. Sementara tahun 
depan dianggarkan Rp 29,2 tri- 
liun. (LAS/OSA/REN) 


As#Vacations 


KB UB XT UB HUB ON Td KAP Ia Aa ii 
D-su 
Hong KONG- 
SHENZHEN 


150p 2325.27.40|| 
Ox 201114161820, 
20.30 | Ner 46825.27.24 


0D- 
USA WEST COAS' 
HIGHLIGHT 


O6t1K.19.25 | No 1.10221 
De 10 CM 


“Oct 
"Nov 10, Tea 


Sa 4 
ST OF CHINA 


IE | an 7 PA KONG KONG 


sep2sanyoa 112.1019 
2012130 Nov 46.11 
10.1820.23-27 10) 

Dee 9.1 by CUMI 


4/15D- 
an mah EUROPE 


Heran 1.2) 
Oey TK 


Oc1 16.10 | ba 10.16 
DecabyS0 


1OD-TURKEY-DUBAI « CAPPADOCIA 


Iwanbul Pumubkale Konya Coppodocio 
Ankara bok Outoi 
Oct 201 Nov 10.161 Dec Ay IK 


1 1D-BEST OF GUANGXI 
# GUANGZHOU 


Tanyub Move Duhrownd Spls 
 Lagyebrtcrbul 
Oct 1,25 Noe9:73| 


ISTAY AT: 

Batan 
AN Ga 
2 ht 08D- EXPERIENCE CAMBODIA 
09D-ZHANGJIAJIE & GUILIN & 


SPECTACULAR SCENERY | 


sep 2810x1721 bi MiK 
Oce 12.25 by TK 


"0D-EUROPE VACATIONS 
Rame Aoie lan Cara Pi 
Pes wabar eat 
Sep 30 | Oe1 19.25 


ame Asal Pao Milan Lyon 
Leurdus Tarogasa bereekona 
Sep 301001 1624| 

Mov 10.181 Dec 20y IK 


1 
7x HONG KONG 


6ep 20 Ot 17.212.231 
Nov A7. MMA 25.20 


GESf oo: speda PROMO TOKYO- 
MT FUJI 


107D-JAPAN IMPRESSION 


Gp 


INFORMATION HOTLINE: 


TOUR 
0804-1-500-777 


DESTINATION HOTLINE: 
0896-3030-3233 
www,ats-vacations.com 


YANGTZE CRUISE 


5x0 301041 1225| 
Nere BEN | Dee 4 bay TK 


POINT TOUR ROKY 
MULTI CONTINENT 
MUTIARA TOUR 

WORLD HOLIDAY 

TRAVEL SOLUTIONS (PLUIT) 
SAPTATOUR 


GOLINTAS.COM 
BUANA HOLIDAY 
ARITATOUR 

KITA TOUR 

JOE TRAVEL BOGOR 


29321618 
7811078 
797 5188 
O2sv-e31nass Milan 


6613789 
2071 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Permintaan Kerajinan Tenun Turun 


Dwi (53) mengopera 
kerajinan di sentra kerajinan tenun Dusun Gamplong, 
kawasan Eropa dan Amei 
ten 


sebut terus berlangsung dan diduga antara lain akibat imbas kri 


KOMPAS/FENGANATA INDRA RIATMORO 


an alat tenun untuk menghasilkan tenunan dari serat pohon gebang yang akan digunakan untuk berbagai macam 
sa Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, DI Yos 
terhadap kerajinan yang diproduksi di tempat tersebut dalam lima tahun ini turun sekitar 50 persen, Kondisi 
$ keuangan global. 


rta, Senin (17/9). Permintaan dari 


RUMAH BERSUBSIDI 


Pengembang Akan Dikenai Denda 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
ngembang rumah bersubsidi 
akan dikenai denda apabila tidak 
membangun prasarana sarana 
umum sesuai dengan usulan 
yang diajukan kepada pemerin- 
tah, Besar denda tersebut 725 
persen per tahun dari nilai pra- 
sarana sarana umum yang tidak 
terbangun. 

Demikian dikemukakan Men- 
teri Perumahan Rakyat Djan Fa- 
ridz seusai rapat kerja dengan 
Komisi V DPR, Senin (17/9), di 
Jakarta. 

Mulai Agustus 2012, pemba- 
ngunan prasarana sarana umum 
(PSU) dilaksanakan lewat pe- 
nunjukan langsung kepada pe- 
ngembang peru. an yang me- 
miliki surat izin usaha jasa kon- 
struksi. 

Pembayaran biaya PSU dilaku- 
kan pemerintah setelah PSU 
rumah subsidi tersebut selesai 
dibangun (reimburse) oleh pe- 
ngembang, 

Anggaran pembangunan PS 


rumah bersubsidi tahun 2012 se- 
besar Rp 942,5 miliar untuk 
145.000 unit, tetapi hingga Agus- 
tus 2012 belum terserap sama 
sek: Pada tahun 2011, PSU 
perumahan yang ditargetkan 
117010 unit juga hanya terealisasi 
sekitar 95.000 unit. PSU itu me- 
liputi sarana jalan dan saluran 
dengan nilai Rp 6,5 juta per unit 
rumah subsidi. 


Berbarengan 


Menurut Fan usulan PSU 
perumahan bersubsidi oleh pe- 
ngembang kini h: berbareng- 
an dengan pengajuan fasilitas Ii 
kuiditas pembiayaan perumahan 
(FLPP) oleh konsumen, yakni 
masyarakat berpenghasilan ren- 
dah. 

Sewaktu pengembang meng- 
ajukan PSU rumah bersubsidi, 
ada surat pesanan rumah 
konsumen, yakni pesanan 
minimal 50 persen dari jumlah 
rumah yang akan dibangun. 

"Tidak boleh ada lagi penya- 


luran dana PSU kepada pengem- 
bang jika tanpa disertai peme- 
n rumah bersubsidi dengan 
gajuan PSU dan 
FLPP harus bergandengan,” ujar 
Faridz. 

Sebelumnya, Deputi Pengem- 
bangan Kawasan Kementerian 
Perumahan Rakyat Hazaddin T 
Sitepu menyebutkan, kemacetan 
pengadaan PSU hingga Agustus 
2012 dipicu perubahan aturan, 
yakni pengadaan PSU rumah 
bersubsidi tidak lagi melalui ten- 
der, tetapi melalui penunjukan 
langsung kepada pengembang 
yang kontraktor. 

Menanggapi itu, Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi 
Pengembang Perumahan dan 
Permukiman Seluruh Indonesia 
Eddy Ganefo mengemukakan, 
pengembang menolak program 
PSU jika Kementerian Perumah- 
an Rakyat mengancam sanksi ke- 
pada pengembang. Apalagi, pe- 
ngembang harus menalangi dulu 
biaya PSU. (LKT) 


Tarif Listrik Bakal Naik 


DPR Setujui Usulan Kenaikan 15 Persen pada Tahun 2013 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII DPR 
menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan 
tarif tenaga listrik rata-rata 15 persen tahun 2013, 
kecuali golongan pelanggan 450 volt ampere dan 
900 VA. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi. 
Demikian kesimpulan rapat 
4 Komisi VII Dewan Per- 


lan Rakyat (DPR) dengan 
Sumber Da- 


dan Belanja Negara (RAPBN) 


kei 
waki 
Menteri Energi dan $ 
ya Mineral Jero Wa 


minta penundaan kenaikan tai 


jarannya, Senin (17/0) te listrik karena PT Per- 
Kompleks Parlemen, usahaan Listrik Negara (PT PLN) 
Hasil rapat kerja itu akan diba dinilai belum efisien dalam me- 


di Badan Anggaran DPR. 
Menurut Ketua Komisi VII 
DPR dari Fraksi Partai Demokrat 
tan Batoghana, dengan penye- 
suaian tarif listrik itu, Komisi VIT 
DPR dan pemerintah menyepa- 
kati subsidi listrik dalam Ran- 
cangan Anggaran Pendapatan 


lapor: 


kata Daryatmo Mar- 
y nggota Komisi VII DPR 
dari Fraksi PDI-P. 


Menurut Jero Wacik, dengan 
penjualan listrik tumbuh 9 per- 
sen, susut jaringan 8,5 persen, 
dan margin 7 persen, dibutuhkan 
dana pengadaan listrik Rp 226,91 
triliun. 


trik naik 15 persen s 
tahap tahun 2013, kecuali untuk 
golongan 450 volt ampere (VA) 
dan 900 VA. "Kenaikan tarif bisa 
dilakukan setiap triwulan atau 
setiap bulan agar tidak mem- 
beratkan pelanggan,” ujarnya. 
Dengan kena tenaga 
listrik 15 pi 3, di- 


Rp 78,63 t 
naikkan, diperlukan subsidi lis- 
un. Artinya, ada 
penghematan anggaran Rp 14,89 
triliun,” katanyz 

Penerima subsidi terbesar saat 
ini adalah golongan pelanggan 
rumah tangga 450 VA dan 900 


VA dengan total 3918 juta pe- 
langgan. Subsidi untuk dua go- 
longan itu 531 persen atau Rp 
4,76 triliun dari kebutuhan sub- 
sidi listrik tahun 2013, 

Sebelumnya, Komisi VII DPR 
dan pemerintah menyepakati 
asumsi penjualan listrik tumbuh 
9 persen dengan volume pen- 
jualan listrik 182,28 terrawatt 
hour (TWh) dalam RAPBN 2013. 
Dengan asumsi tarif listrik naik 
an tahun 2013, 
pendapatan dari penjualan listrik 
ditargetkan sebesar Rp 148,28 tri- 
liun. 

Sementara itu, hingga pukul 
2130 WIB, usulan pemerintah 


dibahas dengan Komisi VII DPR. 


Usulan tersebut diajukan karena 
i konsumsi BBM bersub- 
sidi di sebagian besar daerah 
mengalami kelebihan kuota 

(EVY/IDR/BEN) 


PELAYANAN PUBLIK 


Ekonomi Biaya Tinggi Masih Kuat 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah harus menghapus eko- 
nomi biaya tinggi dalam pela 
yanan perizinan. Pemerintah s 
harusnya menjamin penyeleng- 
garaan pelayanan publik bebas 
pungutan liar sehingga memacu 
minat investor berinvestasi un- 
tuk menciptakan lapangan kerja. 

Ketua Umum As Peng- 
usaha Indonesia (Apindo) Sofjan 
Wanandi mengungkapkan hal ini 
, Senin (17/9). Peringkat 
dalam Indeks Daya 
ing Global Forum Ekonomi Du- 
nia 2012-2013 merosot dari posisi 
ke-46 tahun 2011 menjadi ke-50. 

”Tekad menghapus ekonomi 
biaya tinggi dan membangun i 
truktur jangan terus menjadi 

ha. Sudah seharusnya pe- 
merintah lebih membe- 
nahi masalah-m: 3 
d ing produk kita mening- 
kat,” ujar Sofjan, 

Pengusaha menginginkan re: 
formasi birokrasi tidak berjala 
setengah hati. Menurut Sofjan, 
pengusaha sangat membutuhkan 


ntah untuk me- 
ningkatkan daya saing agar bisa 
ali menguasai pasar domes- 
i serbuan produk impor. 
h pelayanan publik di 
daerah memang menjadi perha- 
tian Menteri Koordinator Per- 
ekonomian Hatta Rajasa. Hatta 
menekankan, pemerintah terus 
menjalankan reformasi birokrasi 
untuk meningkatkan kualitas pe- 
layanan publik di pusat dan da- 
era 
Secara terpisah, Ketua Komite 
Tetap Perencanaan dan Pengem- 
bangan Kehutanan Kadin Indo- 
nesia Annar Salahuddin Sampe- 
toding prihatin atas penangkap- 
an pengusaha-pengusaha yang 
dikaitkan dengan praktik korupsi 
kepala da Menurut dia, 
pengusaha serba salah karena ke- 
rap & ksa mengelu: 
yang diminta pejabat 
investasi mereka. 
Kalau tidak membayar, in- 
ni akan dipersulit. Se- 


dukungan pem 


lau tidak ada biaya dalam peng- 


urusan izin sehingga kami lebih 
mudah menanamkan modal di 
daerah,” kata Annar, 

Annar pun mendukung seruan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
mengenai pembayaran pajak 
yang ternyata juga dikorupsi. Ka- 
langan pengusaha menginginkan 
pemerintah memberi kepastian 
hukum dan melindungi investor 
yang telah bersusah payah mem- 
buka lapangan kerja. 

Ketua Komite Tetap Standa- 
risasi dan Sertifikasi Lingkungan 
Hidup dan Perubal 
din Indonesi: 
nambahkan, pungutan liar bisa 
mencapai 40 persen dari total 
zinan yang dikeluarkan 
Pemerintah harus 
membangun pelayanan publik 
yang transparan supaya peng- 
usaha tidak terpaksa mem 
sejumlah uang sebagai pelicin. 

"Kond s Un- 
tuk satu surat rekomendasi bu- 
pati saja, investor terpaksa bayar 
Rp 1 miliar, padahal izin belum 
didapat,” ujar Riza. (TAM) 


GROUND BREAKING TODAY - 


The Smartest 


18.09.2012 


Eco-Minded Development 


@RASUNA EPICENTRUM 


GRAN RUBINA 


Business Park 


A SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY 


Triyasa Propertindo 


A subsidiary of PT Mahadana Dasha Utama 
Member of Tiara Marga Trakindo Group 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EXCLUSIVE MARKETING CONSULTANT 


JAKARTA 


-. 
“ 


4 
&| 
: 


462-21-521-1400 


1 
3 
4 
3 
: 
5 


beo TNI 
SOOMCAEANAKANN ITN 


- 
| 


Ba et 


| Wr 
IN 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
232000 2080,00 " 
2250 2.316/19 Sanga 2.093,55 
2.150,00 t 1.860,00 
Uu 1 B8 Y 19 Uu 21 BY 19 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


KONSUMSI 


1.540,00 


INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1620,00 1 900.0 AN 55000 58639 | 73000 ka 112000 
————h 727,04 tam ce BET) 
70000 1080,00 : 
1.58000 Tere | 7000 g336 | 52500 im isi | 
| 840,00 500,00 | 670100 i 1040,00 
12 Bo 19 1 2 B8 1 1 1 2 8 M 179 Uu 2 BU 19 1 2 8 1 19 


Proyek Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok 


Proyek pembangunan jalan akses tol Tanjung Priok Seksi N-5 Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,2 kilometer di Jakarta Utara 
penyelesaian, Senin (17/9). Pembangunan proyek tersebut untuk mempercepat arus barang yang masuk dan keluar kawasan 


dalam pros 
Pelabuhan Tanjung Priok. 


p 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Koto timten sdm Ud Mt YM pe 
ADRO: Adaro Energy Tie 1599 1610 1500 1500 40501000 3031 
pi —AGIS Ti 20 285 TO A75 T7596500 2633 
APIN Aging Podomorotang tok 335 335 12335 Bosowa 6g 
AKRNAKR Corborindo Tok, R025 AOSI “2000 “4025 2.065 000 EMAS 
ASRI Alam Sutera Realty TOK An A05 470 @0 Tera7agon GL 
ANTA “Anoka Tambang Persero) TER L30 A30 TIM TO 1D 3LSE BU 1403, 
POLY Asia Pace Fibers Tbk 19 9 D7 7-2 17 5 
MAL sira Agro Lestari Tok To Tn Mn Sa Lara 73 
ASI Asia Intorpatonal Tok TAU BO TAM 7250 S0 2TE7OO 1526 
AUTO Astra Otoparts Tb Tao 3075475 3755 BM Le 
BNGR — Bakrie & Brothers TDC 5 3 5 5 315.500 1033 
UnSP nira PlantetOnE TOK 135 A3 Sa AL 6 201255 500 375 
Eny nd Development Tbk. 33 53 31 32 1 195 AI3.000 1394 
BPKP Bank Bukopin To G0 30 LI R30 AO 47600 &.17 
BBCK — Bank Central Asia TI HOsa HID YISI EO0 2 DB7MO 523 
EDMIN Bank Deraman Indonesa TBK 600 “6150 6.050 6150 0 454680 14IE 
BMI —Bank Mandiri Parsora) Tak. —7P50 “8050 7.950 8.050 100 291327500 1256 
BEN — Bani Nagara Indonesia SRS 2550 AESO 3950 75 Baal MO LO 
PNGIT — Bari Pan Indonesia TB GM Gan R0 7 B3450D 
BIAR BPD Jawa Barat dan B TOS0 TING 060 060 DI 5.195 500 
BERI — Dark Rakyat Indonesia TAO0 “TASO 7.250 “7 300-100 —T7 216 00 
BETA — Bank Tabungan Mogara 1290 1300 L200 1.280 -10— 3894000 
BYAN Bayan Resources Tb. Tp.do0 1 900 12900 1200 To L010 
EIPT —benakat PelrolumEraray Tok IPO 133 V9 ID Ban an 
BRNT Berau Coal Enoray Tb MN CS TN MCC 
BHIT — Oak Investama Tb 25 NO AD 205 22503 50 
BESI — BSI International Tk TIAI IIEO TI2O TIA 2a7LUK 
EORN “Boreotumbung EnergrE Motel 495 30 495 SO 15 HL WIMO 
BRNS Resaurcas Mineral Tak 600610350 -—5R0 “200-706 500” 
BUM Resaurcas Tok BiO 910 A20 R60 — 20208 215 500 
BSDE TO50 070-030 040 —1O— 27740000 
BWpT 150 1590-1550-1870 30 z0 
IGAR —Champion PedfcindonestaTEK 440 440 435 4355 32000 
CPIN —Tharoen Pokohand Indonesian 2850-7875 TR25 2075 25 BI5L 
CTAK —Gputra Developman Tb GD GAN GM BAN AN BALI DON 
Chip Citra Marga Nusaphala Percada 2050-2050 LO 205 256 510 
GE —TipanFinancelndonesia Tbk. 40 AIO 395 055 2 BLM 
Cupi —Coorpak Indonesia Tok TBo0 T7RO 760 1.70 -AI — H6 MWO TI 
DEWA Darma Hanwa Tok 5 50 0 50 33 M0 —10, 
DOID Delia Dunia Makmur TDK 0 5 35 5 5 bias 
ELSA nusa Tbk 16769 167 ASET 336400 
TAK Energi Mega Persada TOK ToT — 8 TAS 
GITL Gajah Tunggal Tok 5 nat 5 UM 
GIAK —Garuda Indonesia Persero) ThK G2) GI SM 600 -2 50 
EMTR Glodal Medacom Tok TS00 TOKO TEB0 IMO — TES 0 
GG —Gudang Garam Tk RO.05O 29201 ARSA B1NO SSI 2375000 
HRUM Harum Enoray Tbk GISI ASI GISO 0900 5019 066500 
SMCB —Tioicim Indonesia TOT 2675 2100 2650 2700 25 30200 
TNDY Indika Energy Tb LSI TU L600 1.690 40 —T7 501 001 
TMC Indo Tambangraya Megan Toe 3990040 20039 EFO AO.A00 900 L9G 000 
NTP Indocement Tunggal Prakasa 20.50 20.550 20000 20300150 3.230 000- 17,25, 
TNAE Indofarma Toke 25 2 A5 20 5 250MOTA6Al 
Indofood CEP Sukses nkmur GAM 6450 6251 GA IM 660 1539 
Indofood Sukses Makmur Tio 550-510 5400-5500. -— 1078500 956 
Tndomobi Sukass Internasional 800-5850-8600 “5700 “IOI 3775500 153 
Indosat Tbk BEI “GMO GE5O 6.000 150 5526000 -E793 
Intiland Development TOK 55 Sah 30 M5 10 ETNLWT 1563 
Tntaco Ponta Toe GT an el A0 10 15.BE 500 2074 
Tapa Comfeed Indones TDK “0350 4475 A350 4450 IM 45000 IOAL 
Jasa Warga (Persero) Tuk. )”—5750-5BOU 5700-5750 PELAN 
Jaya Pari Stoel Tok EL ME BEN TE CM 
Kalbe Farma Ti 2375 0325 0350 4375 - LLIM A0 263 
Kawasan IndustiJebanea TBK 205” 210. 200 2105 99259000 IO,LL 
Krakatau Staol Parsero) Tbk. GRO 680 67O GRO 3042500 50,67 
Tipoo Cikarang Tok T7 SEN TTM 3750 T725W0 707, 
Tipoo Karawad Tok G1 Gan 910 920 TO Ia 520 500 T5.ZI 
Marindo Food TBK Tag TagO TaSO A70 30 T7ILWO 676 
Mayora Indan To 227 TSM AL MO 202 175500 2417 
Medco Energiintorattona 1660 1670 1650. 660 F67A 50065 
Madia Nusantara Citra TBK 2300-2275 2245-2275 23 SIA 20 1912 
Mitra Adiperkasa Tbk TIDO 7200-6730-6450 251 6263500 287 
Maderntand Realty LG TBK) SID 510 495” 500--10- 11.860 500 TLIE 
ED EME ON FATE 
Pace Srategic Fnandal Tbk 200-205 20200 F0 5a0 2008 
Pakuwon Jai Ti 0-0 0 15 5 2060 Li 
TT T 26 7 12 4 550 231 
35 Negara aia Tio 075415 5 29700 Tae 
Polyaham Indonesia Tbk 3 H0 3G 25 5 Ln300 2201 
PP (Porsoro) To G0 65060 630 10 6762000 23,52 
PPlondon Sumatra tTdorena 2175 2610 2530 2575 -— JA NO 1375 
Ramayana Lostari Santosa TBK 1.120 -L190 050 1070 30 ru 
SalimIvomas Pratama Tbk 1.370 1390-1340 1.380 10 5500 
Sampoerna Agro Tb 2E75 2950 2125 2050 15 42010 
Semen Gresik (Persorg) TDK —TA.OO0 19.250 13900 1a.100 -TO0-—1D.37E.500 
Sentul City Tone 2 20 2G 20 Io ToAIM 
Sinarmas Muat TC A20 0275 RW A20 23300 
Siar Powrochem Tok 3  X 20 
ummmarcan Agung TBC IGO 1630 -TGTO G2 T.AGO 000 
a Somosta Intornusa TBK 1.260 1270 1220 1.240 235 500 
bang Batubara Bukit Asam 15 650 17 000 15 750 16.600 5 369 500 
DIM 955T 20 050 A0 TALK 
Ga AO GRO FOO 10 59T0SOI 
Tina DK TSI T630 560 420 0 17 36100 
Tower Bersama Intastruciure 0.175 “6150 000 4.100 75 — 2210000 
Trada Whaitime Tic Z1 Du 79109 000 
Umilover Indonesia TDK Tao Tono TT 2525500 
Unttod Tractors 2200022500 22300 22700 700 13 112.500 
Val Indonesia 2675 2810 2630 2750 75 255 
Wihaya Karya (Porsarej TBK L.180 L160 1130 1.190 —-1O 2 588 500 
KL Ariata Tbk G7OO-G75O GSIO 6650 “3 4690.000 
KURS UANG KERTAS ASING 
ai kal 
a ai Dj nu 
us$ 895200 Dasa 9gsngn data 
Pamd hasan 18305 1614507 15400 
Aust$ onta 9900 11an a91 
sn 732586 2985 Masa 170 
SAR o 205 Ii 25m 
NNR 0 3095 ) 3120 
ms 105153 1228 2961 1 
yan 1429 1 12725 te 
taro 1175225 12375 Laneeag 12425 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 
Bank (Ro/USD) bulan). Ibulan(8) —— Gbulan(9) — 12bvlan(h) 
s2s/mas  550/025 600028 00/025 
480/025 475025 50025 
Bank BRI (CRp 100 Juta) a2s/ma5 — a1s089 Sovosa 525078 
Bank OCBC NISP (Rp 100 Juta) Asa/ns0 450080 ASWOSD — ASU/OSN 
Bank Mandiri (Rp 100 Juta) has/has 4251025 475/025 — S0OS0 


Bank BTN 
Bank CIMB Nlaga (Ro 100 Juta) 


4951050 


Gtbank 


Bank Panin 


5001005 


a0nyoss 


600075 


Bank UOB Indonesia (Rp 100 Juta) 


:50/1.00 


380060 


20/00 


Izin Berjenjang Bank 
Terbit Akhir Oktober 


Bank Indonesia Kumpulkan Bankir 


JAKARTA, KOMPAS — 
Bank Indonesia 
mengumpulkan bankir 
dari 15 bank besar 
Indonesia di Gedung BI, 
Senin (17/9). Pertemuan 
itu antara lain untuk 
menjelaskan kajian BI 
tentang izin berjenjang 
bagi bank yang 
beroperasi di Indonesia. 


Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Darmin Nasution yang dikon- 
masi wartawan pada Senin 
(17/9) siang memastikan hal ter- 
sebut, "Kami menjelaskan be- 
berapa hal, termasuk soal izin 
berjenjang,” kata Darmin. 

Bankir diminta menyampai- 
kan masukan kepada BI. Bahkan, 
BI masih membuka kemungkin- 
an untuk bertemu lagi dengan 
para bankir tersebut sebelum 
menyelesaikan kajian aturan ter- 
kait. Rencananya, BI akan me- 
nerbitkan aturan itu sekitar akhir 
Oktober. 

"Izin berjenjang ini mengacu 
pada besaran modal inti,” kata 
Darmin, 

Akan tetapi, saat ditanya lebih 
lanjut mengenai rencana aturan 
tersebut, Darmin menolak ber- 
komentar. Juli lalu, Darmin me- 
ngemukakan bahwa izin berjen- 


RENCANA PENATAAN PERBANKAN 


Pelaksanaan: 


Diperkirakan terbit akhir Oktober atau 


awal November 2012 


Tujuan: 
& Meratakan penyebaran bank dan 


meningkatkan kontribusi bank ke perekonomian 


Gambaran Aturan: 


3 4 


Bank yang ingin berekspansi harus memiliki modal dengan kriteria 


tertentu. 


ah pengelompokan bank yang ada sampai saat ini mengacu pada 
rancangan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia dengan kriteria: 
1. Bank internasional, memiliki modal di atas Rp 50 triliun. 

2. Bank nasional, memiliki modal Rp 10 triliun sampai Rp 50 triliun. 

3. Bank fokus, memiliki modal Rp 100 miliar sampai Rp 10 triliun. 

4. Bank dengan kegiatan terbatas, memiliki modal di bawah. 


Rp 100 miliar. 


Sumber Litbang “Kompas"/BIM, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan Bank Indonesia. 


jang ini tidak akan membedakan 
bank asing ataupun nasional. 

Saat itu Darmin mencontoh- 
kan, selama ini ada kebijakan 
bahwa bank asing hanya boleh 
beroperasi di 14 kota besar di 
Indonesia. Namun, bisnis di 14 
kota besar ini ternyata memang 
yang menguntungkan. 

Nantinya, bank yang berope- 
rasi di tempat yang mengun- 
tungkan juga harus beroperasi di 
tempat yang kurang mengun- 
tungkan. 

Berdasarkan informasi yang 
dihimpun Kompas dari BT, ada 
beragam kes n yang bisa di- 
tentukan y 
modal inti bank tersebut. Sebagai 
contoh, izin mendirikan kantor 


ANDIL 


cabang, mendirikan anjungan tu- 
nai mandiri, membuka layanan 
penjualan reksa dana, dan be- 
kerja sama dengan perusahaan 
suransi. 
Semakin besar modal inti 
bank, kegiatannya bisa semakin 
beragam. Hal ini dapat memicu 
bank meningkatkan modal ini 
nya s sehat. Jika pemilik 
saham tidak mampu meningkat- 
kan modal inti bank, maka bi: 
merger dengan bank lain. Lang- 
kah ini sesuai dengan arah BI 
agar bank-bank di Indonesia ber- 
konsolidasi. Saat ini, ada 120 
bank umum di Indonesia. 
Per 31 Desember 2010, semua 
bank umum di Indonesia harus 
memiliki modal inti minimum 


Rp 100 miliar, Pada akhir tahun 
2007, modal minimum bank se- 
besar Rp 80 miliar. 


Empat kelompok 


Direktur Utama PT Bank Ta- 
bungan Negara (Persero) Tbk 
Igbal Latanro kepada Kompas 
menyampaikan, BI berencana 
merestrukturisasi perbankan In- 
donesia. "Idenya, membuat em- 
pat kelompok bank umum,” kata 
Igbal, yang hadir dalam perte- 
muan bankir dengan BI. 

Kelompok itu ditentukan ber- 
dasarkan modal bank, yakni ke- 
lompok dengan modal hingga Rp 
1 triliun, kelompok Rp 1 trili- 
un-Rp 5 triliun, kelompok Rp 5 
triliun, dan kelom- 

as Rp 30 triliun. 

Bank dengan modal semakin 
besar bisa melakukan semakin 
banyak kegiatan. Rencananya, 
aturan ini juga berlaku bagi bank 
ing yang beroperasi di Indo- 
nesia dengan perhitungan modal 
yang dipisahkan dari modal 
induknya. 

Menurut  Tgbal, umumnya 
bankir yang hadir dalam per- 
temuan itu mendukung dan me- 
nyambut baik rencana BL. Pa- 
, bankir yang hadir me- 
wakili bank-bank besar, yang me- 
miliki modal cukup bes 

”Pengelompokan ini sekaligus 
untuk menata bank. Ibaratnya 
menjadi acuan yang baru. Selama 
ini, kan, acuannya Arsitektur Per- 
bankan Indonesia Tahun 2004,” 
tutur Igbal. DR) 


PERBANKAN 


Kredit 
Tetap 
Tumbuh 
26 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Kre- 
dit perbankan diperkirakan tum- 
buh 26 persen per tahun hingga 
akhir tahun ini. Pertumbuhan 
kredit itu diyakini Bank Indo- 
nesia tidak akan mendorong In- 
donesia ke arah overheating atau 
ekonomi yang terlalu panas. 

Gubernur BI Darmin Nasution 
menegaskan hal itu saat ditanya 
wartawan mengenai pertumbuh- 
an kredit perbankan, "Alasannya, 
agregat supply and demand masih 
negatif,” kata Darmin di sela 
acara Indonesia Investment Fo- 
rum, di Jakarta, Senin (17/9). 

Suplai kredit perbankan masih 
lebih rendah dibandingkan de- 
ngan permintaan. Per Juli 2012, 
kredit perbankan sebesar Rp 
2470 triliun. Dibandingkan de- 
ngan Juli 2011, kredit tumbuh 
25,2 persen dengan pertumbuh- 
an tertinggi pada kredit investasi 
sebesar 29,2 persen. 

Kredit modal kerja tumbuh 
27,3 persen dalam setahun, se- 
dangkan kredit konsumsi tum- 
buh 18,9 persen, 

Per Desember 2011, kredit per- 
bankan sebesar Rp 2.200 triliun. 
Dengan pertumbuhan 26 persen, 
per Desember 2012, kredit per- 
bankan akan mencapai Rp 2.772 
triliun, 

Direktur Utama PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk Zulkifli 
Zaini menyampaikan, likuiditas 
perbankan dapat menjadi ma 
salah jika kondisi seperti saat ini 
terus berlangsung. Saat ini, kredit 
perbankan tumbuh 25-26 persen 
secara tahunan. Adapun simpan- 
an perbankan hanya tumbuh 
14-15 persen per tahun. 

"Di masa depan, ada kesen- 

ra pinjaman dan sim- 


dorong pertumbuhan simpanan 


lebih besar daripada pinjaman," 
ujar Zulkifli. 

Bank Mandiri menargetkan 
pertumbuhan kredit 22-23 per- 
sen per tahun. Namun, realisa- 
sinya 26 persen. Sekitar 70 per- 
sen dari kredit yang dikucurkan 
Bank Mandiri itu berupa kredit 
produktif. 

”Kami tidak khawatir dengan 
pertumbuhan kredit yang tinggi 
ini karena permintaan di sektor 
produktif cukup tinggi,” tutur 
Zulkifli. 

Dalam jumpa pers Indonesia 
Investment Forum, Nigel Chalk, 
Head of Research Emerging Asia 
, saat menjawab per- 
an wartawan mengatakan, 
Indonesia memiliki rasio kredit 
terhadap produk domestik bruto 
(PDB) yang sangat rendah. Aki- 
batnya, pertumbuhan yang di- 
dorong kredit belum sesuai de- 
ngan potensinya. 

Data yang dipaparkan Darmin, 
sio kredit terhadap PDB In- 
sia sebesar 31,7 persen. Ang- 
angat rendah dibanding- 
Malaysia (159 persen), 
Thailand (4819 persen), dan 
Vietnam (11,6 persen). (IDR) 


PERDAGANGAN 


Pengembangan Waralaba Didorong 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
kembangan waralaba yang se- 
makin besar di Indon harus 
semakin didorong. Selain mem- 
punyai prospek bisnis yang besar, 
lapangan kerja yang muncul dari 
bisnis waralaba juga besar. Salah 
satu yang bisa mendorong wa- 
ralaba adalah skema kredit yang 
berbunga rendah dan jangka 
waktu yang panjang dari institusi 
pembiayaan. 


itu harus khusus karena beban 
yang ditanggung pengusaha sa- 
ngat banyak,” kata Amir Kara- 
moy, Ketua Komite Tetap Wa- 
ralaba dan Lisensi Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia, di Ja- 
karta, Senin (17/0). 

Amir menjelaskan, masyarakat 
yang ingin membeli waralaba ha- 
rus menanggung biaya royalti di 
samping biaya-biaya lain. "Biaya 
yang ditanggung lebih besar ka- 


sudahjadi. Tentu ini cukup mem- 
beratkan,” kata Karamoy. 
Direktur Bisnis BNI Syariah 
Imam Teguh Saptono mengata- 
kan sangat mendukung pengem- 
bangan usaha waralaba. Sebe- 
lumnya BNI Syariah menand: 
tangani nota kesepahaman de- 
ngan Panorama Tours. Dengan 
demikian, masyarakat yang ingin 
membeli waralaba Panorama bi- 
sa mendapatkan skema kredit 


asam a05 75 

iB TE "Skema kredit untuk waralaba rena dia membeli sistem yang dari BNI Syariah. (ARN) 

Asomso — Asyomo — As0fasn — As0/as0 

smmoo”— sogpoo”—”)spt/100””) Sanfio0 

Transaksi Mata Uang 

tan va ap m0 0 Pem a m0 mm 1 ar an c. 
us PS SN 23 
Tn ga ata Ona aa aa SI aa aga ABG MS AA SD 
wo — Bao ama agen 2 egg SI ARA AMA Ag SA RA RR 
. Bas am an al 
io bas ama aan aa NI 
m PS Pn NN 
1 Ba amp ah ama oma 
1» Dag ag asa ama ami oi ag SA AAA AP 
n ag am am tg as Bag am 2g DM KE Gas 
s Ita sa apa ama ama tag an agag WA aa 16 
Kn aga ion Tama mag aan aa asma AG aa kom Kam Tama Tama mao 
m “Bas aa ag Ba asa SA am Da9 ps Kap 225 
w Bai ag ama 229 Bag age ae IS Bum am 220 
ar Bp am an aan aa aa as 
an pa aman ama OAT dp AO ARP ag 25 
E Bag aga aga RR OMA Amp MR BAB ap BN AT 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PASSIVE INCOME BERSAMA 
PARA INVESTOR / TRADER 


TERBAIK 


DI DUNIA 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNTUK PASSIVE INCOME DARI PASAR 
MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


Im Dapatkan signal trading EMAS, 
SAHAM, serta komoditas 
lainnya yang terkirim langsung 
melalui sms ke ponsel anda dari 
Trader-Trader Terbaik Dunii: 

8 Ingin tahu saham-saham yang 
diburu George Soros, Warren 
Buffett, serta investor TOP 
dunia lainnya? 

iv Anda bahkan bisa MENJIPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 
anda secara OTOMATIS. 


Dibawakan oleh HARY SUWANDA, Stock 
Market & Derivatve Trainer Terbaik di 
Indonesia, Penulis BEST SELLER 
"RAHASIA BEBAS FINANSIAL dengan 
BERINVESTASI di PASAR MODAL" & 
TETAP UNTUNG KETIKA SAHAM TURUN 


GRATIS 


Benyamin Suharjo -Bandung 
“Saya mulai trading dengan USD 5,000, krn 
profit konsisten saya TOP UP jadi USD 
45,000 ternyata Account saya sudah 
berkumbang menjadi USD 290,000” 


Sabtu, 22 September 2012 
13:00 - 16:00 WIB 
Hotel Le Meridian 
(Ruang Antasena) 

11 Jend. Sudirman, JAKARTA 
SMS : REG NamaLengkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 

021 2357 9858 
021 2357 9859 
021 3306 6880 


BEBAS FINANSIAI 
dengan BERINVESTASI 
di PASAR MODAL 


HANYA BAGI 100 
PENDAFTAR PERTAMA 


Yeremia irawan - Surabaya 
Terus terang belum pernah saya 
melihat bisnis yang tingkat 
returnnya mencapai 60K dalam 
waktu kurang dari 1 tahun, 


Minggu, 23 September 2012 
13:00 - 16:00 WIB 
Hotel Mercure 
(Ruang Paris) 
Jl. Raya Darmo, SURABAYA 
SMS: Kompas NamaLengkap 
kirim ke 081 3324 10000 


Seminar ini didukung oleh 


Sm GRAMEDIA 


penerbit buku utama 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


Penjara Jadi Pusat Peredaran 


Denny Indrayana Akui Masih Ditemukan Narkoba di Rumah Tahanan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Penjara, yaitu lembaga 
pemasyarakatan dan 
rumah tahanan, diyakini 
masih menjadi pusat 
pengendalian dan 
peredaran narkotika dan 
obat-obatan berbahaya. 
Lemahnya pengawasan 
menjadi sumber 
penyimpangan dari 
dalam penjara itu. 


Kesimpulan itu terungkap dari 
pemantauan Kompas di lembaga 
pemasyarakatan (LP) dan rumah 
tahanan (rutan) di Makassar, Pa- 
lembang, Tasikmalaya, Banjar- 
masin, dan Nusakambangan, Se- 
nin (17/9). Kepala Rutan Ma- 
kassar Indra Setiabudi mengakui, 
pemakaian — narkotika — dan 
obat-obatan berbahaya (narko- 
ba) di penjara masih terjadi 
Minggu lalu, dua ni 
(napi) yang mengedarkan 26 pa- 
ket sabu dalam penjara, lebih dari 
Rp 26 juta, ditangkap. Napi yang 
diringkus adalah mantan anggota 
Polda Sulawesi Selatan dan Barat, 
Saddam Darwis dan Herman. 


EBERAPA KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 


RABU, 5 MEI 2010 Satu dari dua 


ingedar ekstasi yang dibekuk. 


polisi di 


temen Mediterania Residences II, 
ika Barat, mengaku, mereka 
erpidana mati Atek di 
Nusakambangan. 


“ 8 MARET 2011 BNN menangkap Kepala » 13 JULI 2011 Surya Bahadur Tamang 
LP Narkotika Nusakambangan Marwan — alias Boski alias Kiran alias David, 
Adi, Kepala Pengamanan LP Iwan narapidana LP Pasir Putih Nusakam- 
Syaefuddin, dan Kepala Seksi Bina bangan, ditangkap pada Januari 2011, 
Pendidikan Fob Budhiyono, Selain itu, oleh BNN ke Kejari Cilacap. Dari Boski, 
BNN juga menangkap Hartoni, narapidana BNN menyita sabu seberat 4 kilogram, 
dengan hukuman delapan tahun, dan 
Rinald, cucu Marwan Adli. 

« 10 JUNI 2011 Polisi menangkap 
Syarifudin (40) alias Kapten, yang 
mengendalikan narkotika dari LP 
Nusakambangan, Jateng, Istri kapten, 


Rp4,5 miliar. 

» 14 JULI 2011 Terpidana seumur hidup 
warga negara Nigeria, George Obina, 
ditangkap BNN di LP Kelas I Cipinang, 
Jaktim, George diduga mengendalikan 


1 
an BNN menggerebek Hartoni yang Komang Dewi Sapta (30), dan 


'sumsi sabu di rumah berjarak 20 
dari pagar LP Nusakambangan. 


menjaga dari luar, 


Meski sudah berstatus napi, 
keduanya masih di rutan karena 
menanti surat dari kejaksaan. 

Awal September lalu, Poltabes 
Palembang menangkap petugas 
LP Mata Merah, Arizal (30), ka- 
rena speryhngan sabu dan cks- 


tab da- 
' Maret lalu, 
polisi menangkap enam tersang- 
ka yang membawa 80.000 butir 
ekstasi di Palembang, Sumatera 
Selatan, yang diduga adalah pe- 
sanan napi di LP Merah Mata 
berinisial WH alia: 

Dari Jawa Barat, Ketua Badan 


keponakannya, Saiful Abu Gujala (28), 
juga ditangkap. Mereka bagian jaringan 


Imbar Litbang "Kompas" diolah ari pembertaan "Kompas", BIN, dian media Talanya: 


Narkotika Tasikmalaya M Shoni 
pun menilai peredaran narkoba 
masih terbuka di penjara. 


Kualitas karakter 


Kepala LP Mata Merah, Pa- 
lembang, Ilham Djaya mengakui 
lemahnya sistem keamanan, an- 


tara lain, karena jumlah tahanan 
melebihi kapasitas dan petugas 
penjaga yang minim, membuat 


narkoba bisa masuk ke penjara, 
Selain itu, perekrutan petugas LP 
kurang memperhitungkan kua- 
litas karakter calon. Akibatnya, 
sejumlah sipir mudah diman 
atkan napi untuk menjadi kurir 


bisnis narkoba dari penjara, 


ganja seberat 1,5 kilogram. 
» KAMIS 16 AGUSTUS 2012 Anggota 
Direktorat Narkotika dan Obat-obatan 
Terlarang Polda Gorontalo Bripka Ronald 
Ai dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo 


heroin 895 gram, dan uang tunai mencapai karena menyelundupkan sabu seberat 0,7 


gram ke dalam LP Gorontalo untuk 
seorang narapidana, 

» M4 SEPTEMBER 2012 Adlam Wilson, 
terpidana mati kasus narkotika di LP 
Kembang Kuning, ditangkap di RSUD 
Cilacap. Pria Nigeria ini diduga otak 


narkotika Pakistan-Malaysia-Indonesia, 


» JUMAT 6 JUNI 2012 Petugas LP peredaran sabu 8,7 kilogram senilai Rp 
Denpasar di Kerobokan, Bali, menangkap 17,4 miliar yang diselundupkan ke 
tiga narapidana yang didapati menyimpan Indonesia melalui Timor Leste, 


FOTO KOMPAS/P RADITYA MAHENDIAYASA 


narkoba dengan tawaran sejum- 
lah uang. 

Di Banjarmasin, Senin, Wakil 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Denny Indrayana tidak 
menampik fakta masih ditemu- 
kan narkoba dalam penjara. Dia 
pun berjanji akan memberantas 
hal itu, bekerja sama dengan Ba- 
dan Narkotika Nasional (BNN). 

"Peredaran 
rutan akan terus kita berantas,” 
kata Denny. Untuk wilayah Ka 
limantan, Oktober nanti akan di- 
adakan standardisasi prosedur 
tugas di LP dan rutan kemi 

Kepala Flumas BNN Sumirat 


arkoba di LP dan 


DICKY 


Dwiyanto menambahkan, keba- 
nyakan modus pengendalian nar- 
koba dari dalam LP akibat masih 
lolosnya penggunaan telepon se- 
luler (ponsel) dalam penjara. "Ji- 
ka ponsel masih bisa dipakai dari 
dalam penjara, pengendali nar- 
koba bisa leluasa berkomunikasi 
dengan jaringannya di luar (pen- 
jara) ungkapnya. 

Kepala Divisi Pemasyarakatan 
Kanwil Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Jateng Djoko 
Setiono menuturkan, sinyal pon- 
sel di sekitar penjara sudah di- 
acak, tetapi penyimpangan masih 
terjadi, (RIZ/IRE/WER/GRE/CHE) 


PERIKANAN 


Terumbu Karang Bisa Mendukung Produksi Ikan Tangkap 


KARANGASEM, KOMPAS — 
Peningkatan produksi ikan tang- 
kap sebenarnya bisa dicapai de- 
ngan menjaga kelestarian ling- 
kungan bawah laut. Upaya ini 
bisa dilakukan dengan menji 
terumbu karang yang menjadi 
tempat bers 1, Terumbu 
karang juga menjadi daya tarik 
pariwisata bawah air. 

Itu yang kini terus dilakukan 
oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, "Saat ini luasan ka- 


wasan konservasi perairan men- 
capai 15,78 juta hektar dari target 
20 juta hektar pada tahun 2020," 
ujar Menteri Kelautan dan Per- 
ikanan Sharif Cicip Sutardjo saat 
menyaksikan penenggelaman k: 
pal sebagai pembiakan karang di 
Pantai Tulamban di Desa Kubu, 
Kecamatan Kubu, Kabupaten 
Karangasem, Bali, Senin (7/9), 
Penenggelaman kapal Peram- 
bunan buatan 1952 itu, sambung 
Sharif, juga bertujuan untuk me- 


nambah rumpon, yang menjadi 
rumah bagi ikan di perairan Ka- 
rangasem, Makin banyak rumah 
ikan, maka makin banyak pula 
ikan yang bisa ditangkap nela- 


data — Badan 
Penanaman Modal, 
produksi ikan tangkap di Ka- 
bupaten Karangasem mencapai 
18.560 ton. Produksi terbesar 
merupakan ikan tongkol krei se- 
banyak 13.845 ton. Adapun pro- 


duksi ikan cakalang 1.977 ton. 
Kepala Dinas Peternakan, Ke- 
lautan, dan Perikanan Kabupaten 
Karangasem T Ketut Artama 
mengatakan, produksi itu ber- 
nilai Rp 180 miliar, Produksi ikan 
itu ditangkap 6.500 nelayan 
menggunakan 5000 armada, 
ang umumnya kapal mesin ber- 
tenaga 15 PK, 
"Ikan di sini umumnya dijual 
dalam bentuk olahan pindang. 
Ada sekitar 50 kelompok usaha 


pengolahan ikan di Kecamatan 
Kubu, Abang, Manggis, dan Ka- 
rangasem. Pemasarannya masih 
untuk memenuhi kebutuhan pa- 
sar lokal, di antaranya ke Den- 
Klungkung, dan Badung,” 
kata Artama, 

Menteri Kelautan dan Peri- 
kanan menginstruksikan bupati 
di seluruh Indonesia yang me- 
miliki wilayah pi untuk 
membuat zonasi penangkapan 
ikan dengan pariwisata. (HE) 


Imigran Gelap Tiga Kali Kabur dari Madiun 
MADIUN — Puluhan imigran gelap yang diamankan oleh 
Imigrasi Kelas TT Madiun, Jawa Timur, terus berupaya me- 
larikan diri. Sejak ditangkap sepuluh hari lalu, setidaknya tiga 
kali mereka kabur dengan berbagai cara. Kepala Kantor Imi- 
grasi Kelas IT Madiun Hermansyah Siregar mengatakan, saat 
ini tinggal 31 imigran yang ditampung di hotel dari total 60 
imigran yang diamankan. Sebanyak 11 orang di antaranya sudah 
dikirim ke Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Pasuruan. 
"Masih 18 imigran yang kabur dan belum ditemukan. Kuat 
dugaan sindikat penyelundup orang turut terlibat di dalam 
pelarian mereka,” katanya, Senin (17/9). (NIK) 


Mojokerto Lakukan Penjaringan Wali Kota 


MOJOKERTO — Wakil 
Wali Kota Mojokerto KTI 
Mas'ud Yunus dan Sekre- 
taris Wali Kota Mojokerto 
Suyitno melamar menjadi 
kandidat wali kota melalui 
Partai Demokrasi Indone- 
sia Perjuangan dalam Pe- 
milu Kepala Daerah Mojo- 
kerto 2013. Selain kedua 
pelamar itu, DPC PDI-P 
Kota Mojokerto juga me- 
nerima pelamar mantan 
Ketua KPU Kota Mojokerto Chusnun Amin dan pasangan 
kader PDI-P Sugianto-Heriyanto. Ketua DPC PDI-P Kota Mo- 
jokerto Yunus Suprayitno, Senin (17/9), mengatakan, penja- 
ringan calon wali kota dan wakil wali kota masih terbuka 

khir pendaftaran, yaitu 25 September 2012. 

akan larangan atas pencalonan Ketua DPC PDI-P 
menjadi bakal kandidat kepala daerah atau wali kota, Yunus 
mengatakan, hal itu merupakan kebijakan dan keputusan DPP 
PDI-P yang tidak membolehkan Ketua DPC PDI-P menca- 
lonkan diri sebagai calon kepala daerah. (TIF) 


KAMI MASIH MENCARI 
CAK Wati KOTA DAN 
WAKIL WALI KOTA 


HANDINING 


Buruh Tutup Akses Pelabuhan Pontianak 


PONTIANAK — Ratusan sopir dan buruh menutup akses 
masuk ke Pelabuhan Pontianak selama jam pada Senin 
(17/29). Mereka mengeluhkan makin sedikitnya muatan dari 
dalam pelabuhan sejak diterapkannya sistem bongkar dan muat 
yang baru di terminal peti kemas. Pelaksana Harian General 

Manager PT Pelindo Cabang Pontianak Safrizal mengung- 

ji pir dan buruh dipicu oleh kesalah- 

pahaman Mangan para mandor. Asisten Manajer Rencana dan 
Pengendalian PT Pelindo Cabang Pontianak Darmawi menga- 
takan, dengan sistem baru itu, kawasan terminal peti kemas 
bisa lebih tertib, (AHA) 


Kegiatan Belajar Ribuan Murid Lumpuh 


GORONTALO — Kegiatan belajar SMP Negeri 6 Kota Go- 
rontalo lumpuh karena seluruh murid yang berjumlah 1.000 
lebih memilih berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan, Pe- 
muda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Senin (17/9). Mereka 
memprotes kebijakan soal kompetisi sepak bola Liga Pen- 
didikan Indonesia tingkat provinsi yang mereka ikuti. Menurut 
Wakil Kepala SMP Negeri 6 Leksi Hasan, panitia tidak segera 
menetapkan juara. (APO) 


Innovation for Tomorrow 


5 DAIHATSU 


OB, 


DAIHATSU 


Kesejukan AC Double Blower Menambah 


Kenyamanan Perjalanan Keluarga Anda 


“ 


Dengan harga yang terjangkau, kini All New Xenia telah dilengkapi dengan AC Double Blower, 
menjadikan perjalanan keluarga Anda semakin nyaman dengan kesejukan yang merata. 


Daihatsv Sahabatku 


'Agon Pomogang Moro: 
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR 


fi 


www.daihatau.co.id 
DAIHATSU ACCESS 
(Gvote kos 500 898 | 
hoinodahatuaerecoid 


Joinuson 
'dathatsuindonesia 


Distributor Tunggal: 


Follow us on 
@daihatsuind 


LN international 


Ride Your Wishes 


mrioperkoran @ & 


SERBARSERBI 
BALI-KOMODO 


WIB atau Wita? 

Keriuhan berulang kali mewar- 
nai pertemuan teknis Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo di 
meeting room Hotel Santika Si- 
ligita, Nusa Dua, Badung, Senin 
(17/9) petang. Di antara perta- 
nyaan yang diajukan peserta, 
beberapa mengundang tawa dan 
bersambut celetuk canda yang 
menjadikan suasana tanya ja- 
wab menjadi cair. Misalnya, per- 
tanyaan yang dilontarkan seo- 
rang penggowes asal Bandung, 
Jawa Barat, tentang pengaturan 
waktu dalam susunan acara 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
'aktunya pakai Indo- 
nesia barat (WIB) atau Indo- 
tengah (Wita)?” tanya 
penggowes tersebut. 

ipun berbeda provinsi dan 
pulau, Nusa Tenggara Ba- 


ketiga provinsi di wilayah In- 
donesia timur, masuk dalam 
pembagian wilayah Waktu In- 
donesia Tengah (Wita). 

(NI 


Istri Melarang 
Berwisata ke Pulau Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat, 

sa Tenggara Timur, mempu- 
Begitu 
a (51), 
a Bandung, Jawa Ba 
ng sekali dapat terpilih dari 
Kompas Bali Bike 2012 
untuk mengikuti Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo. Namun, istri Ed- 
dy sempat melarang 
karena bapak satu anal 
dah meninggalkan keluarg: 
lama tiga hari untuk mengikuti 
Kompas Bali Bike. Apalagi je- 
lajah sepeda ini dari 
NTT berlangsung selama 
seminggu, 18-24 Septemk 
2012. "Tidak boleh ikut (elajah 
sepeda), istri saya sempat ma- 
rah, Tapi dia sempat nanya lagi 
ke mana sih rutenya? Waktu 
ya bilang ke Komodo, dia akhir- 


nya supaya saya bisa melihat 
dulu, sebab kami memang be- 

lum pernah ke NTT. Nanti kalau 
cocok, akhir tahun ini kami s 


la ke sa 
#M/COK) 


keluarga mau berwi 
na,” ujar Eddy. (NT! 


PESONA NUSANTARA 


Moyo, 


Pulau Moyo memiliki sejuta 
hamparan pasir putih dan ke 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Surga 


pesona dengan 
eindahan taman lautnya. 


Pulau yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa, 


Nusa Tenggara Barat, ini m 


erupakan daerah yang 


sunyi. Namun, dari kesunyiannya justru pulau ini 
banyak diburu kalangan elite, bahkan menjadi 
destinasi wisata kelas dunia, 


Oleh SIWI YUNITA € dan SAMUEL OKTORA 


palagi setelah mendiang 
As Diana mengunjungi 
pulau ini pada pertengah- 


an Agustus 1993, Selama tiga 
hari putri terpopuler di Inggri 
itu tinggal di Pulau Moyo. Nama 
pulau ini pun kian mendunia. 
Pulau Moyo memang jadi « 
satu tempat favorit Putri Diana, 
salah satunya karena tenang, ja- 
uh dari kebisingan dan keramai- 
an 

Dari pengakuan sejumlah 
warga setempat, sejumlah arti 
Hollywood, termasuk mu: 
Mick Jagger, serta mantan kiper 
nasional Belanda dan mantan 
kiper Manchester United, 
Edwin van der Sar, juga pernah 
berkunjung ke pulau ini. 

Pulau Moyo merupakan salah 
satu tempat yang dilewati oleh 
tim Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo 2012. Banyak ka 
langan juga menyebut Moyo I: 
yak untuk jadi pilihan bagi pa- 
sangan yang ingin berbulan ma- 
du. Selain suasana yang tenang, 
Pulau Moyo juga mempunyai 
hutan tropis yang masih asli, 
padang yang terbentang luas 
serta hamparan pasir putih. 
Taman laut yang indah juga 
membuat suasana Pulau Moyo 
makin romantis, ditambah de- 
ngan cantiknya panorama ma- 
tahari terbenam di pulau itu. 

Sebagian wilayah Pulau Moyo 
merupakan kawasan konservasi, 
yang berada dalam pengas 
Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Wilayah II Sum- 
bawa. “Bagi para petualang yang 
hobi berburu dapat memburu 
sejumlah satwa besar di hutan 
Pulau Moyo di area pemanfa- 

” kata Dahri, Kepala Seksi 
yah II BKSDA Sum 
Di Pulau Moyo banyak ber- 


LAUT BALI Pulau Moyo 


P Medang 
P Lombok 


SAMUDRA INDONESIA 
20 km 
aa 


- 
P4 PERTAMINA 


PERTAMINA 


Bumi — 


KS 


BR 


Sontike Indonesia 


Kesunyian di Sumbawa 


Jitu. Air terjun ini juga semakin 
terkenal setelah Putri Diana 
mandi di tempat itu. Bahkan 
ada yang menyebut air terjun 
tersebut dengan nama Air Ter- 
jun Lady Di. 

Untuk menuju air terjun itu, 
wisatawan harus berkendara 
motor atau mobil ke perkebun- 
an dan ke dalam hutan tropis 
sejauh 4 kilometer. Kicau bu- 
rung nan merdu mengiringi per- 
jalanan menyusuri hutan yang 

a sepi, teduh, 
Ik menyelimuti kawasan 
air terjun. 

Aliran Air Terjun Mata Jitu 
begitu tenang berwarna hijau 
kebiru-biruan, Bebatuan dan de- 
daunan yang j: 
ngai akan terlihat 


permukaan jernih, sebening 
kristal, Air terjun ini disebut 


Mata Jitu diperkirakan karena 
berada tepat di dekat sebuah 
ata air 


Kekhasan Mata Jitu adalah 


ENDEA A SETYAWAN 


Suasana "resort” di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis (6/9). Pulau 


bentuk air terjunnya yang ber- 
tingkat-tingkat hingga tujuh. 
Dari undakan sungai terting- 
terjun ini mengalir. Di 
lokasi air terjun juga terdapat 


Moyo menawarkan eksotisme alam berkelas dunia, bahkan mendiang Putri Diana dan mantan kiper 
Manchester United, Edwin van de Sar, serta sejumlah pesohor dunia pun pernah berlibur di pulau ini, 


Alternatif lain tempat meng- Dari Sumbawa, perjalanan di- — motor nelayan setempat dengan 


NUSA TENGGARA BARAT 


tujuh kolam yang dibentuk se- inap adalah di rumah-rumah 


itkan menyeberang ke Pu- tarif Rp 400.000-Rp 600.000, 


ANDRI 


keliaran rusa timor dan satwa 
ain yang ditetapkan seba- 
buru, seperti banteng, 
dan babi hutan. Peme- 
intah menetapkan sejumlah 
wilayah Pulau Moyo sebagai ka- 
san Taman Wisata Alam Laut 
seluas 6.000 hektar da dan 
Taman Buru selu 250 ha. 
Di pulai itu juga hidup ber- 
bagai jenis burung langka yang 
dilindungi. Burung-burung itu, 
di antaranya, kakatua kecil jam- 
bul kuning (Cacatua sulphurea), 
burung gosong (Megapodius re- 
inwardt), dan koakiau/cikukua 
tanduk (Philemon buceroides), 
serta berbagai jenis burung lain- 
nya seperti beo sumbawa (Gra- 
cula religiosa venerata), punglor 
(Zoothera sp), dan ayam hutan 
(Gali 


Air Terjun Mata Jitu 


lah satu obyek amat me- 
adalah Air Terjun Mata 


cara menakjubkan oleh alam. 
Endapan kapurlah yang mem- 
buat aliran mata jitu menjadi 
berundak-undak hingga mirip 


panggung warga Desa Labuan 
a umumnya tidak me- 
| bermalam, tetapi ti- 
dak ada salahnya bagi Anda 
yang akan menginap di rumah 
warga untuk men 
has di awal soal b 
menginap dengan pe- 
milik rumah, hal itu 
agar tidak terjadi ke- 


lau Moyo. Akses dari Pulau 
Sumbawa ke Pulau Moyo tak 
mudah, sebab transportasi laut 
untuk umum terbatas, 

Para backpackei meng- 
gunakan penyeberangan rakyat 
ap h al 
Pulau Moyo itu tiba 
ke Pelabuhan Muara Kali di 
Sumbawa sekitar pukul 0900 


bergantung tawar-menawar de- 
ngan pemilik kapal. 


umum, 
juga menyewa 
kapal motor cepat (speed boat) 
milik swasta dengan waktu tem- 
puh 30 menit, tapi biayanya 
pergi-pulang (PP) Pulau Mo- 
yo-Sumbawa sekitar Rp 3 juta. 
Dengan kapal motor cepat itu, 


iana selama 
tinggal di Pulau Moyo 
menginap di Aman- 
wana Resort, sebuah 
hotel berbintang lima 


dengan atap khas ber- - salahpahaman yang pagi. Berangkat ke Pulau Moyo wisatawan bisa mengelilingi Pu- 
bentuk tenda. Resort KOMPAS merepotkan, lagi pukul 11.30 siang. lau Moyo seharian penuh. 
ini juga menjadi J | h i Kapal ini memang hanya Yang pasti, ketika Anda akan 
satu tempat alternatif @lalaN transportasi mengantar warga Pulau Moyo mencari moda transportasi 


bagi wisatawan yang Pulau Moyo dapat yang ingin berbelanja di pas 


Fr menuju Pulau Moyo dan ob- 


berkunjung dan ingin 
menginap di Pu 
Moyo, dengan 
menginap Rp 8 juta 
ke atas per malam. 
"Amanwana menjadi satu 
tunya resort yang ada di Pulau 
Moyo saat ini. Menurut Koor- 
dinator Polisi Hutan Wilayah II 


BALI 


sepeda 


ditempuh dari Mata- 
ram, Pulau Lombok, 
NTB. Dari Mataram, 


KOMONC 


wisatawan bisa me- 
nyeberang ke Sumbawa mele- 
wati penyeberangan Kayang- 
an-Pototano, lalu mel 


ntasi jalur 
ju Kabupa- 
ten Sumbawa. Total waktu per- 


Sumbawa. Penumpang umum 
boleh ikut kapal motor mereka 
dengan tarif mulai d 
Rp 20000 hingga Rp 25.000 per 
orang. Waktu tempuh ke Pulau 
Moyo dari Pulau Sumbawa « 


yat, Anda 
harus menginap di Pulau Moyo 


yek-obyek menarik di dalam 
pulau itu, Anda 

mem: di awal 
agar mendap: ya yang 
wajar. Jangan sampai karena 
masalah ongkos, perjalanan An- 
da menelusuri Pulau Moyo jadi 
kurang menyenangkan... 


BKSDA Sumbawa, Alimudin, jalanan sekitar 6 jam, Jalur lain karena kapal baru berlayar lagi Lihat Juga Video 
Amanwana Resort mempunyai —— juga dapat ditempuh melalui ke Sumbawa keesokan harinya, "Eloknya Air Terjun 
izin hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Bima ke Kabupaten Jika ingin kembali ke Pulau Mata Jitu" 

Pulau Moyo pada lahan seluas Sumbawa lewat j: Sumbawa pada hari itu juga, di vod.kompas.com/ 
50 ha. makan waktu sekita Anda harus menyewa per: matajitu 


JELAJAH BALI-KOMODO 


Tur Sepeda Menempuh 620 Kilometer Dimulai 3 


NUSA DUA, KOMPAS — Je- 
lajah Sepeda Bali-Komodo, yang 
akan menempuh rute sejauh 620 
kilometer, mulai dari 
Bali, hingga Komodo, 

Tenggara Timur, dimulai hi 
lasa (48/9) ini. Jelajah sepeda 
melintasi tiga provinsi di kawas- 
adalah 


Nusa Dua, 
Nusa 


keempat yang digelar harian 
Ik tahun 2008. 
Peserta Kompas Jelajah Sepe- 
da Bali-Komodo sebanyak 67 pe- 
Mereka mayoritas ber- 
sal dari komunitas sepeda yang 
bar, antara lain, di wilayah 
Jabodetabek, Bandung, Suraba- 
ya, Malang, Sidoarjo, Jember, Ba- 
nyuwangi, Bali, Lombok, dan Bi- 
m 


Selain dari komunitas, peserta 


Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo juga diikuti tujuh peserta 
Kompas Bali Bike 2012, tur ber- 
sepeda Kompas yang digelar 
14-16 September 2012, dengan 
rute sejauh 292 kilometer, 

Dari jumlah peserta, Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo me- 
nunjukkan peningkatan diban- 
dingkan dengan kegiatan jelajah 
tahun sebelumnya, Hal itu di- 
an Ketua Panitia Kompas 
Jelajah Sepeda  Bali-Komodo 
Jannes Fudes Wawa, pada per- 


ah Seneda 
alembang tahun 2011, 
diralah peserta 52 orang. 

Peserta telah berkumpul di 
Hotel Santika Siligita, Nusa Dua, 
Badung, Bali, yang menjadi tem- 


pat pemberangkatan hari ini. Pe- 
serta mulai ber k 
Senin siang dan langsung merakit 
serta mencoba sepedanya se- 
hingga diyakini siap digunakan, 


Peserta antusias 

"Saya tiba dari Jakarta hari ini, 
belum sempat istirahat karena 
langsung merakit sepeda,” kata 
Parno (27), warga Jakarta Barat, 
peserta jelajah sepeda dari ko- 
munitas sepeda Bike to Work 
(B2W), Senin, di Nusa Dua. 


Parno juga mengaku untuk ru- 
te sepeda menyusuri Bali, NTB, 
dan NTT ii 
baginya. 


baru pertama kali 
atanya pantainya ba- 
tapi jalannya yang 
"ujar Parno. 

TIal senada disampaikan Ketut 
Sukarta (49), warga Denpasar, 


Bali, Ketut menyatakan antusias 


mengikuti kegiatan Kompas Je- va 
lajah Sepeda Bali-Komodo, tor- Sati »— / 
lebih-lebih Ketut adalah seorang 


NAmpenan 


pemandu touring sepeda di Bali. 
Menurut Head Public Relati- 
ons & Communication Polygon, 
Abdul Karim, pihaknya mendu- 
kung kegi 
yang men: 
dilewati adalah jalur wisata. 
Senin malam, saat makan ma- 
lam bersama peserta, dilakukan 
pula pemotongan tumpeng oleh 
Wakil Pemimpin Redaksi Harian 
Kompas Budiman Tanuredjo, Po- 
tongan tumpeng di: hkan ke- 
pada Go Suhartono (62), selaku 
peserta tertua, dan kepada Rach- 
mani Endrawati, satu-satunya 
peserta perempuan dalam jelajah 
sepeda ini. (NIT/SEM/COK) 


tambar P LOMBO 


Jimbaran 1! 
3 NS ap, l 
NA ne 


ETAPE 1 


Dos km 


Nusa Dua-Bypass Nusa Dua-Bypass Jimbaran- 
Bypass Ngurah Rai-Ketewel-Bentara Budaya Bali- 
Raya Labuan Padang Bai-Desa Gegel-Labuhan 
Padang Bai-Menyeberang-Labuhan Lembar- 
Gerung-Mataram-A mpenan-Sengigi-Lombok 


DICKY/DIMAS 


CPECIAL) PROMOTION 


FINLAND ROVANIEMI 4-— At 
SHOPPING DI PARIS br 


Malam Tahun Baru di Paris & berbelanja di 
aris Kutub Utara, 
SE. 


« Dapatkan sertifikat melewati 


ICE RESTAURANT. 
« Mencoba DOGSLED & REINDEER SLEDGE 
- Melihat kota Unesco PORVOO' 


KI WITA EAST EUROPE & SWISS 


Oct 17, 28 Nov 04, 10, 14, 25 


WITA RUSSIA & SCANDINAVIA 


Oet 10, 21 Nov Od 


WITA FANTASTIC EUROPE 


Oct 23, 31 Nov 03, 09, 14, 22, 30 


| EXCITING AMERIKA EAST, SOUTH 
COAST & CANADA 


et 10,14, 19,25 Nov OI, 09, 14, 28 


PROMO GREECE & SANTORINI 
Oet10, 24 


JAPAN OKINAWA LAN) 
2 


6 Nov 10,14 Dec 20, 21, 22,25 


SPECIAL KOREA K-POP DANCING 
& SINGING 


Belajar menyanyi dan menari K-2OP «$ 


0107, 20 


SPECIAL KOREA SARANGHAE 
LOVE YO) 


Now 10, 24 Dec OB, 22 


x. 


Nov 11, 25 Dec 09, 23, 28 
KI PROMO BEAUTIFUL KOREA -t- 


HELLO KITTY FLIGHT 
Oct 22, 25 Nov 13 


x2 1890 


Time 


LEISURE HOLIDAY 


Tea WEST EUROPE -- 
STRASBOURG 


et 03, 19, 26 Nov OS, 07, 10, 13, 21, 28 


LEISURE WEST EUROPE -- 


Oct 13, 19, 25 Nov O4, 00, 10, 14, 21,26, 


LEISURE EAST EUROPE 


15Hr 
15Hr 


16Hr 
LEISURE SPAIN & PORTUGAL 


Oct 09, 14, 20, 25, 29 Nov O4, 1, 4, 21 


Sep 28 Oct 05,10, 16, 21, 25 
Nov Od, 08, 1d 


0ct05, 10,16, 19, 21, 25 Nov Od, 10, 14, 20,25 


14Hr 


08Hr 


07Hr 


MENGUTAMAKAN KUALITAS 


IGINAL VII 
150p 30 Oct 06,10, Id, 


214p | 
muanwo 2060 |, Sep 29 Oct 03, 08, 14,19, 21, 


H 
1510) LISURE MINI CHINA & 


509200c105.00, 1619. 
2 Ha) 


124p | 


ox menda ISPLENDID EUROPE 


muse 1430 | 


| Oet 17, 20, 25 Nov 07,10, 14,25 


1 Oct 05, 15, 19, 25 Nov 09, 14, 25 


127 


2090 


LEISURE USA WEST COAST -- 


09H: 
A8 PALM SPRING 


(Oet 04, 10, 14, 20,25 Nov 02, 09, NI, 14, 202002190 13 


 LEISURE USA EAST COAST 


Oct 03, 09, 14, 19, 20, 25, 30 
Nov OZ, 9, 10, 14, 22, 29 


IDA LEISURE AUSTRALIA TANGALOOMA 


Oct 03, 07, 12, 20, 2! 
Nan OTO! Ie 301 24,30 


Tomo EXOTIC ITANY, SICILY & GREECE 


| Ca 14, 20, 25 Nov O3, 10, 1d, 24 ' 


FRANCE 
Oet 14, 21, 25 Now O7, 1, 14, 
10Kr | DISCOVERY EUROPE 
' 
wo 2650 ! 06105, 18, 25 


muus 1880 | PORTUGAL, SPAN 


LEISURE KOREA JEJU ISLAND 


Sep 29 Oct OI, 20,1, 28,31 
Mn 0 On, ra 221 230) 


08Hr 


PROMO BEAUTIFUL JAPAN (HTL Dug 08Hr 
- 2060 


Oct 06, 13, 20, 25, 27 
Nov O3, 10, 14, 17, 24, 30 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


O74r 
21425, oa, 


25 Nov O, 08, 


Kantor JAKARTA 


BANDUNG : 
SURABAYI 


MATA TRAVEL Faun 


LEISURE TAIWAN -- FORMOSA 


2, 2 


! LEISURE HONGKONG-SHEN: 


HTLSUPERIOR FIRS LCUASS/M 
MULAN is CLASS peecuMt Kota Kes 
Oct 09, 14, 20, 25, 29 Nov 04, 10, 14, 21,28 s2! IROMANTIC SWISS & GLACIER 3000 


5 Dec 21, 22, 23, 24, 25,26 | 


1 Oct 05, 12, 17, 20, 25, 30 Nov 03, 06, 10, 14, 20,26 


10/1147 | FUROPE RIVIERA, ASSISI, LOURDES 
& SPAIN 


0 ! GREAT BRITAIN, SCOTLAND & IRELAND 154i GT "JAPAN KYUSHU 
ad 1. 0ct06, 13,20, 21, 25, 26 Nov 03, 10, 1, 14,24 


| Oet 14, 20, 25 Nov O4, “ 14,24 


1 AROUND EUROPE & L0URDES 


05-97 ocr “Punzn INDONESIA 


T0| Ig Dasar, Pintu Timur Jam 10.00-21.00 
—- 


- Hadiah tg 
angsu 
- Discount Khusi memang 


DAPATKAN, JAN 


ya terbai 

- Aca 

! (CHINA HOLIDAY & HUANGSHAN 
Oct 20 


Or : TU SUPERIOR ARI, 
13, 20,25, 31 Nov 03,10, 


“Te O'Honotut AMERIKA WEST COAST & —13hr! TIBET, DINGZHANG TRAIN & OINGHAI 


si ah 10 US$ MIDWAY | Oet07, 14, 20, 31 Nov 09, 14, 24,30 
Tea 1 05, 15, 21, 28 Nov 06, TI, 14, 27 ' 


1 BEAUTIFUL JIU ZHAI GOU & ZHANG JIA ve! 
 "AMERICA EAST, SOUTH COAST & CANADA"H:! “Oct 05.10, 19, 25.31 Nov o4, Io 14 24.20 ran 
WI Oct 08, 14, 21, 25 Nov O4, MI, 14, 26 (RUISE & ZHANG JIA JIE 10kr| 
1 SOUTH AFRICA & GARDEN ROUTE 101i Sep 26 Oct 05, 17, 21, 26 1 MONO TAIWAN O7ar 3 
! 0et13,20,25 Now OI, 10, 13, 24 ONDERFUL HAI LOU GOU & NHr! Oct 04, 09, 14, 20, 25, 31 Nov O4, 10, 14,25 
1 SOUTH AFRICA & VICTORIA FALLS 100i HI TAN GOU TAIWAN ALISHAN & KENTING 
Oct 05, 09, 14,21, 28, 31 Nov O4, 1, 14,20 


10Me 1 Oet15,20,25 Nov OI.10, 13,24 
HWI VIETNAM & CAMBODIA 
RUSTRALIA ! 0et07, 14,20, 25 Nov 04, 1,14, 23, 30 


124 
Tawe AUSTRALA DREAMLAND 24, 29 ! HIANGMAI — PHUKET — BANGKOK 
1 0et05, 14, 21, 25 Nov 09, 14, 25 Lamp. 06106, 18, 20,25, 1 Nov 05 10,14, 25 
! 
13Mr3 Oct 06, 14, 20, 25 Nov O3, 10, 1, 24 
! AUSTRALIA PHILLIP ISLAND & 
1407| PORT STEPHENS 


Oct 03, 14, 21, 25 Nov 09, 14, 25 


1ane! MONO NEW ZEALAND & FJORD 


1 0et07, 20, 25 Nov 10, 14,24 


IL TRANZ ALPINE & GLACIER Ooh | 


| 06107, 20, 25Nov 10, 1, 24 


s 
z 


O9kr BEAUTIFUL 


(Oct 05, 10, 15, 20, 21, 25 Nov OS, 10, 1, 14, 20 


101 ROMANTIC KOREA & MT. 074e 


Oct 05, 10, 15, 20, 21, 25 Nov O5, 10, 1, 1, 20, 25, 30 
2531 


maa 1085: 


2531 


om 
SHANGRILA 


4, 16, 21, 25, 30 Nov 06, 10, 15, 20,25 
| SPLENDID CHINA & HUANGSHAN 
Oct 08, 12, 17, 20, 25, 30 Now 04, 07, 10,14, 


' mei IMA SK F ROAD 
H— SHANDONG, LIAONING & 


| 0er09, 14, 17,20, 25, 31 Nov O7, V4, 14, 20, 25, 30 


HTWDELUXE 100e 3 


121 


O8mr Ogtr 


cone! 


2s 


JAPAN ALPINE ROUTE & SKM 


| ox 


0 Denibecasa30 


sn! SHAOLIN TEMPLE & MT. HUASHAN 


1 0et08, 12, 20, 25 Nov Ot, 10, 14,24 


1amei CHINA HIGHLIGHT 


Oct 08, 12, 16, 20, 25, 30 Nov 03,10, 


Kebayoran Baru Top, (021) 7206831 7257230 Fa, T2019O2 
Sudirman Park Tata T2AS798 Fox $72A5798: 
Telo (012) #25ya53, 


1 aan ba 
(0361) 72521 Far. Tana teh in fax 25101 


osir ! JAPAN SAPPORO 


Oct 06, 13, 20, 21, 25 Nov 03,10, 11,14, 24 


can ' 
ostr!ARIRANG JAPAN 12Mr 
30 


' 


Perwakilan : JAKARTA : Rotama Telp, (021) 6323222: SEMARANG : Nusantara Tour Telp, (024) 8442888, 3554888 : Artha Tour 5 
Telp. (024) 35671Yt: SOLO : Nusantara Tour Telp. (0271) 652888, 655177: YOGYAKARTA : Nusantara Tour Telp. (0274) 560988: 
LAMPUNG : Wita Sejahtera Permai Tour & Travel Telp. (0721) 481889: MAKASSAR : Limbunan Tour & Travel Telp. (0411) 333444: 5 
LOMBOK : Bidy Tour Telp. (0370) 632127, 634095: CIREBON: Leo Star Telp. (0231) 208684, 200633 


KOMPAS, SELASA, 


18 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


23 


Tumpang Sari 


Asep (52) menanam secara tumpang sari bibit tanaman tomat ke dalam mu 
urnya di Kampung Pagermaneuh, Pagerwangi, Kabupaten 
tanaman seperti ini untuk menutup modal dengan tanaman lain saat harga hasil panen tanaman 
saat kemarau, Dia mengharapkan tomat yang saat ini mencapai harga Rp 5000 per kilogram di tingkat petani mampu menutup turunnya 


brokoli di kebun 


harga cabai, yaitu dari Rp 15.000 per kilogram menjadi Rp 12.000 per kilogram. 


andung Barat, Jawa Barat, Sei 
ebelumny 


da, cabai keriting, dan 


nin (47/9). Menumpangsarikan 
di pasaran anjlok, terutama 


GUNUNG API 


Gamalama Belum Ganggu Penerbangan 


TERNATE, KOMPAS — Ak- 
tivitas Bandar Udara Sultan Ba- 
bullah, Ternate, Maluku Utara, 
tidak terganggu meski pada Senin 
(7/9) pagi, Gunung Gamalama 
kembali meletus. Letusan itu 
kembali menyemburkan abu vul- 
kanik dan mengakibatkan hujan 
abu di Ternate. 

Menurut pantauan Kompas di 
Bandara Sultan Babullah, kema- 
rin, aktivitas pesawat yang masuk 
ataupun keluar bandara masih 
normal. Tidak ada penerbangan 
yang dibatalkan. Juga tidak ada 
keterlambatan  kedatangan/ke- 
berangkatan pesawat. 

Setelah letusan Gamalama pa- 
da Sabtu 45/9) malam dan Ming- 
gu 46/9) sore, operasional ban- 
dara juga tidak terganggu. Ban- 
dara Sultan Babullah merupakan 
pintu — masuk-keluar Maluku 
Utara, Bandara tersebut juga 
merupakan pintu masuk-keluar 
ke lima kabupaten di Maluku 
Utara, 

”Pada letusan Sabtu dan Ming- 
gu, abu tidak sampai ke bandara, 


sedangkan pada letusan Senin 
pagi ini, abu sempat sampai ke 
bandara. Namun, tidak sampai 
mengganggu penerbangan,” ujar 
Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Ternate Hasyim 
Yusuf. 

Menurut Kepala Pos Peman- 
tauan Gunung Api Gamalama 
Darno Lamane, Gamalama kem- 
bali meletus pukul 0902, Ini le- 
tusan kelima sejak Sabtu. 

”Setelah letusan, embusan abu 
vulkanik terlihat meninggi sam- 
pai sekitar 300 meter. Abu vul- 
kanik lalu tertiup angin dan tu- 
run di wilayah tenggara dan se- 
latan gunung,” . Adapun 
Bandara Sultan Babullah berada 
di timur laut gunung itu. 

Sejauh ini, status alama 
masih tetap, yaitu Siaga atau Le- 
vel III, Belum ada peningl 
status menjadi status Awas atau 
Level IV. 

Sekretaris BPBD Ternate Su- 
karjan Hirto mengatakan, abu 
vulkanik yang turun di Ternate 
setelah letusan Senin pagi tidak 


sebanyak letusan Minggu sore. 


Lokon dan Karangetang 


Aktivitas dua gunung api di 
Sulawesi Utara, Lokon di Kota 
Tomohon dan Karangetang di 
Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, 
masih fluktuatif. Senin, Lokon 
kembali menyemburkan abu pa- 
nas setinggi 300 meter, Adapun 
puncak kawah Karangetang ma- 
sih berapi disertai guguran lava. 

Farid Ruskanda, petugas peng- 
amat Gunung Api Lokon dan 
Mahawu, menyebut, intensitas 
letusan Lokon berangsur menu- 
run setelah letusan dahsyat Sabtu 
pekan lalu. 

Yudi Tatipang, petugas gunung 
api Karangetang mencatat gu- 
guran lava pijar dari kawah Ka- 
rangetang terus berlangsung, se- 
dangkan bara api terlihat di pun- 
cak gunung. (ZAL/APA/BAH) 


@ 


Lihat Juga Video "Gunung 
Gamalama Meletus" 

di vod.kompas.com/ 
gamalamameletus 


11 Eks Anggota Dipenjara 


MA Tolak Kasasi 13 Mantan Anggota DPRD Kendari 


KENDARI, KOMPAS — 


Sebelas dari 13 mantan 


anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 
yang berstatus terpidana kasus korupsi APBD senilai 
Rp 5 miliar memenuhi panggilan eksekusi dari 
Kejaksaan Negeri Kendari. Sementara itu, dua orang 


lainnya masih mangkir, 


itu terjad 
menjabat pada periode 
2004, Namun, eksekusi ba- 
ru dilaksanakan setelah upaya 
kasasi mereka ditolak Mahkamah 
Agung. 

Terpidana yang memenuhi ek- 
sekusi itu, Senin (17/9), adalah 
Ahmad H Hasan, Lodewijk So- 
naru, Andi Ahmad, F n Batek, 
Tamrin Taherong, Haskar Hafid, 
Abdul Kadir Samad, Siti Arfah 
Panudariama, Dewiyati Tambu- 
raka, Asmarani Edy Su, dan La 
Ode Rusli Rais. 


pemberkasan kemudian dibawa 
ke Lembaga Pemasyarakatan 
Kendari untuk menjalani hu- 
kuman dua tahun peni 
Adapun dua terpidana lainnya 
hingga Senin pukul 2100 Wita 
belum memenuhi panggilan ter- 
sebut. Keduanya adalah A Yani 
Muluk dan Salahuddin. 
akan tunggu samp: 
tidak memenuhi 
kami jemput,” 


Ke-13 terpidana ini merupa- 
kan kelompok kedua dari total 22 


kara korupsi APBD tahun 
2003-2004 senilai total Rp 5 mi- 
liar, Adapun kelompok pertama 
yang terdiri dari sembilan 
mantan anggota DPRD itu ka- 
sasinya juga ditolak MA dan di- 


eksekusi kejaksaan April lalu. 
Mantan anggota DPRD itu di- 
bersalah 


melakukan 

tindak pit i yang di- 

lakukan ber at men- 

jabat, Korupsi itu, di antaranya, 

terdiri dari perjalanan dinas fik- 

tif, pendidikan dan pelatihan fik- 
serta biaya: biaya 


atakan 


san MA diterima pi- 

haknya pada Selasa (11/9), 
Para terpidana itu juga di- 
haruskan membayar denda ma- 
sing-masing Rp 50 juta dengan 


Rekening liar 

Kejaksaan Negeri Timor 
Tengah Utara, Nusa Tenggara Ti- 
mur, menyelidiki M5 rekening 
liar pada sejumlah satuan kerja 
perangkat daerah di pemerin 
kabupaten setempat. Nil 
panan Rp 85 miliar, 

Kepala K an Negeri Ti- 
mor Tengah Utara Diding Kur- 
niawan di Kefamenanu, NTT, Se- 
nin (17/9), mengatakan, pihaknya 
telah mengeluarkan surat perin- 
tah penyelidikan terhadap kasus 
ini dengan mengumpulkan data, 
keterangan, dan informasi dari 
masyarakat, Penyelidikan ditar- 
getkan sebulan, 

Ia mengaku telah mendapat 
perintah dari Keja 
untuk menyeli: 
korupsi ini hingga tuntas. Mas 
rakat diminta bekerja sama de- 
ngan kejaksaan untuk mengung- 
kap kasus ini. Jangan ada yang 


KEMARAU 


Ikan Ai 


MAGELANG, KOMPAS — Se- 
jak Juli hingga sekarang, ribuan 
ikan di kolam air tawar di Ka- 
bupaten Magelang, Jawa Tengah, 
mati, Selain karena debit sumber 
air yang mulai menyusut, per- 
ubahan suhu secara ekstrem 
yang terjadi selama musim ke- 
marau ini membuat ikan rawan 
diserang berbagai penyakit. 

Habib, seorang peternak ikan 
di Desa Blongkeng, Kecamatan 
Ngluwar, mengatakan, dari 5.500 
bibit ikan gurami yang ditebar di 
kolam terpal miliknya kini ting- 
gal sekitar 100 ekor. 

”Saat ini, saya pun belum be- 
rani menambah populasi ikan la- 
gi karena kondisi a dan suhu 
masih kurang kondusif,” ujarnya, 
Senin (17/9). 

Habib mengatakan, kematian 
ikan-ikannya dipicu oleh penya- 
kit bintik putih, yang memang 
kerap terjadi di tengah musim 
kemarau. 

Penurunan populasi ikan juga 
irasakan Ny Munir, peternak 


5000 bibit ikan yang ditebar, 
a hanya mendapatkan 
panen 2.000-2.500 ekor ikan,” 
ujarnya. 

Perubahan suhu secara eks- 
trem, menurut dia, berdampak 
signifikan karena musim kema- 
rau seperti sekarang membuat 
debit air menyusut dan kolam 
tidak bisa terisi air secara mak- 
simal. 


Jika bias 


nya ketinggian air 
kolam mencapai 40 sentimeter, 
sekarang ini -rata ketinggian 
air kolam hanya sekitar 20 sen- 
timeter. 

Kepala Seksi Usaha Perikanan 
Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Magelang Puji Tv 
tario CW mengatakan, sama 
perti yang terjadi pada manusia, 
perubahan cuaca ekstrem juga 
membuat stamina ternak ikan 
kurang fit dan rawan terserang 
berbagai penyakit. Untuk meng- 
antisipasi hal itu, harus ada 
suplemen tambahan seperti vi- 
tamin C atau pakan probiotik. 


'awar Rentan Kena Penyakit 


capai luasan 254 hektar, seda- 
ngkan yang dikembangkan di 
wah mencapai 2.808 hektar. 


Ikan dewasa susut 

Populasi ikan dewasa di per- 
airan Teluk Pandan, Kota Pa- 
dang, Sumatera Barat, relatif ber- 
kurang dalam beberapa waktu 
terakhir. Hal itu menyusul ber- 
kurangnya kualitas lingkungan 
sekitar karena berkurangnya tu- 
tupan hutan bakau dan aktivi 
pembangunan seperti PLTU Te- 
luk Sirih. 

Pada penyelaman yang dila- 


kukan Minggu lalu, terlihat 
ikan-ikan indikator yang men- 
dominasi. Keberadaan ikan tar- 


get yang bernilai ekonomis bagi 
nelayan relatif tidak ditemukan. 

Koordinator Divisi Advol 
dan Kampanye Wahana Lini 
kungan Hidup Indonesia (Walhi) 
Sumbar Desriko membanding- 
kan situasi itu dengan kondisi 
perikanan di Nagari Sungai Pi- 
nang, Kabupaten Pesisir Selatan, 


Mereka mendatangi kantor anggota DPRD Kota Kendari ketentuan diganti kurungan satu ' menolak memberi keterangan | ikan air tawar di Desa Ngrajek, Di Kabupaten Magelang, ter- Sumbar, yang relatif masih di- 
Kejari Kendari untuk proses yang menjalani persidangan per- tahun jika tidak dibayarkan. terkait kasus ini, (ENG/KOR) Kecamatan Mungkid. “Dari nak ikan air tawar di kolam men- huni ikan besar. (EGI/INK) 
KEBAKARAN KEBAKARAN LAHAN 


Pedagang Pasar Turi Dijanjikan Relokasi Sementara 


SURABAYA, KOMPAS — Pe- 
merintah Kota Surabaya men- 
jamin tidak akan menelantarkan 
pedagang r Turi, korban ke- 
bakaran pada Minggu (16/9) pu- 
kul 2130 WIB. Kebakaran itu 
menghanguskan 973 kios dan 
menyebabkan kerugian miliaran 
rupiah. 

Asisten Bidang Administrasi 
Umum Sekretaris Kota Surabaya 
M Taswin di Balaikota Surabaya, 
Senin (17/9), mengatakan, Pem- 
kot Surabaya masih mengkaji 
solusi untuk menangani peda- 
gang, termasuk kemungkinan re- 
lol 


Pihaknya juga akan memtung- 
sikan kembali tim asistensi Pasar 
Turi yang pernah menangani ke- 
jadian serupa saat Pasar Turi 
terbakar tahun 2007. 

Taswin membantah tudingan 
adanya kesengajaan yang me- 
nyebabkan kebakaran. Sebab, ada 
28 orang yang berjaga secara 
bergantian selama 24 jam di 
sar tersebut. Munculnya tuding- 


an kesengajaan ini karena pe- 
dagang yang berjualan di ba- 
ngunan Pasar Turi seluas 16,2 
hektar ini berdiri di atas lahan 
milik PT Kereta Api dan akan 
dipindahkan. 


g pedagang yang 
Tim Pemulihan 
r Turi Ke- 
mas A Chalim mengatakan, pe- 
dagang minta Pemkot Surabaya 
menyediakan tempat relok: 
mentara. "Pedagang butuh tem- 
pat agar bisa bi n lagi, s 
dangkan tempat lain sudah pe- 
nuh," katanya. 

Kemas memperkirakan, keru- 
gian yang diderita pedagang 
bat kebakaran ini mencapai r 
tusan miliar rupiah. Sebab, kios 
dan barang milik pedagang ludes 
dilalap api. Pasar Turi berisi 800 
pedagang yang kebanyakan ber- 
jualan sepatu, sandal, tas, mebel, 
dan alat dapur. Satu kios di- 
perkirakan merugi Rp 20 juta- 
Rp 100 juta. 

Anton (82), pedagang mebel di 


69 


Karena angin kencang, 
petugas jadi sulit untuk 
memadamkan api 
dengan cepat. 
Chandra Oratmangun 


Turi, misalnya, 
menderita kerugian hingga Rp 20 
juta, Semua barang dagangannya 
yang dibuat dari kayu jati itu 


judes, "Ada kursi, meja, dipan, 
semuanya habis," kata Anton. 
Pasar Turi terbakar pada 


Minggu (16/9) sekitar pukul 21.30 
dan api baru bisa dipadamkan 
pada Senin (17/9) sekitar pukul 
.00. Titik api awalnya berasal 
dari kios di lantai dua yang 


kemudian menyebar dengan ce- 
pat melalap 973 kios di tiga lan- 
tai 


Saat kebakaran, dinas pema- 
dam kebakaran mengerahkan 28 
mobil pemadam kebakaran dan 7 
mobil pemadam bantuan dari Si- 
doarjo, Gresik, dan Pelindo TI. 
Namun, api baru bisa dipadam- 
kan delapan jam berselang, 

"Karena angin kencang, pe- 
tugas jadi sulit untuk memadam- 
kan api dengan cepat,” kata Ke- 
pala Dinas Kebakaran Kota Su- 
rabaya Chandra Oratmangun. 

Sebelum Pasar Turi terbakar, 
terdapat 372 k: kebakaran di 
Kota Surabaya sejak Januari 
hingga September ini. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Kota Besar Sura- 
baya Ajun Komisaris Besar Far- 
man mengungkapkan, penyebab 
kebakaran belum dapat diketa- 
hui. Saat ini, tim laboratorium 
forensik Polri cabang Surabaya 
masih menyelidiki penyebab ke- 
bakaran tersebut. (ILO/BTA) 


KEPALA DAERAH 


Hamengku Bowono X dan 
Paku Alam IX Calon Tunggal 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Sultan Hamengku Buwono X dan 
Paku Alam IX dinyatakan sebagai 
satu-satunya pasangan calon gu- 
bernur dan wakil gubernur Pro- 
vinsi Daerah Istimewa Yogyakar- 
ta yang sah, setelah sidang Panitia 
Khusus DPRD Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta menyata- 
kan lengkap seluruh persyaratan 
sebagai calon. Penetapan Hame- 
ngku Buwono X dan Paku Alam 
IX sebagai calon gubernur dan 
wakil gubernur dilangsungkan 
pada Jumat (21/9). 

Dalam sidang Panitia Khusus 
DPRD DIY yang dipimpin oleh 
ketuanya, Youke Indra Agung 
Laksono, Senin (17/9), dilakukan 
verifikasi seluruh persyaratan. 
Berkas persyaratan yang diten- 
tukan oleh undang-undang ke- 
istimewaan, calon gubernur dan 
wakil gubernur harus menyerah- 
kan 14 persyaratan. 

Persyaratan itu, di antaranya, 
surat keterangan penobatan dari 
Keraton Yogyakarta dan Paku- 
alaman Yogyakarta, ijazah SMA, 
surat keterangan berparpol, surat 
keterangan kesehatan, dan surat 
keterangan kedua calon tidak se- 


dang memiliki utang bank atau 
dalam kondisi tidak pailit. 
Dalam kesempatan itu, Pa 
menjelaskan, ijazah SMA dar 
lon wakil gubernur DIY Paku 
Alam TX juga sah, Pernyataan ini 
menjawab tuduhan masyarakat 
adanya pemalsuan ijazah yang 
dilakukan calon wakil gubernur, 


Pilkada Kalbar 


Kotak suara berisi formulir 
dan surat suara untuk Pemilu 
Kepala Daerah (Pilkada) Provir 
Kalimantan Barat terdistribusi- 
kan sesuai jadwal. Senin (17/9), 
sebagian logistik pilkada sudah 
sampai di tingkat desa. 

Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Kalimantan Barat AR 
Muzammil mengatakan, semua 
kotak suara akan terdistribusi ke 
tempat pemungutan suara (TPS) 
pada Rabu mendatang. Pemu- 
ngutan suara akan dilakukan se- 
rentak pada Kamis mendatang. 

”Tak ada hambatan di tingkat 
kota/kabupaten. Akses jalan di 
kawasan hulu Kalbar memang 
agak sulit, tetapi KPU setempat 
bisa mendistribusikan logistik se- 
suai jadwal,” ujarnya. (TOP/AHA) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERKOTAAN 


Bandung Bawa Isu Ruang 
Publik ke Jerman 


BANDUNG, KOMPAS — Ban- 
dung Creative City Forum di- 
undang untuk menjadi pembi- 
cara dalam konferensi interna- 
sional terkait design thinking, 
d.confestival, 20-22 September 
2012, di Jerman. Pemberdayaan 
masyarakat serta penggunaan ru- 
ang publik di Kota Bandung men- 
jadi topik utama. 

Hal itu dipaparkan Direktur 
Program — Bandung Creative 
City Forum (BCCF) Fiki Satari, 
di Bandung, Senin (17/9. 
Konferensi d.confestival digelar 
pertama kalinya di dunia dan 
mereka bakal membawakan pe- 
maparan bertema "Mendesain 
Ulang Kota Anda”, BCCF juga 
mencantumkan beberapa kegi- 
atan yang pernah dilakukan di 
Bandung. 

Lightcestra, ujar Fiki, meru- 
pakan bagian dari Helarfest 2012 
yang digelar di hutan kota, Ba- 
bakan Siliwangi. Ruang terbuka 
hijau itu selama ini kurang di- 
perkenalkan oleh Pemerintah 
Kota Bandung kepada warganya. 
Di hutan kota itu BCCF me- 
nampilkan pertunjukan sinar la- 
ser ke batang pohon yang bisa 


disaksikan masyarakat umum. 
Tujuan akhir dari kegiatan ter- 
sebut adalah mendekatkan Ba- 
bakan Siliwangi sebagai ruang 
publik dengan masyarakatnya. 


Kampung kreatif 

Salah satu rangkaian Helarfest 
2012 yang digelar di Kota 
Bandung adalah pemberdayaan 
kampung perkotaan dengan pe- 
ngecatan atap 200 rumah di 
Kampung Kebon Kembang di 
Kelurahan Tamansari, Kecamat- 
an Bandung Wetan. Kampung 
tersebut terletak di bawah 
jembatan layang Pasupati dan 
terlihat dari kendaraan yang 
melintasi jembatan layang ter- 
sebut. 

Fiki menuturkan, pengecatan 
atap rumah itu dimaksudkan 
agar tidak lagi terlihat kumuh. 
”Bisa sebaliknya menjadi daya 
tarik kota,” katanya. 

Pengecatan 200 rumah warga 
menghabiskan 120 kg cat, dilaku- 
kan 30 tukang selama seminggu. 
Hasilnya, kendaraan yang me- 
lintasi Jembatan Layang Pasu- 
pati bisa melihat karya seni dari 
atap rumah penduduk. (ELD) 


Kabut Asap Mulai Ganggu Penerbangan 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Kabut asap akibat kebakaran 
lahan di Palangkaraya, Kaliman- 


penerbangan. Beberapa kali 
wal kedatangan dan keberang- 
1 at terbang di Bandar 
ik Riwut terganggu. Pa- 
empat jadwal pesawat 
yang terhambat. 
Kabut asap yang menyelimuti 
Kota Banjarmasin, Aan au 
Sella j 


suram, aroma kabut Ta 
menyengat. 

Menurut Kepala Bandar Uda- 
ra Tjilik Riwut, Palangkaraya, 
Norman Dani di Palangkaraya, 
gangguan kabut asap, mis 
menghambat pesawat 
Air dari Jakarta yang dijadwalkan 
mendarat Senin (17/9), sekitar 
pukul 10000. Pesawat terpaksa 
menuju Bandara Sepinggan Ba- 
likpapan, Kalimantan Timur. 

Hingga kemarin sekitar pukul 
1500, pesawat belum tiba di Pa- 
a. Selain itu, keberang- 
katan pesawat Lion Air menuju 
Surabaya yang seharusnya lepas 
landas sekitar pukul 1140 juga 
tertunda. 

Pesawat yang ditumpangi 
Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan (Mendikbud) Moham- 
mad Nuh juga harus berputar 
hingga tiga kali karena jarak pan- 


dang yang terbat: t hendak 
mendarat di Banda ilik Ri- 
wut, Minggu (6/9). Pilot kemu- 
dian menyampaikan, ke- 
mungkinan pesawat harus me- 
nuju Balikpapan. 

Pramugara lalu memberi tahu 
penumpang bahwa jarak pan- 
dang paling tidak h: 


darat. Namun, saat itu jarak pan- 
dang hanya sekitar 900 meter, 
Akhirnya tujuan pesawat dialih- 
kan ke Balikpapan. Setelah cuaca 
membaik, pesawat baru lepas 
lagi ke Palangkaraya. 
ari Minggu, pesawat Lion Air 
tujuan Jakarta juga tidak bi 
lepas landas karena kabut as 
Pesawat seharusnya berangkat 
sekitar pukul 07.00, tetapi baru 
bisa terbang pukul 08.30 karena 
jarak pandang terbatas, hanya 
400 meter-600 meter. 


Makin tebal 


dibandingkan dengan ha 
sebelumnya terlihat di Palang- 
karaya, Senin kemarin, Beberapa 
pengemudi sepeda motor sudah 
menyalakan lampu pada siang 
hari dan mengenakan masker. 
Meskipun matahari tidak bersi: 
nar terik, hawa terasa panas. Ke 
mana pun pergi, kabut asap ter- 
lihat. 

Kabut tampak, antara lain, di 
Jalan G Obos, Jalan Pangeran 


Samudera, Jalan Galaxy Raya, 
dan Jalan Willem AS. Asap tebal 
terlihat sekitar pukul 08.00 dan 
belum hilang hingga sekitar pu- 
kul 11.00. Padahal, asap b nya 
hanya terjadi pagi hari dan ber- 
angsur hilang mu lang siang. 

Gubernur Kalteng Agustin 
Teras Narang mengatakan, pi- 
haknya meminta pemerintah ka- 
bupaten/kota di Kalteng untuk 
menaruh perhatian terhadap ke- 
bakaran lahan dan kabut p. 
Sebagai upaya mengantisipas 
gangguan asap, kepedulian ma- 
syarakat juga diperlukan. 

”Masyarakat membersihkan 
kebun dengan mengumpulkan 
daun kering lalu dibakar. Ber- 
bahaya kalau api ditinggalkan be- 
gitu saja” katanya. 

Terkait kebakaran lahan, Ke- 
polisian Resor Temanggung, Ja- 
wa Timur, siap memproses hu- 
kum tiga pelaku pembakar hutan 
di kawasan hutan di Gunung Sin- 
doro, Sabtu lalu. 

Pelaku pembakaran hutan dan 
lahan dapat dikenai Pasal 187 dan 
188 Kitab Undang-undang Hu- 
kum Pidana (KUHP) dengan an- 
caman hukuman penjara 12 bu- 
lan, atau dapat juga dikenai Pasal 
41 dan 42 Undang-Undang No- 
mor 23 Tahun 1997 tentang Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup de- 
ngan ancaman hukuman mak- 
simal 10 tahun penjara dan denda 
Rp 500 juta. (EGI/WER/BAY) 


ng 
d3 DARMAWAN 


- 


waw ariantosarriawan. com intogia 


sales and services 


200 m/H) 


on (uF) 


and Electrode 


Filtering 
Amberlite"" lor 
Aeration System 


Biogas Plant 


Ultr 
Exchan 


REVERSE OSMOSIS UNTUK AIR MINUM DAN AIR BERSIH 


Kapasitas 5-2.000 orang, harga ekonomis 


» Karyawan industri dan perkantoran 
» Rumah makan dan perhotelan 
» Rumah Sakit, Puskesmas/Klinik 


"terbuks kesempatan untuk agen 


" Asrama, Perumahan 
- Penanggulangan Bencana Alam 
" Produksi Air Isi Ulang 


ULTi 


RASORB 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Ta 


ndustri properti Indonesia hingga 

hari ini memang masih menjadi 

elemen investasi menguntungkan 

dan tergolong stabil. Setidaknya, 

di Indonesia, belum pernah terjadi 
penurunan nilai properti, bahkan dalam 
kondisi perekonomian terparah sekalipun 
seperti pada saat krisis moneter tahun 
1998. 

Semester pertama tahun 2012 dilalui 
dengan pertumbuhan sebesar 20 persen. 
Para pengembang yakin, semester 
kedua juga akan dilewati dengan kisaran 
serupa. Pertumbuhan ini terjadi di semua 
sektor, baik residensial, ritel, maupun 
perkantoran. 


Lahan perkantoran 

Situs Kompas.com pada tanggal 19 Juli 
2012 mencatat data dari konsultan properti 
Jones Lang LaSalle bahwa saat ini terjadi 
kenaikan permintaan sektor perkantoran 
yang didominasi oleh perusahaan 
perbankan, pertambangan, sekuritas, 
dan keuangan. Kondisi ini didorong oleh 
banyaknya ekspansi perusahaan berbagai 
industri di Indonesia sebagai ekses dari 
pertumbuhan ekonomi dan bisnis, serta 
perluasan kantor-kantor cabang milik 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Pertumbuhan sektor perkantoran pun 
menunjukkan pergerakan baru, yaitu tak 
lagi terpusat di Central Business District 
(CBD) Jakarta. Area yang dulunya tak 
dibidik sebagai pusat bisnis kini justru 
tengah unjuk gigi, baik di kawasan Jakarta 
Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, 
maupun Jakarta Utara. 

Mengapa demikian? Tingkat 
kemacetan yang kian tak bisa ditoleransi 
disebut-sebut sebagai salah satu 
penyebabnya. Banyak pengusaha yang 
merasa membuang banyak waktu untuk 
menuju kawasan CBD. Sementara itu, 
kebutuhan mobilitas mereka pun tinggi 
untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. 

Penyerapan kantor di wilayah luar 
CBD ini pun terus meningkat, yang kini 
mencapai sekitar 23 persen. Hal ini antara 
Jain tecermin dari terjadinya kenaikan 
harga sewa di area tersebut. 

Sementara itu, Wakil Direktur 
Uitama PT Prasto Propertindo Herjanto 
Gunawan yang juga selaku Director Istana 
Group mengatakan, “Karena tingkat 
kemacetan tinggi, orang yang biasa ke 
pusat (CBD) sekarang mencari lokasi 
(kantor) dekat rumahnya, di lokasi yang 
bebas dari kemacetan dan 8in1 agar tidak 
menghabiskan waktu. Melihat perkantoran 
di area CBD, ternyataowner-nya banyak 
yang tinggal di Pluit. Oleh karena itu, Pluit 


Membidi 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia » 
yang menunjukkan kestabilan di 
tengah gelombang krisis global 
berhasil menarik perhatian dunia. 
Investor asing berbondong-bondong 
mencari bagian lahan dan mencoba 
peruntungan dengan membuka pasar 
di Indonesia. Kestabilan bunga bank 
juga semakin mendukung kondisi ini 
yang pada-akhirnya berdampak pada 
pertumbuhan sektor properti. 


PA ana 


memiliki potensi yang besar pada masa 
mendatang.” 


Mengatasi ketinggalan 

Pluit, Jakarta Utara, memang terbilang 
ketinggalan dibandingkan “tetangganya”, 
Kelapa Gading. Meski telah lama menjadi 
area residensial bagi kelas menengah atas, 
perkembangan properti di wilayah ini 
relatif stagnan. 

“Padahal, jika melihat data, ketika 
kita tanya ke orang bank, ternyata Pluit 
ini paling besar perputaran uangnya 
se-Jakarta. Di sini kan memangsektor 
bisnisnya kuat, mulai dari tambang, 
perkebunan, lengkap semua ada di sini,” 
tambah Herjanto. 

Terlebih Pluit kini juga menerima 
banyak pendatang dari daratan China, 
Hongkong, Taiwan, dan Malaysia yang 
umumnya bergelut di bisnis pertambangan. 
Kebanyakan dari mereka memilih tinggal 
di Pluit yang relatif lebih dekat dengan 
bandara ketimbang harus menuju 
pusat kota. Selain itu, banyak pemilik 
perusahaan besar yang bergerak di bidang 
pertambangan, trading, dan keuangan yang 
tinggal di kawasan Jakarta Utara. 

Pada umumnya, mereka menghabiskan 
waktu 3-4 hari di Jakarta, kemudian 
kembali ke lokasi pertambangan di luar 
pulau sehingga mobilitas antara tempat 
tinggal, kantor, dan bandara haruslah 
mendukung. Jarak Pluit dengan pelabuhan 
juga relatif dekat, yang ditunjang 
kemudahan akses tol sehingga mendukung 
kinerja bisnis, 

Pertanyaannya, jika memang geliat 
bisnis di Pluit terbilang tinggi dan strategis, 
mengapasebelumnya banyak pengusaha 
yang tetap memilih menembus kemacetan 
ke tengah kota Jakarta? Belum adanya 
kompleks perkantoran yangrepresentatif 
menjadi alasan di baliknya. 

Padahal, permintaan perkantoran di 
area Pluit terbilang tinggi. Terbukti dengan 
tingkat okupansi unit kantor maupun ruko 
yang tinggi sepanjang tahun, dengan harga 
sewa yang juga amat tinggi. 

Prasto Group, bekerja sama dengan 
Istana Group, membentuk PT Prasto 
Propertindo untuk mengisi kekosongan 
tersebut dengan menghadirkan Landmark 
Pluit yang direncanakan mulai beroperasi 
pada September 2014. Terdiri dari 72 unit 
yang terbagi dalam 45 gedung, Landmark 
Pluit telah terjual sekitar 55 persen. “Kami 
menjual gedung, bukan strata title. Jadi, 
sistem kepemilikannya adalah SHGB 
murni. Hal ini diterapkan karena kami 
melihat karakter pembeli di area Pluit, 
yang kebanyakan berpola pikir tradisional 


k Pusaran Uang | 


FoTO.FoTO TOMMY BUTOMO 


Pembangunan Landmark Pluit, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2014, dicanangkan untuk menjadi pusat bisnis 


di Pluit. 


Asia atau Tionghoa dan lebih memilih 
memiliki tanah dan bangunan sendiri 
ketimbang hanya gedung (strata title), 
terang Herjanto. 

Status SHGB murni setara dengan SHM 
(freehold) untuk kepemilikan perorangan. 
Sistem ini pun lebih menguntungkan 
karena pemilik punya hak atas tanah. Oleh 
karena itu, jika suatu saat bangunan tak 
lagi dapat digunakan karena ada kerusakan 
atau bencana, mereka tetap memiliki tanah 
dengan batas-batas yang jelas. 

Kompleks yang dikhususkan untuk 
perkantoran ini juga menerapkan konsep 
terintegrasi yang bisa menjadi keuntungan 
tersendiri bagi para pebisnis. 


Membuka peluang 

Integrated Business Center Superblock, 
demikian konsep yang dikembangkan 
untuk menjadikan Landmark Pluit sebagai 
pusat bisnis di area Pluit. Lantai dasar 
area depan didedikasikan untuk industri 
perbankan demi mengokohkan posisi 
Landmark Pluit sebagai pusat finansial 
Pluit. 

Tenant terbesarnya saat ini adalah 
Bank Central Asia (BCA) yangakan 
memindahkan kantor cabang utamanya. 
Tenant lain yang telah membidik Landmark 
Pluit di antaranya bergerak di bidang 


farmasi,food and beverages, pertambangan, 
seperti nikel, minyak, dan batubara, serta 
industri alat-alat berat. 

Konsep terintegrasi ini dikembangkan 
sesuai dengan karakter pengusaha asal 
Pluit. Herjanto menerangkan, Pluit dikenal 
sebagai kawasan Chinatown yang karakter 
warganya adalah jika berkumpul bisa 
menghasilkan pundi uang. “Dari sekadar 
ngobrol-ngobrol, apa pun bisajadi duit,” 
tegasnya. 

Oleh karena itu, setiap gedung 
nantinya akan terhubung dengan sebuah 
connecting bridge yang terletak di lantai 
dua. Jembatan itu dapat meningkatkan 
konektivitas antarblok. Sementara itu, di 
bagian tengahnya, yang bisa diakses oleh 
semua penghuni gedung, terdapat area 
alfresco dengan berbagai restoran dan 
tempat untuk rehat. 

Desain ini akan lebih memudahkan 
para pelaku bisnis untuk bertemu dan 
bergaul. Area alfresco itu juga mampu 
menjadi perangsang yang membuka 
peluang bagi sesama pelaku bisnis untuk 
bertemu hingga akhirnya meningkatkan 
potensi kerja sama bisnis yang baru. 

Landmark Pluit juga akan dilengkapi 
kehadiran restoran premium dan 
fasilitas ruang pertemuan, serta helipad, 
Setiap gedungnya akan terdiri dari 11-17, 


dengan satu lantai basement didesain 
sebagai lobi VVIP yang terkesan mewah 
dan elegan. 

Kenyamanan lainnya didukung oleh 
area parkir yang mampu mengakomodasi 
hingga 2.300 kendaraan. Demi kelancaran 
mobilitas penghuni, setiap unit dilengkapi 
dengan lift. Berhubungada beberapa jenis 
gedung yang ditawarkan, setiap calon 
tenant bisa memilih gedung sesuai dengan 
kebutuhan. 

Jemmy Jouhary, LEED AP, Planning 
Manager PT Prasto Propertindo juga 
menambahkan, Landmark Pluit yang 
berdiri di atas lahan seluas 3,2 hektar 
itu berada di tengah lingkungan yang 
sudah jadi. Selain infrastruktur yang 
mendukung, Landmark Pluit akan dilewati 


jalur bus Transjakarta koridor XII yang 


menghubungkan koridor 1 dan koridor9 
sehingga mempermudah akses, terutama 
dari kawasan bisnis di Sudirman dan 
Thamrin. 

Dengan kelengkapan fasilitas dan 
berbagai keuntungan yang dimilikinya, 
Landmark Pluit pun diharapkan menjadi 
ikon baru di Jakarta Utara yang tak hanya 
memberi eksklusivitas bekerja, tetapi juga 
kenyamanan yang mampu mendongkrak 
produktivitas. (IKLAN/ADT| 


Fasilitas yang lengkap dan sarana infrastruktur yang memadai memberi keuntungan tersendiri bagi perkembangan Landmark Pluit. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


stana Group merupakan pengembang asal 
Bandung, Jawa Barat, yang berkiprah di 


mengembangkan Dago Butik, Gateway Pasteur, 
Dago Suites, Setra Duta Residence, Istana Dago, 


Kiprah Pengembang 


Seminyak Bali, serta sebuah taman budaya yaitu 
Garuda Wisnu Kencana. 
Dalam perjalanannya, pengembangini 


dunia properti dan real estatsejak tahun 
1988. Pengembang inilah yang berada di balik 
pembangunan berbagai pusat komersial di 
Bandung, Jakarta, dan Bali. 

Di Bandung, proyek sektor komersialnya 

cukup banyak, antara lain adalah Istana 
Plaza, Bandung Indah Plaza, dan Bandung 
Electronic Centre. Sementara untuk sektor 
apartemen dan residensial, Istana Group telah 


dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan pula 
kawasan industri yaitu Cimareme Industrial 
Park dan Batujajar Industrial Park. 

Di Jakarta, Istana Group adalah 
pengembang Mega Mall Pluit dan Plaza 
Semanggi. Sementara itu, kiprahnya di Bali 
terlihat dari pengembangan Kuta Central Park, 


perumahan Istana Regency Bali, pengembangan 


hotel dan resor @uest Hotel Bali dan Sofitel 


pun banyak melakukan kerja sama dengan 
pengembang lain, investor, arsitek, desainer, 
dan insinyur dalam berbagai proyeknya. Selain 
itu, kini bersama dengan Prasto Indonesia, 
Istana Group menghadirkan superblok kantor 
pertama di jantung bisnis Jakarta Utara. 
(IKLAN/ADT) 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


LANDMARK 
PLUIT 
mesweo 


pra | / Ta 


1 JLN 


www.landmarkpluit.com 


nngz | 


— LN 


Na 


» New Integrated Business Superblock Concept presents only 45 Units of Grade "A' Office Building 
» Strategic Location in Pluit's most Prominent Address, only Steps Away from 3 Different Toll Gates 
» Freehold Ownership for Office Building (Sertipikat Hak Guna Bangunan Murni) 

» 2300 Car Parking Capacity and Thousands of Motorcycle Parking Capacity 


021-666 // 888 


mita e" PRASTO 


mrioperkoran @ & 


Petugas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan R: 
Daerah DKI Jakarta putaran kedua di Kantor Kecamatan Cengkareng, 
pemungutan suara (TPS) tersebut akan mulai dikirim ke kantor kelu 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


awa Buaya, Subur, memeriksa ulang pei 


an masing-masing hari ini. 


pan logistik untuk pela 
Jakarta Barat, Senin (179). Rencananya, logis 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


anaan Pemilu Kepala 
k untuk 675 tempat 


Atribut Belum Bersih 


Hari Ini, Warga Dijanjikan Terima Undangan Mencoblos 


JAKARTA, KOMPAS — Meski masa kampanye usai 
dan memasuki masa tenang, puluhan spanduk 
bernuansa dukungan kepada calon gubernur masih 
terpasang di sejumlah jalan di Jakarta Utara, 
Spanduk berbau kampanye seharusnya bersih. Alat 
peraga itu di antaranya terlihat di Jalan Yos Sudarso, 
Jalan Rawabadak, dan di Kecamatan Koja. 


Puluhan spanduk itu bertu- 
liskan sama, "Terima Kasih Pak 


Gubernur!” Kami Percaya, Kami 
Dukung, Teruskan!” 
Anggota Divisi Pengawasan 


Panwaslu Jakarta Uta 
dianto, mengatakan, 
berbau kampanye. Menurut dia, 
isi spanduk bersifat mengajak 
dan mengarahkan kepada calon 
gubernur tertentu. Untuk itu, 
Panwaslu Jakarta Utara telah 
meminta pihak Satpol PP untuk 
mencopoti semu: i 

Menurut Arif, tidak diketahui 
i siapa yang mem: 


tuk mencopotnya sendiri. Didu- 
ga, spanduk itu dipasang sim- 
patisan calon gubernur, "Seluruh 


spanduk yang berkaitan den, 
kampanye harus diturunkan,” 
katanya. 

Taruno (48), seorang warga, 
mengatakan, semua spanduk 
kampanye harus diturunkan ka- 
rena telah memasuki m 
tenang, Bila tidak, hal itu n 
dapat menciptakan suasana tidak 
tenang di masyarakat. 


Dana kampanye 

Indonesia Corruption Watch 
(ICW) mendesak adanya peng- 
awasan terhadap penggunaan da- 
na kampanye Pilkada DKI Ja- 
karta putaran kedua. Tidak se- 
perti putaran pertama, tidak ada 
klausul yang mewajibkan kan- 
didat mencatat, melaporkan, dan 
mengaudit dana kampanye, 

”KPU harus menjawab keko- 
songan pengaturan dan audit da- 


na kampanye putaran kedua. La- 
poran dana kampanye buruk, ti- 
dak transparan, dan tidak akun- 
tabel,” kata peneliti ICW, Apung 
Widadi. 


Korban kebakaran 

Di tempat lain, Sekretaris Ko- 
misi Pemilihan Umum Jakar 
Barat Rudi Ichwan mengatakan, 
pada putaran kedua, jumlah pe- 
ih di Jakbar yang tercatat naik 
3.523 pemilih. Jadi, total ada 
1510159 orang. Mereka akan 
mengikuti memberikan suara di 


kata Ketua RW 08 Mukmin, ke- 
marin siang, Warga yang melapor 
adalah warga yang menerima un- 
dangan dan terdaftar di daftar 
pemilih tetap (DPT) pada pu- 
taran pertama 11 Juli lalu. Na- 
mun, pada putaran kedua, me- 
reka belum mendapatkan un- 
dangan mencoblos karena tidak 
terdaftar di DPT. 

Ketua RT 003 Zainudin, yang 
ditemui terpisah, membenarkan 
sebagian warganya pada putaran 
kedua belum terdaftar di DPT 
dan tidak mendapat undangan. 
”Kami sudah melapor ke kelu- 
rahan. Namun, mereka meng- 
anjurkan untuk melapor ke 
KPPS," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Isnawa 
mengimbau agar warga bersabar. 
”Masih dalam pendataan KPPS, 
Besok insya Allah seluruh un- 
dangan sudah bisa diterima se- 
luruh warga Tambora,” katanya, 

Ketua RW 07 Pekojan, Tam- 


31 TPS, bora, Minggus 
"Selambat- f saus 
nyabesokatau — PUTARAN KE-2 
hari Selasa 
(18/0), warga 


yang memiliki 
hak pilih su- 
dah mendapat surat undangan 
untuk mengikuti pemungutan 
suara,” katanya. 

Dari 1.510.159 pemilih, 
nyak 181157 pemilih ber: 


Kecamatan Tambora, kec 
terbesar di Asia Tenggar 


jamin ke 181157 warga yang me- 
miliki hak suara itu bakal mene- 


Ta menyampa 
nanggapi kekhawatiran 


warga 
korban kebakaran tidak mene- 


rima surat undangan mencoblos, 
Sebelumnya, ratusan warga di 
lingkungan RW 09 Tanah Sereal, 
Tambora, mengeluh belum me- 
nerima surat undangan. 

at ini baru 30 orang dari RT 
003 yang menerima undangan 
setelah mendatangi kelurahan,” 


an kecil warga 
korban keba- 
karan yang menerima undangan. 
Tentang angka persisnya, ada di 
catatan pengurus RW. Sebagian 
besar lainnya belum. Mungkin 
Selasa besok undangan sudah bi- 
sa mereka terima,” ujarnya. 


Kegiatan Gubernur 
Sehari setelah kampanye, Gu- 
bernur DKI Jakarta Bowo 
jalankan tugas seperti biasa. 
i menghadiri em- 
agi hingga sore, 
Pagi hari Fauzi menemui Duta 
Besar Jepang untuk RI Yoshinori 
Katori di Balaikota Jakarta. Di 
tempat yang sama, pukul 14:00 
Fauzi menghadiri pengukuhan 
petugas yang menyertai jamaah 
haji. Sore hari, kandidat gubernur 
ini meresmikan Klinik Muslimat 
NU di Rawamangun, Jakarta Ti- 


mur, Agenda terakhir Fauzi di- 
lakukan dengan menghadiri pe- 
letakan batu pertama 
China Town di Jalan Pluit Ka- 
rang, Jelita, Muara Karang, Ja- 
karta Utara, 

Dia tak banyak mengomentari 
persoalan Pilkada DKI. Namun, 
dia senang melihat hasil survei 
bebe lembaga survei y: 
menunjukkan angka positi 
”Syukur alhamdulillah, puta 
pertama kami kalah. Sekarang 
dapat mengimbangi pemenang 
putaran pertama. Semoga ini 
menjadi tanda yang baik," kata 
Fauzi. 

Kepala Subdirektorat Kea 
manan Negara Direktorat Res 
se Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya Ajun Komisaris Daniel Bolly 
membenarkan, pihaknya 
menerima lapc polisi terkait 
dengan dugaan pidana kampanye 
tidak pada waktunya ter! 
kada DKI Jakarta. "Tni k: 
dana pertama yang resmi dite- 
rima kami terkait pemilu. Kami 
punya waktu 14 hari ke depan 
k hari ini untuk menangani 
ini. Terlapornya APPSI 
(Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh 
Indonesia) dengan dugaan me- 
lakukan kampanye di luar jadwal 
atau Pasal 116 Ayat 1 UU Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Peme- 
rintahan Daerah,” kata Daniel, 

Pelapornya Dasril Affandi, se- 
kretaris tim advokasi tim kam- 
panye Fauzi Bowo-Nachrowi, 
yang mendatangi Sentral Pela- 
yanan Kepolisian Terpadu Polda 
Metro Jaya diantar Ketua Pan- 
waslu Ramdansyah. Barang bukti 
yang dibawa untuk melengkapi 
laporannya adalah surat Panwas- 
lu Provinsi DKI Jakarta tanggal 
12 September 2012 tentang pe- 
nerusan laporan pelanggaran pi- 
dana pemilu Nomor 013/Pan- 
waslukadaDKI/PP/2012 dan CD 
rekaman iklan APPSI yang me- 
nampilkan Jokowi, Basuki, dan 
Prabowo. 

(FRO/WIN/RTS/NDY/RWN) 


n 


KRIMINALITAS 


Sehari Ada Empat Perampokan 


JAKARTA, KOMPAS — Tiga 
perampokan terjadi di wilayah 
Jakarta Timur dan satu di Bekasi, 
Senin (17/9). 

Di Jalan Pulo Mas, Kecamatan 
Pulo Gadung, pegawai SPBU Ka- 
yu Putih, Jaky Tutu Arima (48), 
dihadang tujuh perampok yang 
berboncengan sepeda motor pa- 
da Senin sore. Saat itu, Jaky akan 
menyetorkan uang Rp 12709 juta 
ke Bank Mandiri, 

Korban yang sedang mengen- 
darai sepeda motor langsung di- 
bacok tangan kanannya oleh sa- 
lah seorang kawanan perampok. 
Setelah korban dilumpuhkan, pe- 
laku langsung merampas tas ber- 
isi uang yang dibawa korban dan 
memacu kendaraannya ke arah 
Jalan Ahmad Yani. 

Ipda Swandayani dari Humas 
Kepolisian Sektor Pulo Gadung 
mengatakan, korban langsung di- 
larikan ke Rumah Sakit Omni 
karena luka serius, 

Pada Senin dini hari, mini- 
market Alfa Express di Jalan Ka- 
limalang, Kecamatan Jatinegara, 
dirampok. Setidaknya ada lima 
perampok yang menyatroni mi- 
nimarket tersebut. 

Untuk melancarkan aksinya, 
pelaku mengikat dua pegawai ka- 


sir minimarket itu dan meram- 
pas uang dari mesin kasir Rp 1 
juta, Kawanan perampok itu juga 
mengambil beberapa slop rokok. 


Rusak gembok pagar 


Pada Senin siang, dua peram- 
pok juga menyatroni rumah se- 
orang warga di Jalan Otista TI, 
Jatinegara. Perampok merusak 
gembok pagar dan pintu ruang 
tamu. 

Pemilik rumah, Meylani (57), 
mengungkapkan, peristiwa itu 
terjadi saat di rumah hanya ting- 
gal dua cucunya yang masih anak 
balita dengan seorang pembantu 
Rodah (23). Rodah sempat me- 
mergoki aksi kedua pelaku yang 
masuk ke dalam rumah dengan 
merusak gembok pagar dan pintu 
ruang tamu. Pelaku pun meng- 
ancam akan melukainya kalau 
Rodah berteriak. "Saat itu, pem- 
bantu dan cucu saya sedang ber- 
ada di lantai dua,” kata Meylani, 

Di Bel seorang pria me- 
rampok minimarket Indomaret 
di Jalan Ratna Jatiasih, Kota Be- 
kasi, Senin (17/9) pukul 02.30. 

Pelaku berhelm, bermasl 
dan membawa airsoft gun 
magasinnya terjatuh, Perampok 
memperdayai dua pegawai, yakni 


Fajar Imam Santoso (20) dan 
Ikhsanudin (19). Perampok me- 
rampas uang tunai Rp 22 juta 
dari brankas dan barang-barang 
senilai Rp 944-000. 

Kepala Seksi Humas Polsek 
Jatiasih Ajun Inspektur Satu Be- 
ni Susilo mengatakan, ciri-ciri 
perampok tidak bisa teridenti- 
fikasi secara lengkap. Minimarket 
ini punya kamera peng 
CCTV, tetapi rusak. ” 
laku cuma berdas 
terangan kedua pegawai yang di- 
jadikan saksi,” katanya. 


Tembak mati 

Sementara itu, aparat Subdi- 
rektorat Reserse Mobil Direk- 
torat Reserse Kriminal Umum 
Polda Metro Jaya menembak 
mati Jorgen alias Deri, tersangka 
pencuri mobil di Cerebon, Ja- 
karta Barat. Dalam aksi keja 
hatannya, tersangka mengaku se- 
bagai pilot maskapai asing. 


"Tersangka terpaksa ditembak 
karena ketika turun dari mobil- 
nya langsung mengeluarkan ben- 
da seperti senjata api yang di- 
arahkan ke anggota,” kata Kepala 
Bidang Hum 


Polda Metro Jaya 


PENCULIKAN 


angan bayinya setelah 
menjalani perawatan per- 
alinan beberapa hari di Rumah 
Sakit Ibu dan Anak Siti Zach- 
roh, Tambun, Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat. Syfa baru tahu ba- 
yinya hilang dari ruang pera- 
watan bayi saat akan keluar dari 
rumah sakit itu, 
”Saya baru tahu bayi 


ya hi- 


salinan dibayar, dan mau keluar 
dari rumah sakit,” tutur Syfa 
saat melaporkan kasus yang di- 
alaminya ke Komi 
Perlindungan Anak, Jakarta Ti- 
mur, Senin (17/9). 

Ditemani suaminya, Jaja 
Nurdi: 
ungkap! 
alaminya hari Sabtu kemarin, 
tepat saat mau keluar da 
rumah sakit. Bayinya saat itu 
baru berusia empat hari dan di- 
beri nama Cello Aditya. 

Kasus itu pun langsung di- 
laporkan ke Kepolisian Sektor 
Bekasi Tambun dan dilanjutkan 
ke Kepolisian Resor Kabupaten 
Bekasi, 

Sebelum diberitahukan oleh 
pihak rumah sakit bahwa ba- 
yinya hilang, Syfa mengaku me- 
sikan kepanikan melanda 
sejumlah perawat di rumah sa- 
kit itu. Susti er itu berla- 
ian seperti mencari sesuatu, 
ter itu ri- 
lah satu suster 
ya bahwa 


memberitahukan 
bi 


menggendong b: 
Jumat. Saat itu, dia sedang ber- 
usaha menyusui bayinya. 

Sejak persalinan dengan 
esar pada hari Rabu, 
an untuk menyusui 


menitipkan bayinya kepada se- 

orang ibu yang sedang menung- 
gu anaknya dirawat, yakni Nyo- 
nya Ucin. ya da 
toilet, bayinya tidak lagi ber- 


sama Nyonya Ucin. 

“Ibu Ucin itu mengaku bayi 
saya dibawa oleh suster bersera- 
gam putih, dan yang 
itu suster pemula. Seji 
ya tidak menggendong bay 
lagi,” tuturnya. 

Menurut Hari (28), kakak 
Syfa, karena kasus itu dilapor- 
kan ke kepolisian, pihak rumah 
it pun meminta pengertian 
pihak keluarga, Namun, permin- 
taan itu disampaikan dengan di- 
ikuti ancaman bahwa kalau ke- 
luarga menceritakan kasus itu 
kepada wartawan, pihak rumah 
sakit akan menuntut balik. 
empat terin- 
man ru- 
aya yakinkan 
seperti itu 
tidak bisa didiamkan karena ter- 
kait anak,” kata Hari. 

Bahkan, menurut Jaja, pemi- 
it itu, Siti Zachroh, 
menyampaikan pesan yang pe- 
nuh tanda tanya. "Seandainya 
tidak ketemu, mungkin ada yang 
sudah mampu merawatnya. Ibu, 
kan, bisa hamil dan melahirkan 
Jaja menirukan 
ucapan Siti Zachroh. 

Jaja mengaku sangat sakit 


(sa 


Bi 


DiDre sw 


hati. "Sungguh ini meremehkan 
ah," ujarnya. 

Ketua Komisi Nasional Per- 
lindungan Anak Aris Merdeka 
Sirait mengungkapkan, dari se- 
jumlah data yang terkumpul 
menunjukkan bahwa ditemukan 
kelalaian yang dilakukan pihak 
rumah sakit. 

Rumah sakit itu, katanya, ha- 
nya menempatkan satu suster di 
ruang perawatan bayi. Padahal, 
di ruang itu ada lima bayi. Se- 
mentara sesuai dengan standar 
rumah sakit ibu dan anak, satu 
bayi dirawat satu suster, 

“Rumah sakit itu juga tidak 
dilengkapi kamera pengamat 
CCTV sehingga masuk dan ke- 
luarnya orang di rumah sakit itu 
tak teramati,” ujar Aris, 

Siti Zachroh mengakui, RS 
miliknya minim petugas peng- 
amanan, perawat, dan tidak ada 
CCTV. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Kabupaten Bekasi 
Komisaris Dedy Murti Haryadi 
mengatakan, polisi sudah me- 
rekonstruksi dalam 16 adegan 
yang melibatkan sembilan saksi. 

(AMBROSIUS HARTO/ 
MADINA NUSRAT) 


ECO-MOBILITY 


Free One IIMS Entry Ip 
Pass for Every Pertamax Purchase" 


Featuring 35 Car rare: 


Tm -- 
SU 


THE 20" 


INDONESIA 


SHOW 


INTERNATIONAL 


MOTOR 


FREE SKUTTLE IS EMBAY 13 MINUTES" FROM IIMS 


EXTRA 


cuavsLun ar : n money 
Kaomaru oo 057 AI &3 FAW TP #)roran H8 D3 
SA Kan D @renetet — 
A) Mercerles Benz 
£ jua ISU2U 
sean i Jeep kam 3 £ GAIKINDO 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TATA 


KATA MOTOR 


(un) 


DTOYOTA 
movng tareard b. 


PARKING 
AREA@ 


Buy 2 Day Trans Retum Tidkets & 
Get 1 Free EntryPass to IIMS 


Organised ty Sponsored by 


finance 
center 


e 


tndorsedty Sunported by 


2. SA ?“ 
bii OICA Ta san PERTAMA 


se 


www onar 


METROPOLITAN 


27 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Gugat Layanan Kereta Api 


Suara Ledakan Bus Transjakarta Bikin Panik 

Satu bus transjakarta mengeluarkan suara ledakan saat melaju 
di Jalan Salemba Raya, Senin (17/9) sekitar pukul 18.00. Bus 
yang baru melaju dari Halte Salemba UT ke arah Kampung 
Melayu itu pun akhirnya berhenti menurunkan penumpang di 
depan Rumah Sakit St Carolus. Salah seorang penumpang, Nani 


Asosiasi (25), mengaku penurunan penumpang itu terjadi atas desakan 
Penumpang penumpang yang panik mendengar suara ledakan tersebut. 
Kereta Api ”Suara ledakan itu muncul dari bagian belakang bus. Semua 
(Aspeka) penumpang panik, termasuk saya. Dengan susah payah kami 
melakukan aksi turun dari bus itu karena pintu bus itu kan cukup tinggi dari 
damai di aspal," ujarnya. (MDN) 

Kantor 

Tea Pabrik Plastik Terbakar 


Jakarta, Senin 
(17/9). Mereka 


Satu gudang pabrik plastik di Jalan Kapuk Kamal, RT 05 RW 
02, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, terbakar pada Senin 


menggugat (17/9) sore, Di tempat lain, di Gang Krisna, RT 13 RW 02, Kota 
rencana Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, api menghanguskan 15 
kenaikan tarif rumah penduduk. "Saat ini sebagian korban kebakaran meng- 
KRL yang akan ungsi ke aula kelurahan,” kata Kepala Subdinas Pemadam Ke- 
berlaku bakaran Jakarta Barat, kemarin. Api menyala pada pukul 1600 
Oktober, dan dapat dipadamkan pukul 17.30, (WIN) 


Rumah Sakit Gratis Dibangun di Kota Tangerang 


Setelah meluncurkan program gratis biaya kesehatan bagi 1,8 
juta warga Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang mulai 
membangun Rumah Sakit Umum Kota (RSUK) Tangerang. 
Sarana dan prasarana yang dibangun di tempat ini akan di- 
gunakan khusus untuk melayani pengobatan gratis warganya. 
”Boleh jadi, Kota Tangerang yang pertama kali membangun 
rumah sakit umum yang melayani pengobatan gratis di seluruh 
Indonesia,” kata Wali Kota Wahidin Halim seusai acara pe- 
letakan batu pertama pembangunan RSUK Tangerang, di 
Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Jaya, Kecamatan 
Tangerang, Senin (17/9). (PIN) 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Atasi Kemacetan Perlu Radikal 


Kuntoro: Bus Besar Tambah 40.000 Unit, Bus Sedang dan Kecil Harus Ditata Ulang 


KPU Kota Bekasi Verifikasi Berkas Bakal Calon 


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Unit Kerja Presiden 


Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Senin 
(17/9), mengatakan, perlu dilakukan lang! 
untuk membalikkan komposisi penggunaan 
kendaraan pribadi dan kendaraan umum. 


Salah satu langkah 
yang diusulkan Unit Ke 
siden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan 
(UKP4) adalah penambahan 
40.000 bus kota baru berukuran 
seperti bus Mayasari Bakti. Ope- 
onal bus ini diharapkan me- 
ngurangi jumlah pel 
hingga 30 persen atau sei 
ngan 7,5 5 juta pengguna kenda- 


oleh pil 


lan yang memadai, 


untuk memp 
nal bus, Angl 


an di Jabodetabek 
memerlukan upaya tidak biasa 
atau terobosan untuk mengu- 
rangi kemacetan pada 2014,” ujar 
Kuntoro, 

Pengadaan bus ini dilakukan 
dalam kurun waktu satu tahun. 
Investasi yang dibutuhkan Rp 


BBM yang sudah 
Rp 137 triliun tahun ini. 


dapatan operator, 
bus, dan pelay 
bagi penumpang bus. 


ah radikal 


600 juta per unit atau sekitar 
5 triliun. Pengadaan bus 


Syarat lainnya adalah ketei 
libatan pemerintah untuk meng- 
kan Rp 19 triliun guna 
prasarana angkutan 
umum, meliputi penyediaan j: 
halte, 
perangkat lain yang dibutuhkan 


dan 


ni jauh di bawah 
alokasi pemerintah untuk subsi 
mencapai 


Sejumlah kontrak juga harus 
dilakukan untuk menjamin pen- 


pengadaan 


Bus dioperasikan dengar 
tem kontrak dan sudah mening- 
galkan sistem setoran. Kinerja 
operator dinilai dari ketepatan 
kedatangan bus di setiap halte 
yang dilayani di rute tertentu, 

Operator akan mendapatkan 
konsesi mengelola rute dalam pe- 
riode 6-7 tahun sesuai dengan 
kebijakan yang diatur Kemen- 
terian Perhubungan. 

Dengan masifnya jumlah bus 


ini, diharapkan hal itu bisa mem- 
perpendek waktu kedatangan 


bus yang satu dan lainnya. Bus ini 
dioperasikan di jalur utama, 
Sementara bus sedang dan ke- 
cil hi a ulang sehingga 
menjala ebagai ang- 
kutan pengumpan. Di sisi lain, 
pemerintah perlu menggunakan 
instrumen fiskal dan finansial 
untuk menekan kepemilikan 
kendaraan pribadi, 

"Perjalanan bus bisa mening- 
kat 20 kilometer per jam dalam 
kurun dua tahun. Saat ini, ke- 
cepatan pei isar 5-10 
kilometer per ta Deputi V 
UKP4 Nirarta Samadhi, 


Ide langkah-langkah radikal 
pernah diungkapkan pengamat 
perkotaan Yayat Supriyatna. Na- 
mun, menurut dia, gaat ini juga 
sangat diperlukan penegakan 
aturan yang tegas 

"Soal park and 


nan 


jalur bus transjakarta. Ini, kan, 
butuh penegakan hukum. Hal itu, 
meski langkah kecil, jika dil: 
en, pengaruhnya 
ata Yayat, 


signifikan, 


Transportasi berbasis rel 
Peneliti senior Pusat Pengka- 
jian, Perencanaan, dan Pengem- 
bangan Wilayah (P4W) Ir 
Pertanian Bogor, Ernan Ru 


menambahkan, sudah seharus- 
nya pemerintah, baik pusat mau- 
ya daerah Jabodetabek, 


35 - 


yang saling terintegrasi. 
Namun, amat dis 
hingga kini anggaran pemerintah 
untuk — perkeretaapian atau 
moda transportasi berbasis 


angkan, 


masih terlalu kecil. 

Padahal, pertumbuhan infra- 
struktur transportasi m: 
dah tidak sesuai dengan pertum- 
buhan penduduk. Tahun 1961, 
penduduk Jabodetabek 59 juta 
jiwa atau Gl persen dari total 
penduduk Indones »menta 
tahun 2010, penduduk Jabode- 
tabek sudah 11,26 persen atau 
26,7 juta jiwa. 

Arifin Rudiyanto, Direktur Pe- 
ngembangan Wilayah pada Ba- 
dan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, mengataka 
plan transport: 
sudah disusun 
lalu, melibatkan 
menterian, lembaj 
rintah daerah, 
pada dialo 
laksanaan,” katanya. 

Pertumbuhan penduduk yang 
masuk ke Jakarta juga sulit di- 
prediksi. Karena itu, pertumbuh- 
an ekonomi di luar Jakarta perlu 
didorong agar "magnet" ekonomi 
tersebar, Sementara pertumbuh- 
an ekonomi Jakarta dipertahan- 
stabil. (GAL/FRO/ART/NEL) 


ster- 
ibodetabek 
lima tahun 
ejumlah ke- 
, dan peme- 
Tambatannya 


UNJUK RASA 


Demo di Kedubes AS 
Berakhir Ricuh 


JAKARTA, KOMPAS — Unjuk 
rasa yang mengatasnamakan Fo- 
rum Umat Islam di Kedutaan 
Besar Amerika Serikat, Jalan Me- 
dan Merdeka Selatan, Jakarta, 
Senin (17/9), berujung bentrokan 
dan kerusuhan. Sebanyak 5 polisi 
terluka parah sehingga dirawat di 
RSPAD, 7 polisi terluka ringan, 
serta 5 pengunjuk rasa ditangkap 
dan ditahan. 

Unjuk rasa itu terkait dengan 
beredarnya film Innocence of" 
Mi is yang menghina dan me- 
lecehkan Nabi Muhammad SAW. 
Kerusuhan itu juga mengakibat- 
kan rusaknya mobil dinas Kepala 
Polda Metro Jaya, satu mobil 
Pemadam Kebakaran dan Pe- 


at di RSPAD. 


pelaku 


Kapolda beru: 


Tetap terukur 


nanggulangan Bencana DKI Ja- limanan, Kabupaten 
karta, serta properti milik publik, mengecam film 


termasuk paving block, untuk 
dilemparkan, 

Kepala Polda Metro Jaya In- 
spektur Jenderal Untung Suhar- 
ab mengatakan, pelaku 
yang diduga provokator telah di- 
tangkap, ditahan, dan diperiksa. 
"Semua masalah akan diselesai- 
kan,” katanya seusai meminta pa- 
sukan pengamanan mundur agar 


konflik dan perpe 


oleh f 


menjadi kurang dam: 


Kebeb 


massa juga mundur, annya. 
Kepala Bidang Humas Polda Ini yang harus kita serukan 
Metro Jaya Komisaris Besar Rik- pada dunia, Indonesia akan f 


wanto menambahkan, lima polisi dan siap. 


terluka parah di kepaladan tubuh 
akibat terkena lemparan batu ki- 


n menahan lima pengun- 
petugas mencari dan 
perusakan 
Kapolda. Mobil dinas 
di tengah mass 
ha menenangkan 
Ikan lebih parah bi- 
setelah sopir mem- 
bawa mobil dari amukan mas 


saat 


Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono dalam Musyawarah N: 
sional Alim Ulama dan Konfe- 
rensi Besar Nahdlatul Ulama di 
Pondok Pesantren Kempek, Pa- 
Cirebon, 
Innocence of 
karena dapat menyulut 


Banyak negara dibikin repot 


ran kekerasan di ba- 
nyak negara, membuat dunia 
. Indonesia 
harus turut menjaga perdamaian. 
n tidak bisa digunakan 
a absolut, tetapi tetap ada 


ta ikut merumuskan 


apolda Metro Jaya yang berada di tengah kerumunan masi 


KOMPAS/PRASETYO EKO PRUHANANTO 


pecah, Saat 


kejadian, Kapolda tidak berada di dalam mobil karena tengah berpidato menenangkan massa, 


protokol internasional untuk 
mencegah penistaan agama,” ka- 
ta Yudhoyono. 

Sementara di Jakarta, Menteri 
Luar Negeri Marty Natalegawa 
menyatakan, Indonesia terusik 
dan tidak dapat menerima ta- 
yangan video atau film yang me- 
mojokkan Islam. Meski demi- 
kian, rakyat dapat menyampai- 
kan protes secara terukur, tertib, 
dan sejalan dengan semangat de- 
mokrasi yang dikembangkan. 

Indonesia akan menyampai- 
kan pandangannya tentang ma- 
salah itu dalam forum interna- 
mal di markas besar PBB di 
New York, AS, pekan ini. 


ya kira masalah ini akan 
dibahas dalam pertemuan itu, 
antara lain bagaimana mengha- 
pus wujud-wujud intoleran di 
berbagai negara,” katanya, 
Sementara itu, Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Din Syam- 
suddin mengingatkan, ter- 
baik terhadap pembuat film ada- 
lah mengajukannya ke Mahka 
mah Internasional. Film itu jelas 
mengandung penghinaan dan 
pelecehan terhadap akidah umat 
Islam. Sangat wajar kalau umat 
Islam memprotes, tetapi harus 
jelas alamat. 
Protes, apalagi tindak peru- 
sakan terhadap Kedubes AS, pada 


hemat saya tidak tepat. Apalagi, 
Presiden Obama dan Menlu 
Hillary Clinton sudah menyata- 
kan penolakan terhadap film ter- 
sebut dan menegaskan penghor- 
matan terhadap Islam dan umat 
Islam,” ujarnya. 

Menurut Din, umat Islam ja- 
ngan menghabiskan energi de- 
ngan reaksi kekerasan karena ti- 
dak memecahkan masalah. 


(LOK/IAM/RI 


BRO/R/ 


Lihat Juga Video "Unjuk 
Rasa di Kedubes AS" 

di vod.kompas.com/ 
unjukrasadikedubes 


waktu penyerahan berkas administrasi dari bakal calon 
ta Pilkada Kota Bekasi telah berakhir Sabtu (15/0). Dalam 
kurun waktu 1-15 September 2012, lima pasang bakal calon wali 
kota-wakil wali kota telah melengkapi persyaratan dengan me- 
nyerahkan sejumlah berkas administrasi. Untuk itu, Komisi 
Pemilihan Umum Kota Bekasi segera memverifikasi berkas: 


berkas administras 
ijazah pendidikan dengan 
calon pernah bersekolah. Ha 
lam kurun waktu 


, seperti memver 


10 Oktobet 


kasi legalisasi fotokopi 
ngi sekolah tempat bakal 
akan diumumkan da- 


2012, yang sekaligus merupakan 


penetapan calon pasangan peserta Pilkada Kota Bekasi. (BRO) 


MRT JAKARTA 


Pemenang Tender 
Segera Diumumkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
menang tender enam paket pro- 
yek mass rapid transit Jakarta 
segera diumumkan. Kepastian 
pemenang tender itu disampai 
kan Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo setelah bertemu Duta Be- 
sar Jepang Yoshinori Katori di 
kota, Jakarta. 

mi usahakan tiga paket 
proyek bisa diumumkan tender- 
nya besok (Selasa (18/9). Jika 
tidak bisa tiga paket, paling tidak 
satu paket proyek sudah bisa di- 
umumkan,” tutur Fauzi Bowo, 
Senin 47/9), di Jakarta. 

Menurut Fauzi, perkembang- 
an ini sangat signifikan men- 
jelang pengerjaan fisik. Proyek 
mass rapid transit (MRT), 
tanya, bukanlah proyek seder- 
hana sebab pengerjaan proyek ini 
mengenai persoalan 
teknis semata. Pemerintah Pro- 
vinsi DKI Jakarta juga harus me- 
mikirkan struktur pendanaan 
yang kompleks. 

"Membangun struktur pem- 
biayaan itu yang paling sulit se- 
bab kemampuan anggaran Pem- 
prov DKI jelas tida 
membangunnya sendiri, 
Fauzi. Tahap tender proyek MRT 
sudah lama berlangsung dengan 

asional dan me- 
libatkan pengawas internasional. 

Setelah pengumuman peme- 
nang tender, akan dilanjutkan 
dengan pembangunan fisik. Jeda 
waktu antara pengumuman ten- 
der dan pembangunan fisik tidak 
akan lama. "Tidak mungkin ber- 
langsung lama sebab akan me- 


nambah beban pembiayaan,” 
katanya, 
MRT bagian dari proyek 


mengatasi kemacetan di Ibu Ko- 
ta, Targetnya, akhir 2012 peng- 
galian pertama untuk pemba- 
ngunan MRT bisa dilaksanakan. 


Target proyek hingga 2027 
Proyek ini direncanakan se- 
panjang 110,8 kilometer yang ter- 


diri dari koridor selatan-utara 
mulai dari Lebak Bulus ke Kam- 
pung Bandan sepanjang 23,8 km 


dan koridor timur-barat sepan- 
jang 87 km. 

Koridor selatan-utara dilaku- 
ahap. Tahap I 
Bu- 


kan dalam dua 
menghubungkan — Lebak 
lus-Bundaran FIT sep 
km, dengan target opei 
2016. Tahap II dari Bundaran HI 
ke Kampung Bandan se njang 
8 km dengan target operasi 
2018. Sementara koridor ti- 
mur-barat dari Balaraja-Cika- 
rang dengan target operasi 2027. 

Total nilai proyek MRT belum 
bisa dipastikan. Dalam situs ja- 
kartamrt.com disebutkan, tahap 
I Lebak Bulus-Bundaran HI ma- 
sih dalam perhitungan. Situs itu 
hanya menyebutkan nilai proyek 
Lebak Bulus-Dukuh Atas 
lum Bundaran HT) seki 
miliar yen (Rp 174 triliun). 

Pinj da 
120 miliar yen, 
yai APBN dan APBD. 
yek ini nantinya akan di 


pemerintah pusat 42 persen dan 
pemerintah daerah 58 persen. 
Dalam pembahasan APBD 


DKI Jakarta 2013 di DPRD DKI 
Jakarta, dana — pembangunan 
MRT juga diusulkan masuk da 
lam salah satu pos anggaran. Ni- 
lainya mencapai Rp 8 triliun. 

"Pemprov DKI Jakarta meng- 
ajukan APBD sekitar Rp 41 tri- 
liun, dengan tan ada penam- 
bahan dana sekitar Rp 8 triliun 
yang digunakan untuk MRT," ka- 
ta Kepala Badan Anggaran DKI 
Jakarta Ferrial Sofyan, kemarin. 

Dana itu bukan dana milik 
Pemprov DKI, melainkan berasal 
dari dana hibah. Pembahasan 
APBD DKI Jakarta 2013 baru 
memasuki tahap awal yang 
mengulas gi besar struktur 
anggaran serta pembahasan Ke- 
bijakan Umum Anggaran dan 
Perhitungan Plafon Anggaran Se- 
mentara. (NDY/FRO) 


ke kin Hp- 


KELUARGA / 
INDONESIA 


ndah & Berlimpah Hadiah ! 


PESTA KP 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, Bunga R 


Men npononeneereren) 


DISKON PREMI 


ASURANSI 
" KEBAKARAN 50" 
« JIWA 354 


JANGKA WAKTU KREDIT 


“25 An 


PROVISI 
0,546 


UANG MUKA 


RINGAN 


BEBAS BIAYA 
ADMINISTRASI 


22 s/d 30 
September 2012 
Jakarta Convention Center 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Terkemuka Indonesia, | 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa& Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah 9 AN 


Mesa Partner 
Ke MllEtau KORAN GTEMPO Rakyuta Merdeka 


& bersubsidI, di lokasi-lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, Cikampek, Sukabumi, Sragen, 
79 Inai We San litetn@ 


Salatiga, Purwokerto, Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


dns ” REI DKI Jakarta Bank @ BTN 


warta KOTA 


mrioperkoran @ & 


ANGKAT BERAT 


Jabar Tambah Emas, 
Yusup Lewati Rekor 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Jawa Barat menambah dua me- 
dali emas dari angkat berat se- 
telah dua lifter mereka, M Yusup 
dan Asep Setiawan, menjuarai 
kelas 93 kg dan 105 kg, Senin 
(7/9), di Pekanbaru, Riau. Yusup 
bahkan melampaui rekor Asia 
pada angkatan deadlift (meng- 
angkat barbel dari lantai hingga 
lurus di bawah pinggang), dari 
320 kg menjadi 350 kg. 

Yusup mencetak total angkat- 
an 890 kg, terdiri dari sguat (dari 
posisi jongkok ke tegak, barbel di 
punggung) 325 kg, bench press 
(posisi telentang) 215 kg, dan 
deadlift 50 kg. Rekor Asia pada 
kelas 93 kg kategori putra adalah 
320 kg nama Kuvambayev 
Zalim (K: 
pada Mei 2012 di Udai 
Sebelum mengangkat 350 kg, Yu- 
sup memecahkan rekornas dan 
melampaui rekor Asia itu dengan 
345 kg. 

Medali perak di kelas ini diraih 
Satdul (Riau) dengan total ang- 
katan 865 kg (350 kg, 220 kg, 295 
$ atdul memecahkan rekor- 
atas namanya sendiri pada 
agan sguat dari sebelumnya 

32,5 kg Pada bench press, lifter 
Rian ini juga memecahkan re- 


kornas atas nama Doni Putra, 
205 kg. 

Medali perunggu di kelas 93 kg 
putra direbut oleh lifter Lam- 
pung, Suprayogi, dengan total 
angkatan 825 kg (330 kg, 195 kg, 
300 kg). 

Asep Setiawan mengoleksi to- 
tal angkatan 910 kg (360 kg, 250 
kg, 300 kg) dengan memecahkan 
rekornas atas namanya sendiri 
pada jenis angkatan sguat, dari 
sebelumnya 8575 kg, dan bench 
press dari sebelumnya 230 kg. 

Di kelas 72 kg putri, Mella Eka 
dari Sumatera Barat keluar 
bagai juara pertama dengan total 
angkatan 585 kg, terdiri dari sgu- 
at 260 kg, bench press 120 kg, dan 
deadlift 205 kg. Mella meme- 
cahkan rekornas atas namanya 
sendiri, yaitu di sguat 257,5 kg, 
dan pada angkatan deadlift atas 
nama Tika Anggraeni (Kaliman- 
tan Barat) seberat 197,5 kg. 

Di kelas 84 kg putri, Sri Rahayu 
(Riau) meraih emas dengan total 
angkatan 620 kg (270 kg, 137 kg, 
212,5 kg). Sri memecahkan re- 
kornas atas namanya sendiri un- 
tuk sguat. Pada bench pre 
juga memecahkan rekorna s 
nama Laurensia (Kalimantan Ti- 
mur), yaitu 132,5 kg. (OKI) 


PANJAT TEBING DAN BOLING 


Bali Pun Kebagian 
Medali Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Bali akhirnya kebagian emas dari 
panjat tebing yang mementaskan 
14 nomor lomba. Pemanjat Bali, 
Nadya Putri Virgita, secara me- 
ngejutkan keluar sebagai yang 
terbaik di boulder (papan pen- 
dek) perseorangan putri, Senin 
(17/9). Di final, dia mengalahkan 
para kompetitor dari provinsi pe- 
langgan juara. 

Nadya sejak babak kualifikasi 
menunjukkan — kemampuannya 
untuk bersaing dengan para pe- 
manjat lain dan menyelesaikan 
lima kali pemanjatan dengan 


yang sulit dalam empat ke- 
sempatan, 

Di final, dengan medan yang 
lebih sulit, Nadya menyeles 
tiga pemanjatan dari empat 
giliran pemanjatan sehingga ung- 
gulatas Indahwati (Jawa Tengah) 
yang menyelesaikan dua peman- 
jatan dan 
ng menuntaskan hanya satu 


pada boulder putra, 
pemanjat Riau, Eka Bayu Prabo- 
wo, menjadi juara setelah me- 
nuntaskan dua dari empat ke- 
sempatan — pemanjatan. — Eka 
mengalahkan Rahmad Afmi Tops 
(Kalimantan Timur) di posisi ke- 
dua yang menyelesaikan satu pe- 
manjatan dan Rikki Kiswani 
(DKI Jakarta) di posisi ketiga 
dengan hanya menyelesaikan ju- 
ga satu kali pemanjatan. 


Emas boling dibagi 

Di cabang boling, DKT harus 
berbagi emas dengan Jawa Barat, 
kemarin. DKI merebut dua emas 
di nomor putra melalui Ryan 
Lalisang dan Jabar merebut dua 
er in di putri melalui Tannya 
Roumimper, 

Ryan Lalisang ' menambah 
emas pertama pada Senin (17/9) 
di nomor trio putra bersama de- 
ngan Hengky dan Williem Wi 
jaya dengan 3.892. Mereka ber- 
tarung ketat dengan trio Jabar, 
Kaltim, dan Riau. 

Para peboling dari keempat 
tim itu berulang-ulang mel 
kan strike di awal lomba. 
ruh dukungan suporter dari 
tiap tim bergema setiap kali 
peboling yang melakukan 

Namun, di pertengahan sam- 
pai akhir lomba, akurasi para 
kompetitor — mulai — menurun, 
Kondisi itu dimanfaatkan oleh 
Ryan, Hengky, dan Williem ur 
tuk terus mengumpulkan ni 
tertinggi dengan melakukan st: 
ke atau lemparan yang menja 
tuhkan semua pin. 

Trio Jabar yang dimotori Os- 
car juga berusaha melakukan hal 
tetapi dua rekannya 
sten melakukan lem- 
paran yang akurat. Sampai akhir 
lomba, trio Jabar hanya me- 
ngumpulkan 8.861 poin dan ha- 
rus puas dengan medali perak. 
Medali perunggu direbut oleh 
tim Kaltim dengan 3.557 poin. 
:CA/OKI) 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


Tim renang indah Sumatera Selatan beraksi di nomor teknik beregu 
PON Riau 2012 di Kolam Renang Kompleks Olahraga Rumbai, 


Pekanbaru, Senin (17/9). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PON XVIII 


IAU 2 


OKE PMITEMBIE'R 2012 


7), 


Jauhnya lemparan (meter) yang dicapai oleh 
Padmowarjoko, atlet lontar martil asal Jawa 
Tengah pada PON IV Makassar. Rekor ini 
bertahan selama 20 tahun 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Pelatih gulat Papua Ba 


sal Romania, Claudio (kiri), memberikan i 
kg putri PON XVIII di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Senin (17/9). 


uksi kepada Gloria Maylewi 


at bertanding melawan pegulat Jambi, Indri Sukma, di 
iloria akhirnya meraih medali emas, 


KOMP TSRI KUMORO, 


al kelas 67 


Pelatih Asing Dongkrak Medali 


Rekor Nasional Terlampaui di Cabang Menembak 


PEKANBARU, KOMPAS — Munculnya sejumlah 
pelatih asing menjadi fenomena tersendiri di Riau 
2012. Banyak tim menggunakan jasa mereka untuk 


mendongkrak presta 


i atlet lewat pelatihan dalam 


waktu singkat. Umumnya, mereka mulai melatih 
atlet kurang dari satu setengah tahun sebelum PON. 


Di sejumlah arena di Pekan- 
baru dan Siak, Senin 7/9), para 
pelatih asing tampak menemani 
atlet binaan mereka. Ketua Ha- 
rian Pengurus Provinsi Persatuan 
Atletik Seluruh Indonesia Jawa 
Timur Edy Mintarto men 
kan, pelatih asal Rusia, Lyudmila, 
dikontrak untuk menangani no- 
mor lempar karena Jatim tidak 
memiliki pelatih lokal yang ba- 
gus. Lyudmila baru didatangkan 
empat bulan menjelang PON Ri- 
au, "Hasilnya cukup bagus, pe- 
lempar cakram Jatim, Hermanto, 
merebut emas," kata Ed 

Menggunakan pelatih asing ju- 
ga dilakukan tim taekwondo 
Riau. Menurut Ketua Harian 
Taekwondo Indonesia Riau A 
Tambi, pelatih Korea Selatan 
Park Hyeong-u didatangkan seta- 


BELA DIRI 


hun silam untuk melatih nomor 
poomsae (jurus). Riau pun me- 
rebut satu emas di nomor itu. 
Kepuasan atas kinerja pelatih 
asing juga diungkap Rudy Dwi 
Tjahyono, manajer menembak 
Jawa Tengah. Jateng memanggil 
Anatoliy Fedorov (Ukraina) dua 
bulan sebelum PON, Hasilnya, 
Jateng merebut tiga emas. 
Pelatih asing dinilai memiliki 
pola pelatihan efektif dan teknik 
yang unggul. Itu yang membuat 
tim biliar DKI Jakarta mengon- 
trak Victor Apriledo dari Filipina 
sejak September 2011. Sejauh ini, 
DKI sudah merebut tiga dari em- 
pat emas yang ditargetkan. 
Adapun Sandu Marian dan Au- 
rel Cimporelu, pelatih gulat 
Romania yang dikontrak K: 
mantan Selatan sejak Mei lalu, 


bertugas mematangkan teknik 
dan mental pegu antoso, pe- 
latih kepala tim Kalsel, meng: 
takan, fisik para pegulatnya ber- 
kembang sejak ditangani dua pe- 
latih Romania. Namun, medali 
belum terlihat karena singkatnya 
waktu pelatihan. 


Jangka panjang 

Dalam kesempatan terpisah, 
Manajer tim renang Jatim, Res 
wanda Tarsoni Ade, mengakui 
hasil yang dicapai timnya setelah 
ditangani pelatih dari China cu- 
kup baik. Namun, diakui, peng- 
gunaan pelatih asing dalam jang- 
ka pendek tidak terlalu berguna 
untuk perkembangan atlet. 

"KONI daerah harus memikir- 
kan cara mengontrak pelatih 
ng untuk pembinaan jangka 
panjang. Lebih baik lagi jika pela- 
tih asing melatih pelatih lokal 
sehingga ada transfer pengetahu- 
an dan keterampilan,” katanya. 

Senada dengan Reswanda, Ke- 
tua Umum Pengurus " Taek- 
wondo Indonesia Marciano Nor- 
man mengatakan, keberadaan 
pelatih asing cukup bagus untuk 
mentransfer ilmu kepada pelatih 


Ofisial DKI Mengamuk 


PANGKALANKERINCI, 
KOMPAS — Keributan terjadi 
di ring tinju dipicu kekalahan 
petinju putri DKT Jakarta, Trene 
Sasihiang, dari Nurmala Deli (Su- 
matera Utara) dalam final di 
GOR Tengku Pangeran, Pangka- 
lankerinci, Kabupaten Pelalawan, 
Senin (17/9). 

Laga sempat dihentikan 45 
menit karena dua pengurus Per- 
satuan Tinju Amatir (Pertina) 
DKI, Erik Romy dan Pahotma 
”Ucok” Halomoan, melancarkan 
protes sengit di meja Ketua De- 
wan Wasit Hakim Agung Syam- 
sul Hadi, Karena tidak mendapat 
jawaban pasti, Erik Romy meng- 
amuk, Erik membanting layar 
komputer di meja Agung dan 
mencabuti kabelnya. 

Ucok yang juga marah ber- 
teriak bahwa emas DKI diram- 
pok oleh persekutuan jahat ha- 
kim juri. Karena dihalau petugas 
keamanan, Ucok melempar kursi 
ke tengah ring. Penonton mera- 
dang dengan melempari ring de- 
ngan botol air. 

Trene sendiri tersengguk me- 
nangisi kekalahannya. Ucok lalu 
memeluk Irene. “Kasihan atlet- 
nya, kasihan atletnya” katanya 
kepada polisi yang menjaganya. 

DKI akhirnya mengajukan 
protes resmi kepada dewan ha- 
kim. Namun, menurut Ketua De- 
legasi Teknis Cabang Tinju Edi M 
Sibarani, keberatan ditolak kare- 
na berdasakan aturan PB Pertina, 
protes hanya boleh dilakukan 10 
menit setelah laga berakhir. "Di- 
tolak karena lebih dari 30 menit,” 
ujar Sibarani. 


| 


Ucok yang juga marah 
berteriak bahwa emas 
DKI dirampok. 


Anggar Sumsel terkuat 

Dari cabang anggar, Sumatera 
Selatan menjadi yang terkuat. 
Kemenangan Sumsel atas Kali- 
mantan Timur dalam final sabel 
putri beregu di Rumbai, Pekan- 
baru, kemarin, menambah per- 
olehan Sumsel menjadi 4 emas, 4 
perak, dan 5 perunggu. 

Sumsel yang diperkuat Helsa 
Pratiwi, Reni Anggraini, Novi Su- 
santi, dan Zakiyah menaklukkan 
Kaltim dengan skor tipis 45-40. 
Perunggu diperoleh Jawa Timur 
dan Jawa Barat. "Target kami 
tercapai. PON kini, Sumsel lebih 
berkualitas karena persiapan 
yang lebih matang,” kata Pelatih 
Sumsel Lukman Ahmadi. Pada 
PON Kaltim 2008, Sumsel hanya 
meraih 2 emas dan 1 perunggu. 

Di final degen putra beregu, 
Sumsel menyerah di penyisihan, 
dikalahkan DKI Jakarta, 45-38. 
DKI Jakarta yang diperkuat In- 
dra Haryana, Yetrau Hehanussa, 
dan Indra Jaya Kusuma akhirnya 
menyabet emas setelah menga- 
lahkan Jabar 45-40. 


Aksi heroik pejudo Cliffia 

Cliffia, pejudo putri DKI Ja- 
karta, berlaga tujuh kali sepan- 
jang Senin (17/9) siang hingga 
malam. Ta juga menjalani salah 
satu laga paling melelahkan, yak- 
ni saat melawan Indah Setiawati 
(Kaltim). 

Indah bukan lawan semba- 
rangan bagi Cliffia. Maklum, In- 
dah termasuk pejudo yang di- 
segani di kelas 70 kilogram putri. 
Ia masuk tim nasional dan ikut 
berlaga di SEA Games 201. $ 
baliknya, Cliffia tak lolos seleksi 
tim Merah Putih. Usia Indah juga 
baru 22 tahun, Cliffia sudah ham- 
pir 29 tahun. 

Laga penentuan posisi penyi- 
sihan grup itu berlangsung ketat. 
Saat lima menit waktu normal 
habis, kedudukan masih imbang. 
Akhirnya, Cliffia mampu menun- 
dukkan Indah dalam tempo per- 
panjangan tiga menit. "Setelah 
saya bisa mengalahkan Indah, ke- 
percayaan diri saya bangkit,” tu- 
tur pejudo yang kini bekerja s 
bagai pegawai negeri sipil di kan- 
tor Kemenpora itu. 

Tak heran, lawan-lawan ber- 
ikutnya ia empaskan dengan pe- 
nuh keyakinan. Termasuk, saat 
Ayu Sri (Bali) di se- 
mifinal, dan Tiara Artha (Jabar) 
di final. "Memang bagi saya, per- 
tandingan di semifinal dan final, 
terasa lebih ringan ketimbang ke- 
tika melawan Indah. Begitu me- 
ngalahkan Indah, rasanya plong 
banget,” tutur Cliffia. Emas PON 
2012 ini menjadi emas ketiganya 
dari empat kali tampil sejak PON 
2000. (DEN/ADP/SAH) 


lokal. Pelatih asing juga dapat 
menambah wawasan pelatih lo- 
kal dan atlet mengenai teknik 
dan aturan yang baru. 

Sebagian besar kontrak pelatih 
asing akan berakhir setelah PON, 
Namun, beberapa daerah mem- 
perpanjangnya. Menurut Ketua 
Harian Pengprov Persatuan Se- 
patu Roda Seluruh Indonesia Ja 
bar Erry Sudradjat, kerja sama 
dengan pelatih asal Korsel akan 
diperpanjang guna menyongsong 
PON Jawa Barat 2016. 

Pada Mei lalu, tim Jabar berla- 
tih di Gyeongsangbuk-do, Korsel, 
Hasilnya, Jabar merebut 2 perak 
dan 8 perunggu, sementara di 
PON 2008 mereka pulang de- 
ngan tangan hampa. 


Rekor terlampaui 


Dari cabang menembak, dua 
rekor terlampaui pada pertan- 
dingan hari terakhir di Pekan- 
baru, kemarin. Petembak asal 
Kalimantan Timur, Dwi Firman- 
syah melampaui rekor nasional, 
Jangkan Sihombing 
(Riau) melampaui rekor PON. 
Dwi memecahkan rekornas 
yang dipegang Gatot Puspoyudo 


CABANG RAKET 


(Jateng) di 10 meter senapan 
angin putra. Dwi memperoleh 
skor 688 poin, sedangkan rekor- 
nas Gatot, 585 poin, Rekor PON 
nama Gatot (678,6) otomatis 
juga terlampaui. 

”Saya sudah lama punya den- 
dam pribadi untuk melampaui 
rekor Gatot,” kata Dwi. Di babak 
final, Dwi tampil konstan dengan 
meraih skor 99 poin dari 10 tem- 
bakan. Perak diraih Hanas Akba- 
rullah dari Kalsel dan perunggu 
oleh Thomas Leo Lay dari Bali. 

Sementara Safrin Sihombing 
memperoleh 580 poin di 25 me- 
ter center fire pistol putra. Ia 
melampaui rekor PON milik 
Herry Keswanto (Kaltim) yang 
566 poin. Safrin sendiri belum 
bisa melampaui rekornas yang 
dipegangnya pada kejuar 
sional 2011, yaitu 583 poin. 

Di PON Riau 2012, 
baru akan disahkan sebagi 
PON setel 
doping. Adapun rekorna 
ada karena kelengkapan teknis 
arena tidak memenuhi standar 
internasional. 

(WAD/DEN/MHD/ 
ADP/HLN/OTW/ECA) 


Hera Desi Kembali 
Tantang Para Senior 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Setelah menjadi pahlawan ke- 
menangan Jawa Barat di beregu 
putri, Hera Desi Ana si muka 
baru di pelatnas bulu tangkis 
Cipayung kembali membuat se- 
rangkaian kejutan dengan me- 
nembus babak semifinal perse- 
orangan, Seperti di beregu, Hera 
akan menantang para senior pe- 
latnasnya untuk merebut emas. 
yunior yang baru 19 tahun 
ini menggapai babak empat besar 
dengan mengalahkan andalan Ja- 
wa Timur, Tike Arieda Ningrum, 
21-17, 21-14, Senin (17/9). Di se- 
mifinal, Hera bertemu seniornya 
di pelatnas, Bellaetrix Manuputty 
(DKI Jakarta). 

Keduanya juga sudah bertemu 
di semifinal beregu. Saat itu, Hera 
menang dua gim langsung untuk 
membawa Jabar ke final. "Sekali 
lagi saya akan coba mengalahkan 
Kak Bella. Kali ini tidak akan 
mudah karena cedera kaki kanan 
saya belum pulih,” kata Hera. 

Di beregu, Hera juga menga- 
lahkan pemain senior lain, se- 
perti Maria Febe Kusumastuti 
dan Aprillia Yuswandari. Hari ini 
keduanya berhadapan untuk be- 
rebut satu tiket final. 

Di tunggal putra, tiga dari em- 
pat tiket semifinal dikuasai pe- 
main pelatnas, yaitu Dionysius 
Hayom Rumbaka, Shesar Hiren, 
dan Riyanto Subagja Jateng) 
serta Tommy Sugiarto (DKD. 

Pertandingan seru akan ter- 
jadi di semifinal ganda putra an- 


tara Tontowi Ahmad/Moham- 
mad Ahsan (Jateng) dan Mu- 
hammad Ulinuha/Ricky Karanda 
(Jabar). Ulinuha/Ricky sebelum- 
nya menundukkan tandem DKI 
asal pelatnas yang kerap tampil di 
ajang dunia, Bona Septano/Ang- 
ga Pratama. 


Unggulan tenis melaju 

Dari cabang tenis, para ung- 
gulan teratas tunggal putra akan 
bertemu di semifinal. Di tunggal 
putri, petenis DKI yang bukan 
unggulan, Aldila Sutjiadi, men- 
jadi satu-satunya non-unggulan 
yang melaju ke semifinal. 

Di tunggal putra, unggulan 
pertama Indra Wijaya (DKI) me- 
laju ke semifinal setelah menun- 
dukkan Hemat Bakti Anugrah 
(Aceh), 6-2, 6-3. Unggulan kedua 
Wisnu Adi Nugroho (Jateng) juga 
melenggang setelah menunduk- 
kan Ibrahim Unggulaga (Jatim), 
6-0, 6-1. Sementara unggulan ke- 
empat David Agung Susanto 
(Riau) mengatasi petenis Jateng 
unggulan keenam, Risky Bagus 
Saputra, 6-0, 3-0 (mundur). 

Di semifinal, Indra berhadap- 
an dengan David dan Wisnu ber- 
temu unggulan ketiga Trfandi 
Hendrawan (DKI) yang telah ter- 
lebih dulu mendapatkan tempat 
di semifinal. Di atas kertas, David 
memiliki catatan prestasi dan ke- 
mampuan teknik yang lebih baik 
daripada lawannya. Begitu juga 
Wisnu lebih diunggulkan dari- 
pada lawannya. (OKI/OTW) 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTE 


MBER 2012 


29 


semakin banyak dilakukan oleh warg: 


Mempersiapkan 


Rekreasi 


Sejak Dini 


Tak dapat ditampik kalau kini rekreasi ke luar negeri 


a Indonesia. 


Dihapuskannya fiskal, tiket penerbangan murah, dan 
tumbuhnya masyarakat kelas menengah menjadi 
beberapa penyebab. Di samping itu, ada hal lain lagi yang 
mendorong, yaitu kemampuan biro perjalanan mengemas 
dan memasarkan paket wisata yang menarik. 


mrioperkoran @ 


cperti dimuat harian ini pada 
23 Agustus 2012, mereka 


yang bepergian kel 


meningkat 10 persen pad: 
triwulan II dibandi 


triwulan sebelumnya, Secara volume 
meningkat dari 1,72 juta orang menjadi 
1,89 juta orang, 


Disisi lain, secara kasat mata, dapat 
dilihat betapa orang berbondong 
bondong melancong ke luar negeri, 
Tengok bagaimana paket-paket wisata 
di biro-biro perjalanan dilahap oleh 
gi di musim 


calon wisatawan, 


musim puncak (peak seasons) seperti 
libur sekolah, tahun baru, dan ya, 
Untuk menggarap potensi tersebut 


secara maksimal, kreativitas dan 
membuat kemasan wisata yang baik 


rasanya cukup ampuh, 

Hal tersebut seperti dilakukan 
Tour: S Peer 
pada 21-23 September 2 
akan met NA ee astan 
(WOP) di Atrium Utama Plaza 
Senayan, Jakarta. 

WOP 
pameran terbes 


ang disebut-sebut menjadi 


ar untuk pasar domestik 


arakan Panorama Tours 
li kesempatan 
untuk mendapatkan paket perjalanan 


yang diselengg: 


setiap tahun L 


mer 


dengan nilai tambah yang menarik, 
Meity Monica Lukito, Managing 

Director Leisure Travel Management 

kan, WOP 

yang diadakan jauh hari sebelum peak 

seasons bulan Desember menjadi 

gi calon 


Panorama Tours meng: 


momen yang bagus b: 


wisatawan, Dikatakan demikian karena 


masy idiskon 


kat bisa mendapat 
yangbi 


ar, hadiah berupa asuransi 
perjalanan, dan lebih fleksibel saat 
menentukan tanggal keberangkatan 
karena belum banyak orangyang 
booki 
“Jadi kita selangkah lebih dulu 
dibandingkan yang lain, Di sini, karena 
menyangkut libur Na al dan tahun baru 
biasanya wisatawan Indonesia men 
tempat-tempat yang dingin seperti 
Eropa, Korea, Jepang, dan Amerika 
Serikat," kata Meity 
Tentu bukan cuma empat negara 
tersebut, Ada pula paket Burope Santa 
Clause yang akan membawa wisatawan 
ke Rovaniemi, Finlandia, yang disebut 
sebut menjadi rumah Sinterklas 
Beberapa obyek wisata yang dapat 
dikunjungi di tempat tersebut adalah 
peternakan anj an Husky 
dan Santa CI ge yangakan 
memberi pengalaman wisata yangunik. 
Betapa tidak, Santa Claus Village 
adalah tempat yang di sana pengunjung 
dapat menyaksikan ruang kerja 
Sinterkl ntor posi' 
melayani surat anak-anak di seluruh 
dur dan lain-lain 
Pengunjungjuga akan mendapatkan 
fikat sebagai tanda bukti pernah 
menginjakkan kaki di Kutub Utara, 
“Kemudian kita juga ada paket 
ke Turki, yang kita klaim sebagai 
spesialisasi kita karena kita sudah 
mengembangkan 'pasar' Turki di Tanah 
Air, Kemudian untuk Eropa, ada Eropa 
Barat dan Timur 5 Britain,” 
ujar Monica, 


toko suveni 


Unit lain yangikut meramaikan 
WOP adalah PHM Hospitality 
Sebagai manajemen operator hotel 
yang mengelola The Haven Seminyak 
dan The 101 Legian di Bali, serta 
"The BnB Kelapa Gading yang akan 
dibuka pada akhir tahun 2012, unit 
ini ikut berpartisipasi dalam WOP 
dengan memberikan penawaran 
harga menginap yang istimewa dan 
menarik dari masing-masing hotel bila 
pemesanan dilakukan selama WOP. 


The Haven Seminyak resor bintang 
empat deluxe yang memiliki 3 in 1 Hotel, 
Suite, dan Villa memberikan per 
menginap mulai dari Rp 825.000 
dan akan mendapatkan cashback Rp 
150.000, 

Penawaran tersebut berlaku bila 
menginap minimal tig: yuntuk 
periode menginap 21 September 
Desembi dan akan 
tkan fasilitas dan layanan 
makan pagi untuk dua orang, layanan 
jemput ke bandara, dan lay 
punggung selama 30 menit. 
The 101 Legian Hotel bintang tiga 


waran 


hingga 2: 
menda 


an 
pi 


premium yang mengusung konsep 
New Urban Legian dengan slogan 
SmartStylish Experience selama 
WOP menaw: icashback 
untuk para tamu yang memesan kamar 


'kan prome 


superior, 
Harga kamar yang ditawarkan 
adalah Rp 688.000 nett dan akan 
atkan cash back Rp 125.000, 
Promosi ini berlaku untuk pemesanan 


menda 


kamar minimal dua malam dengan 
sptember 


periode menginap dari 21 


2012- 3) 2013, tetapi tidak 
berlaku untuk menginap pada 24 
Desember 2012-5 Januari 


Sementara The BnB'Kelapa 
Gading, properti pertama dari brand 
terbaru PHM Hospitality untuk Urban 
Budget Hotel yang terletak di Kelapa 
Gading Jakarta Utara dan berjarak 10 
menit berjalan kaki dari Mol, selama 
WOP juga memberikan penawaran 
istimewa yaitu Rp 348,000 nett/kamar 
malam untuk masa periode menginap 
1 April-30 September 2013. Harga ini 
sudah termasuk makan pagi untuk dua 


orang dan lebih murah dari harga yang 
berlaku untuk pembukaan perdananya 
Rp 399.000 nett. 

Managing Director PHM 
Hospitality Kristian Kuntadi 
mengatakan PHM Hospitality 
juga memanfaatkan WOP untuk 
memperkenalkan lebih dekat 
ngdimiliki hotel 
akat. 

Ditemui Jumat (14/9), Kuntadi 
mengatakan, “Secara prinsip kami ingin 
sampaikan kepada publik bahwa ini 
event tahunan sekaligus kesempatan 
sekali setahun untuk mendapatkan 
produk-produk panorama dengan harga 
khusus.” 
lain menawarkan berbaga 
tmulai dari perjalanan ke 
opa hingga Amerika Serikat, WOP 
juga akan menampilkan individual 
Ana yang menyasar segmen 
pelanggan lebih muda melalui Jalan 
jalan Hemat (JaHe). Produk-produk 
mulai dari tiket pesawat dan akomod 
tiket masuk, paket bulan madu, pake 
tematik seperti FI Singapore dan 
English Premiere League, tiket konset, 
dan lain sebagainya ada di bawah JaHe, 
“JaHe ini menjadi ikon untuk 
individual travelling. Ini adalah cara 
hemat untuk berwisata, yang termas 
di dalamnya ada paket overland. Di 
samping itu, kita ada tema-tema, seperti 
kali ini kita mengangkat tema Travelling 
with Friends,” kata Feny Maria, Vice 
President Retail Business Development 
and Partnership Travel Management 
Panorama Tours. 

Feny yangjuga menjabat 
Ge | Manager Travelicious.co,id 
menambahkan bahwa dalam WOP kali 
ini grup Panorama akan menampilkan 
Travelicious yang bisa menjadi cara 
baru bagi pelanggan untuk membeli 
paket wisata dengan cara online yang 
mudah dan hemat karena diskon-diskon 
yang ditawarkan. 

“Travelici ni lebih kepada 
marketing, daily deals karena belanja 
lewat online kini semakin akrab dengan 
masyarakat. Lagi pula setiap orang suka 
dengan diskon, bukan?” pungkas Feny, 
(TKLAN/ASP) 


litas 
dan pelayanan y 
tersebut kepada 


paket 


3 


ts hM orld ol 


DISCOUNT up to USD 150 
GET BONUS" PANORAMA MOMENTS, 


PANORAMA KIDS & SOUVENIRS 


Redeem your Reward Pc 


HSBC MXp setdouble redemp 


Free Surcharge & 


Agenda" 


Santa Clause 11D 


Helsinki, Ivalo, Saariselka, Rovaniemi, 


Stockholm, Paris. Santa Clause Village Aigtines 
Husky Dog Farm & Sledge, Reindeer Farm/ Dec.23 


EUROPE EXPRESS 
12-13D Plus Istanbul 
Rome, Pisa, Prato, Venice, 

Mt Titis, Zurich, Paris, Brussels 
Amsterdam, Euro Disngy. 
Dec.13,21,22,24,25,26,27 
WEST EUROPE 

OURDES 14D 


Roma, Pisa, Venice, Nice, Monti 


BIGGEST SOLO TRAVEL FAIR! 
21-23 September 2012 
Main Atrium, Plaza Senayan 


EARLY BIRD OFFERS 


| CELINI | 
TRAVEL BAG 


MARVELOUS TURKEY 10D 
ABM Istanbul, Bursa, Kusadasi, Ephesus. 
Pamukkale, Konya, Cappadocia. 
kara, Bolu, Kartepe, Free Turkish 

Delight & Turkish Bath, Belly Dance 
Istanbul Temple Club Entrance. 
Lunch at Sarikaya Cave Restaurant, 
Green Park Ski Resort. 


TURKISH 


GREAT BRITAIN 12D 


London, Amesbury, Bath, Bristol 


Stradford Upon Avon, Liverpo 
c mess, Braemar, 
Edinburgh, York, Manchester/ 


CALIFORNIA 
ADVENTURE 10D 

Los Angeles, Las Vegas, Anaheim, 
Fresno, San Fransisco, Disneyland, 
Universal Studio's, Sea Worid. 
Dec.21,24,28,29 


EAST COAST 13-15D 
New York, Washington DC, 
Harristburg, Niagara Falls, 

Toronto, Orlando, Animal Kingdom, 
Epcot Centre, Disney Hollywood, 
sol Magic Kingdom, Universal Studio's, 
Harry Potter Land/ Dec. 

SOUTH AFRICA 


Dec.25 


Loudes, Cemont Ferand, Pali Doe2i EAST EUROPE SWISS 15D GARDEN ROUTE 10D 


AMAZING EUROPE 
15-16D Plus Istanbul 


London, Paris, Brussels, Amsterdam, 
Cologne, Frankturt, Rhinefalts, Zur 
Mt Titlis, Milan, Venice, Prato, Pisa, 
Rome, Euro Disney. 

Doc.17 2223 


EUROPE COMPLETE 180 NEW ZEALAND 


London, Paris, Nevers, Ciemont 
Ferrand, Lourdes, Nice, Monte Cario, 
Pisa, Prato, Romo, Venice, 
Rhinetalis, Frankturt, Cole 


(8 | AUSTRALIA POPULAR 8D 
| Syaney, Goldcoast. Melbourne, 
Philip Istana. 


BEST of SWISS 10D 
Zurich, Bem, Interlaken. 
Geneve, Chamonix, Lugano 
St.Moritz, Vaduz, Glacier 3000, 
Jungtraujoch, Trummelbach Falis, 
Chillon Castle, Mont Bianc/ Dec.27 


treaux 


Re F 


EAST EUROPE 
SPECIAL 11&15D 
Munich, Frankfurt, Berlin, Satz 
Vienna, Budapest, P: 

Geneve, Folklore Dinner Show @ 
Prague, Neuschwanstein Castle, 
BMW Museum, Wiener Schnitz 
0ec.25.27 


SPAIN PORTUGAL 13D 
Barce Valencia, Granada, Seville, 
Lisbon, F. Caceres, Salamanca, 

Toledo, Madrid/ Dec.26 


R9, TUNKE Y, 
ECIALIST! 
MARVELOUS Mao 
TURKEY 9-10D 

Istanbul, Canakkale, 

Kusadasi, Pamukkale, Cappadocia. 
Ankara, Bolu » Free Turkish Bath 
Free Turkish Delight Gift 

Free Mineral Water Every Day 
Free Porter Service at Hotels: 
Lunch at Exotic Cave Restaurant 
0ct.13,18.24.31/ 


Nov.14.15.25/ Dee.02.00116 (3 AiLines | Mancnastr Uritad Museum 


FREE VISA TURKEY 
1N Stay in Istanbul 


PARIS 8D 

Ptus Istanbul 

Inct. Daauvile Vilage, Eiei Tower, 
'Oet106,201 Nov.09,17.24/ Dee.01,00 


1 


(Oet.21/ Now.11,18,25/ Dee.02.00 


Desi wah 


Travelicious 


Frankfurt, Prague, Budapest, 
Satzburg, Innsbruc 


Matterhorn, 
Mont Blanc/ Deo.25 


Brisbane, Tangaloom 


St Moritz, Lu 
Montreux, Zermatt, Chamonix, Geneve. 
Folklore Dinner Show @ Pragu 


Vienna, burg, Pretoria, Sun City, 
9, Knysna, Oudsthoom, 

Bay, Cape Town, Game Drive 
at Pilanesberg National Park, 
Lunch at Carnivore Restaurant, 
Lobster Lunch at Fish Hoek/ Dec,29 


ano, 


KOREA POPULAR 7-8D 


Ki Rosort. 


Teddy Bear Museum, Chungju Lake 
Crulse, Water Theme Park, Everiand, 
Woongjin Playdoci-Indoor Snow 
Sieoding, Nanta Show, Tteokbokki & 
Gimbap Tasting, Ice 


and, Skl 
Resort, Mt. Sorak, Evertand, Yachting & 
Fishing, Teddy Bear Museum, 


Tangalooma Resort, Star City Garden | Trick Art, Everiand, Tteokbokki & 


Buttet, Captain Cook Cruise, Sky 
Point, Movieworid, Dreamworid 


Dec.25,28.29 


AUSTRALIA 


WONDERFUL 9- 110 


Goldcoast 
Melbourne, Sydney, Phillip | 
Captain Cook Cruise, Hard Rs 


Tangalooma Resort, Sky Point, Movie 


World, Dream World, Madam 
F/D Monorall Ticket/ Dec.25, 


BEAUTIFUL 


" NEW ZEALAND 9D 


Ctwistchurch 
Rotorua, Waitom 
Tekapo, Mt. Cook, Tas Earn: 


Gusenstown, Di 


Natures Wondi 

Agrodome Farm Show, Raini 
Springs Tour, Hangi Dinner, 
Waitomo Glow Worm/ Dec. 


AUSTRALIA 


NEW ZEALAND 12D 


AvcklandLake 


Gimbap Testing, Ice Gallery, Nanta 
'Show, Seaweed Gallery/ Doc.28 


JAPAN CLASSIC 7-8D 


Osaka, Toyohashi, Mt. Fuji, Kawag 


Universal Studio's/ Dec.20,27,28.29 


JAPAN ROMANTIC 7D 
Nagasaki, Kumamoto, Beppu. 
Saga, Peace Memorial Park, Bomb 
Museum, Kumamoto Castle, Shiraike 
Jigoku, Dazaitu Tenmangu Shrine, 
Saga Castia/ Dec.26 


JAPAN WONDEROFUL 80 
0. Kawaguchi, Mi zawa, 
Tkayama, Koo, Mataumoto Cost 
Omicho Seafood Market, Samurai 
District, Shirakawa Gassho Villago, 
Takayama Sannomachi Street/ Dec.28 


JAPAN SAPPORO 8D 
Hakodate, Lake Onuma, Lake Toya. 
Sapporo, Asahikawa, Chitose, HKD 
morning market, Jigokudani, Asahikawa 
Waiking Streot/ Dec. 


JAPAN KOREA 13D 


tak, Ski Resort 


Fukuok 


ck Cat 


Tussaud, 
28.29 


unedin, 


law 


bow 


Inci. Tangalooma, Movie Worid, 


Dream World, Sky Point, Mt 
Rainbow Springs/ Dec.24 


Plus Istanbul 
Inci. Eitei Tower, Canal Cruise, 
Voloncdarn - Oct. Ta/ Nov D4 Dec.09 


1529 


Ptus Istanbul 
nol, Okt Traftord Stadiwen, 


Madame Tussaud - Oet.11,18/ 


AMAZING EUROPE 160 


439 | Pius Istanbul /0ct2/ ” DFF9 


Nov.09,17/ Dee. 10 


EUROPE COMPLETE 190 
Plus Istanbul London, 


Paris, Nevers, Clarmont Ferrand, Lourdes, 
Montpellier, Nice, Monte Carlo, Pisa, Prata, 
Roma, Venice, Innstruck, Zunch, ME. Titis, 
Frankfurt, Cologne, Amsterdam, Istanbul 


Oet.27/ Nov.09.16.Z31 Dec.07. 


BALI YEAR END” 
PACKAGE 4D' 
Fan Pulau PRA 


GUARANTEE CONFIRM Li 
FOR DESTINATION 
Hongkong Srgapre Matang 


aa, 
Panoramatours “— 


Jakarta: “BRI M 571 3730 42x) 2555 4 
“Mega Kuningan 576 Melawai 7: 
“Sudirman 


Panoramawos1o “— 


Town & Tessa 


HEAD OFFICE: Panorama Buliding | 
Email: tou 

#Kodoya 5698 1212 
-IB Simatupang 7502 557 
“Alam Surora 2000 555 “SD Serpong 5I1G 1686 -Tebet RIO 


“Surabaya (091) 599 4777 -Palorebang (07! 1) 3GB 200 “Panorama Expruss: “Bogor (025 1) AIA 4435 
“Malang (0341) 413 333 #ranehtse Intormaman (O7 1) 2566 5655 ag 2117 


panorarm 


25 “Menara Kadin 5. Por 
Momin “Bogor. (0251 


Mal Artha Gading 4586 442C 


Buller/ 


Dec0s 
SYONEY GOLDCOAST 60 " 
0et108,12.19! Nov/02.09.23,201 13 
Dec.07 

AUSTRALIA POPULAR 6-70 
Oet.0t,08,15.22.20 15 
Now.05,12.19.20/ Dee.00 
AUSTRALIA TANGALOOMA 8D 
Oeto7.14.21.20/ PI 
Nov.04.11,16.25/ Dee.02 
KOREA POPULAR/ JEJU 6-7D 
0et.01.02.07.08.1421.2223) " 


KOREA TAIWAN 80 
Inci, Tntpei 101, 

Shilin Night Market, Yehilu Geological Park, 
Tamshul Old Street, XI Men Ding, Everland, 
Myeondong Shoping Street Oct.06:20 
JAPAN POPULAR/ HIGHLIGHT 7D 
Oot.07,14.21.20”25.24/ PA 


AMAZING BANGKOK/ 
PATTAYA 3-5D 
Land Arrangement 


86 


for Jl. Tomong Raya No 
| www.panorama-tours.com | Facebook 


Mal Sumarecon Serpong 516 £ 
cific Place 5140 0455 “Plaza Indonesia 314 336 
100 Bandung: (022 “Makassar: (0411 


535 “Samarang (024) B444 900 


Nov,04,05,07.11,19,2520.28 1049 Nov 15,16,20 Dec.0 


A26 Senin 


SINGAPORE 30 
LONGWEEKEND 


55 “Mal Puri Indah 5 
Plaza Senayan 5785 
36 Surabaya: 


DISCOUNT! 
USD 1000... yi 


Fosi MIMBN | reel TRAVEL 
INSURANCE 


CHARTIS 


MRPORT TRANSFER 
by Premium Cab 


BEIJING SHANGHAI 7D 


Inci. Zhouzhuang Cruise/ Dec.28 


CHINA MAGIC 8-10D 


oi 


zhouzhuang Crulsa' 06.272 


CHINA HIGHLIGHT 10D 


Shanghai, Hangzhou, Gullin, Yangshwo, 
Beijing, Gullin Night Cruise/ Dec.28 


CHINA PANORAMIC 120 


ranghai, Suzhou, Huangshan, Hangzhou 
Gullin, Beljing, (Hongchun Village)/ Dec.25 


CHINA EKTRAVAGANZA 12D 
Si zhou, Wat, Nanjing, 

shan, Hangzhou, Berjing, 
(Kongchun Village)/ Dec.25 


TAIWAN BD Taipei. Cnivton, Huator 
Taroko Gorge, Khaesiung, Sunmoon Lake, 
Teichung, Taoyuan, Bullet Train Taoyuas 
Ami Dance Pertormance/ Dec. 


HONGKONG/ MACAU 5D 
Inci. Disneyland, Stay at Venetian, 
Dec.24 


HONGKONG SHENZHEN 
MACAU 6-8D 


BANGKOK HONGKONG 
SHENZHEN SINGAPORE 8-90 
Inci. Disneyiand/ Dec.2 


THAILAND CLASSIC 5-6D 
Bangkok, Pattaya, Dinner Cruise, Dinner 
at Royal Dragon, Alcazar Show, Madame 
Tussaud, Floating Market 

Dec.22,23,24 


THAILAND BEAUTIFUL, 
SINGAPORE 8-10D 

Ba Pattaya. Phuket, Dinner Crulse, 
Dinner at Royal Dragon, Alcazar Show, 
Madame Tussaud, Floating Markot/ 
Dec.24,26 


THAILAND CLASSIC Plus 
SINGAPORE/ MALAYSIA 7-8D 
Bangkok, Pattaya, Singapore 
Kuala Lumpur, Dinner Crui 
Royal Dragon, Floating M. 
Tussaud, Alcazar Shaw, Univer 
Studio's/ Lego Land/ Dec. 25.2 


THAILAND COMPLETE 10D 
Pra lang Mai, Chiang Rai, Bangkok 
aya, Phang Nga Bay, Phi Phi Island, 
Long Neck Village, Dinner Cruise, Dinner 
at Royal Dragon, Madame Tussaud, 

Aicazar Show/ Dec.25 


VIETNAM CAMBODIA 8D 
Saigon, Phnom Ponh, Siem Reap, Hanoi, 
Halong Bay, Dinner Crulse, Chu Chi 
Tunnel, Mekong Delta, Apsara Dance, 
Angkor Wat/ Dec. 


MALAYSIA SINGAPORE 6-7D 


mpur, Genting, Sunway, Johor 
e, Sunway Theme Park, 


Dinner at 
Madame 


Oe.09,07,10,14,17.21.24/ 


MELBOURNE 50 
Oe103,10.171/ Nov.07,21,20 1169 Nov.02,05.00.12,10,10,29.26 


CHINA MAGIC 70 

Beijing, Wis, Suzhou, Hangzhou! 
Shanghai Oet:19,26/ Now.14 
HONGKONG/ SHENZHEN/ 
MACAU 4-70 5ep.26.27/ 
Oet.11.14:17,16,2123.24.20,2091/ 


1539 #ovov07.0500,11,14,18.2225.2020.29 


HONGKONG TAIPEI 8D 
Inci Tamatiul Fisherman Whart, 


1160 


1869 Tamshul Old Street, XI Men Ding Oet.02 


BANGKOK PATTAYA 40 
Sep.27! Oet.17.25,26/ 


PHUKET BEAUTIFUL 4D 589 
MONO SAIGON/ HANOI 4D #3 2 
50p:27/ Oet.11.18 
VIETNAM EXOTIC 70 
Ho Chi Minih, Chu Chi Tunnel. 


1069 


1459 Mekong Data. Hanas, Haiang Bay Oct.14,29 


NEW ZEALAND 5-7D 
Land Arrangement 


18 Nov WFtom 


2556 5555 


Ext.2007-2016 (Tour only) 


4 -Mal Kelapa Gading 2 4 
“Pluit Villoga 6667 0206 
“Bok: (0361) 726 81 


7 8288 


NOW OPEN Panorama Woridi 
BUAH BATU - BANDUNG 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


Catatan waktu (detik) yang dicapai 
oleh Annie Salamun dari Yogyakarta, 
peraih medali emas nomor lari 100 
meter putri pada PON 11948 


Anggota 
kontingen Jawa 
Timur yang juga 
menjadi 
suporter 
beristirahat 
sejenak sembari 
menunggu 
dimulainya 

final gulat 

PON XVIII di 
Universitas 
Islam Riau, 
Pekanbaru, 
Senin (17/9). 


KOMPAS/HBRU SIU KUMORO 


Suporter Jawa Tengah menyaksikan tim kesayangan mereka yang bertanding melawan Bali pada 
semifinal bola voli PON XVIII di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Senin (17/9). 


Banyak Atlet Pensiun Setelah Riau 2012 


Suatu kebetulan atau bukan, yang jelas bany 
veteran (lebih senior daripada atlet senior) y 
untuk pensiun setelah berlaga 
wushu, misalnya, atlet andalan Indonesi 
Jakarta), memut 
yang ke-28. Di cabang atletik, 1 G 


, Si 


atlet senior dan 
ng memutuskan 
di PON Riau 2012. Dari 
Susyana Tjh 
kan gantung pedang setelah PON di usi: 
sti Gede Karangasem (Jawa 


Barat/37 tahun) yang spesialis maraton, Esther Sumah (Jawa 


Timur/46 tahun) spesiali 
Timur/38 tahun) spe: 


ada yang karena faktor usi: 
keluarga. Par 


calon pensiunan itu sudah tiga ka 
PON dan sejumlah kejuaraan tingkat nasional, juga internasio- 
nal, PON memang momen yang tepat untuk perpi 


lari 800 meter, dan Darwati (Jawa 
lan cepat kompak per 
PON Riau. Macam-macam alasan yang dikemukakan para atlet, 
, ingin menjadi pelatih, atau faktor 


un setelah 


lebih ikut 


han. (WAD) 


3 PEPEROLEHAN MEDAL 


(Hingga Senin Pukul 21.17 WIB) 


6. KALIMANTAN TIMUR 
7. SULAWESI SELATAN 
8. SUMATERA UTARA 
9. BALI 
10. SUMATERA BARAT 
Bug Il. LAMPUNG 
12. SUMATERA SELATAN 
13. NUSA TENGGARA BARAT 
14. DI YOGYAKARTA 
15, PAPUA 
16, KALIMANTAN SELATAN 
17. KALIMANTAN TENGAH 
18, BANTEN 
19, KALIMANTAN BARAT 
20. KEPULAUAN RIAU 
21. SULAWESI TENGGARA 
22. MALUKU 
28. JAMBI 
24. SULAWESI UTARA 
25. ACEH 
26. BANGKA BELITUNG 
27. PAPUA BARAT 
28. GORONTALO 
29. NUSA TENGGARA TIMUR 
30. BENGKULU 
31, MALUKU UTARA 
32. SULAWESI TENGAH 


Perak 


Perunggu 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hina iwan 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Lomba atletik Riau 2012 ditutup 
dengan jalan cepat 20 kilometer 
putra-putri di kompleks Stadion 
Utama Univet Riau, Pekan- 
baru, Senin (47/9). Nomor pa- 
mungkas itu berakhir dengan 
ukiran rekor nasional yang di- 
pahat Hendro alias Yap Kim 
Lung dari Jawa Barat. 

Dengan waktu 1 jam, 29 menit, 
35 detik, Hendro mengasah re- 
kornas atas namanya sendiri 
yang tercipta di kejuaraan inter- 
nasional jalan cepat di Jepang, 
Maret 2012. Saat itu, Hendro 
mengantongi waktu 1:30:10 detik. 
Catatan waktu Hendro otomatis 
menggusur rekor PON yang di- 
buat Sutrisno (Jawa Tengah) pa- 
da PON 2000 (1 7 detik). 

"Dua putaran terakhir saya 
hampir menyerah. Lelah. Tetapi, 
dukungan sesama atlet membuat 
saya maju terus” kata Hendro. 
Perak nomor itu diraih Kristian L 
Tobing (Riau) dan perunggu di- 
rebut Sutrisno (Jateng). 

Di putri, atlet veteran Darwati 
(Jawa Timur) meraih emas ter- 
akhirnya di PON, Peraih perak 
jalan cepat SEA Games 2011 itu 
memutuskan pensiun dan akan 
membantu suaminya melatih at- 
letjalan cepat. Perak direbut Ina- 
yati (Jatim) dan perunggu di- 
dapat Resa Wijayanti (Jateng). 


Atletik Tuntas: 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


Suporter memberikan semangat kepada para pemain tim sepak bola Sumatera Utara saat melawan Papua di babak semifinal PON Riau 
2012, Senin (7/9). 


R 


Di atletik, Jatim memperta- 
hankan gelar juara umum de- 
ngan raihan 9 emas, 7 perak, 4 
perunggu. Nusa Tenggara Barat 
di posisi kedua dengan 7 er 
perak, 2 perunggu. Jateng di po- 
ketiga dengan perolehan 7 
&mas, 4 perak, 3 perunggu. 


Olahraga air 

Dari cabang dayung di Kuan- 
tan Singingi, Kalimantan Tengah 
mendominasi perahu naga de- 
ngan merebut tiga dari enam 
yang ditawarkan hingga ke- 
. Tiga emas lain dibagi rata 
oleh Jawa Barat, Riau, dan Papua. 
Enam emas tersebut berasal dari 
nomor 500 dan 1.000 meter put- 
ra-putri, untuk 12 dan 22 awak. 

Hingga hari kesepuluh, 34 no- 
mor kano (satu atlet memegang 
dayung tunggal bilah ganda), ro- 
wing (satu atlet memegang dua 
dayung), dan perahu naga ram- 
pung, tiga tersisa digelar hari ini. 
Untuk sementara, Riau memim- 
pin dengan 6 emas, 5 perak, 7 
perunggu, disusul Jabar (5-10-6), 
Kalteng (5-3-2), Papua (5-1-4), 
Jatim (4-0-1), Sulawesi Tenggara 
(3-0-1), Sulawesi Selatan (2-4-2), 
DKI Jakarta (2-1-3), Banten 
(4-3-0), dan Maluku di urutan 
kesepuluh (1-3-0). 

Dari ski air, Jatim mengum- 
pulkan dua emas pada hari ter- 


Rekornas Pecah 


akhir, kemarin, DKI, Jabar, dan 
Kepulauan Riau harus berbagi 
tiga emas yang tersisa. Emas Ja- 
tim direbut Priambodo Tsuraya 
di nomor trick putri dengan skor 
2010. Tsuraya yang lincah dan 
mampu menjaga keseimbangan 
dengan baik sempat bersaing de- 
ngan Heriyanti dari DKI. 
Namun, Tsuraya konsisten 
tampil cerdik sampai akhir lomba 


sehingga berhak medali 
emas, Heriyanti harus puas de- 
ngan perak karena nilainya ter- 


paut 20 poin dari Tsuraya. Pe- 
runggu direbut oleh Maulidina 
Galuh Mutiara dari Jatim. 

Di renang indah, atlet DKI 
mendominasi nomor duet kate- 
gori bebas, Tri Eka Sandiri dan 
Sa na tampil 
energik dan dinamis dengan di- 
iringi musik bertempo cepat. 

Mereka mengombinasikan ge- 
rak tari yang cantik dan faktor 
kesulitan yang tinggi. Dua kali 
lompatan dari dalam air dengan 
tumpuan tangan dilakukan ke- 
duanya dengan baik. 

Para juri memberi mereka 
skor total 72,7. Posisi kedua di- 
tempati duet Jatim dengan 70,6 
poin dan diikuti duet Jabar de- 
ngan 70,2 poin. Pemenang di no- 
mor ini masih harus ditentukan 
saat lomba di kategori teknik 
rutin. (ECA/WAD/MKN) 


Sambil menaiki 
sepeda motor, 
warga mengikuti 
laju perahu 
atlet-atlet yang 
berlaga di 
cabang dayung 
di arena dayung 
Danau Kebun 
Nopi, Kuantan 
Mudik, 
Kabupaten 
Kuantan 
Singingi, Riau, 
Senin (17/9). 
Warga antusias 
menyaksikan 
lomba kano, 
rowing, perahu 
naga, 
ekshil 
"pacu jalur”. 


Sumut Minta Final 
di Stadion Utama 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Sumatera UI dan Kalimantan 
Timur yang lolos ke final sepak 
bola meminta panitia” PON 
menggelar laga puncak di Stadion 
Utama Universitas Riau, bukan 
di Stadion Kaharudin Nasution. 
Stadion Utama Universitas Riau 
adalah lokasi upacara pembuka- 
an dan penutupan PON. Saat ini, 
final dijadwalkan di Stadion Ka- 
harudin Nasution, Rabu (19/9). 

Sumut lolos ke final setelah 
menggulung tim favorit juara, Pa- 
pua, 2-0 (1-0), di Stadion Kaha- 
rudin Nasution, kemarin. Dalam 
semifinal lain, Kaltim menang 
2-0 atas Jawa Tengah. 

Pelatih kepala tim Sumut, Rudi 
Saari, mengatakan, laga final se- 
lalu digelar di stadion utama yang 
megah yang menjadi kebanggaan 
masyarakat. "Kami berharap bisa 
bermain di stadion utama. Kapan 
lagi kami bisa bermain di stadion 
utama, apalagi ini pertandingan 
tingkat nasional,” kata Rudi. 


ya gs 
kan pelatih Kaltim, Rudy Keel- 
tjes. Menurut Rudy, lapangan di 
Stadion Kaharudin Nasution ke- 
ras dan tak rata, Cabang sepak 
bola tetap digelar di PON Riau 
2012 karena panitia mengguna- 


perangkat pertandingan 
non-PSSI. 


Final bola voli 


Dari bola voli, putra Jawa Ti- 
mur akan menghadapi Jateng di 
final. Jatim melaju setelah me- 
ngalahkan Kaltim, 85-33, 25-17, 
25-15. Sementara tak mudah bagi 
Jateng menundukkan Bali, ke- 
marin. Bali tunduk dari Jateng, 
30-32, di set pertama, 

Di set kedua, Jateng kembali 
menang tipis 25-22, Set ketiga, 
Jateng tampil lebih percaya diri. 
Hampir sepanjang pertandingan 
Jateng selalu memimpin pero- 
lehan angka. Meski sempat di- 
samakan Bali di posisi M-11, Ja- 
teng akhirnya menutup laga de- 
ngan kemenangan 25-22. 

Sementara itu, putri Jawa Ba- 
rat akan menantang Jatim di 
final. Jabar yang diasuh Nurha- 
riri melaju setelah mengandas- 
kan Jateng, 25-14, 25-13, 25-20, 

”Kami memang menargetkan 
masuk final. Kalau sudah di final, 
target kami pastinya tidak mau 
nomor dua,” ujar Nurhariri. 

Perunggu putri diperebutkan 
Jateng dan DT Yogyakarta. Pe- 
runggu putra diperebutkan Kal- 
tim dan Bali. (MHD/WAD) 


PIALA DAVIS 


Tomas Berdych Pimpin Ceko ke Final 


BUENOS AIRES, MINGGU 
— Tomas Berdych memimpin 
Ceko ke final Piala Davis setelah 
menundukkan petenis Argenti- 
na, Carlos Berlocg, 6-3, 6-3, 6-4, 
Minggu (6/9). Ceko mengalah- 
kan tuan rumah Argentina, 3-2, 
untuk menghadapi Spanyol di 
final. 

Sebaliknya, Argentina gagal ke 
final untuk kelima kali. Berlocg 
diturunkan, menggantikan Juan 
Martin del Potro yang cedera. 
Upaya itu sia-sia karena dia bu- 
kan imbangan Berdych, si semi- 
finalis Amerika Serikat Terbuka. 


Dalam semifinal lainnya, Spa- 
nyol yang juara bertahan menga- 
lahkan AS, 3-1. 

David Ferrer memastikan 
langkah Spanyol ke partai puncak 
dengan mengalahkan John Isner, 
6-7 (3), 6-3, 6-4, 6-2, di Gijon, 
Spanyol. Ferrer membuktikan, 
Spanyol tetap tangguh di Piala 
Davis meskipun tanpa Rafael Na- 
dal yang cedera. "Bagi saya, ini 
adalah mimpi, final Piala Davis,” 
ujar Ferrer. 

Final Piala Davis akan bergulir 
di Ceko pada 16-18 November, 
Kedua tim pernah bertemu pada 


final 2009 yang dimenangi Spa- 
nyol, 5-0, di lapangan tanah liat 
Barcelona, 


Gebrakan Berdych 

Berdych menjadi kunci kesuk- 
sesan Ceko dalam menundukkan 
Argentina, di samping faktor ce- 
deranya Del Potro. Berdych me- 
menangi tiga poin bagi Ceko. Pe 
tenis peringkat ke-6 dunia ini 
mengalahkan Juan Monaco di 
nomor tunggal pada Jumat, ke- 
mudian menang di nomor ganda 
bersama pasangannya, Radek 
Stepanek. Berdych lalu menga- 


lahkan Berloeg yang belum per- 
nah menang dalam seri ATP, 

”Memenangi tiga poin dalam 
tiga hari, khususnya di tempat 
seperti ini, saya merasa sangat 
luar biasa,” ujar Berdych. 

Ini merupakan debut Berlocg 
di nomor tunggal Piala Davis, Ta 
sebelumnya kalah di nomor gan- 
da bersama pasangannya, Edu- 
ardo Schwank. 

“Ini pertandingan berat dan 
saya tak pernah berhenti berlari,” 
ujar Berlocg yang dipeluk dan 
dicium oleh legenda sepak bola 
Argentina, Diego Maradona, se- 


telah dikalahkan Berdyeh. 

Berlocg memberi perlawanan 
yang ketat pada awal set pertama. 
Namun, dua kali kesalahan servis 
yang a lakukan di gim kedelapan 
memuluskan Berdych meleng- 
gang menutup set pertama 6-3. 

Sorakan pendukung tuan 
rumah dan dentuman drum me- 
lirih, digantikan lengkingan vu- 
vuzela dari sekelompok kecil 
pendukung Ceko. 

Di set kedua, Berlocg mem- 
buang dua peluang melakukan 
break pada gim kedua. 

(REUTERS/AP/ANG) 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


nilai koefiensi negara asal klub) 


Klub (peringkat) 


Chelsea (juara bertahan) & Real Madrid (1) 
8 Barcelona (2) 
7) Valencia (3) 


B Manchester City (1) 
@Wancrestor United (2) 


5) Arsenal (3) 


Pi montootier 


@ Paris St-Germain (2) 


? Juventus (1) 
Main d 


PA asa Yama teanda Jt permare | 


@ st stretestun HA) 


& 
g Shakhtar Donetsk (1) 


xx 8 klub lolos melalui kualifikasi dan play-off: 


A Melalui jalur juara B Melalui jalur liga 


@ « Romania: CFR Cluj (1), 
start di kualifikasi Ill 


@ # Skotlandia: Celtic (1), 
start di kualifikasi III 


O&: Belarus: BATE Borisov (1), 
start di kualifikasi II 


NB Belgia: Anderlecht (1), 
start di kualifikasi Il 


P3) @ Kroasia: Dinamo Zagreb (1), 
start di kualifikasi II 


Pembagian grup 


LIGA CHAMPIONS 


Jk Diikuti oleh 32 klub papan atas dari 17 liga di Eropa 


& Sebanyak 22 klub langsung tampil ke babak utama 
(sesyai alokasi yang ditetapkan UEFA berdasarkan 


Turk 
6 Galatasaray (1) 


OLAHRAGA 


CHAMPIONS 
LEAGUE 


(3G) Borussia Dortmund (1) 
Bayern Muenchen (2) 


(SEA 


Finlandia 


SKOTLANDIA LAN Estonia 


Porto (1) 
Benfica (2) 


SAMUDRA 
ATLANTIK 


Nordsjaelland (1) 


@ovmiacos D 


Kronsil 
sonia He 


Go vin 


Monte coal 
ecadonte 


600 km 
un 


LAUT TENGAH 


Negara asal klub peserta 
Liga Champions . 
2012-2013 


# Portugal: Braga (3), 
IK start di play-otf 
« Rusia: Spartak Moskwa (2), 
LP start di play-otf 


“ Spanyol: Malaga (4), 
“ start di play-t Tn 


« Ukraina: Dynamo Kiev (2), 
start di play-off 


@ Perancis: Lille (3), 
start di play-off 


6 Porto 


Dynamo Kiev 


(@b paris St-Germain 
3) Dinamo Zagreb 


li) Arsenal 
(5 Schalke 04 


ta) Olympiacos 
A Montpellier 


Ie GT CN CN 


UEFA di Liga Champions 


Estimasi pendapatan komersial Liga 
Champions (plus Piala Super) 
2012-2013: 1,34 miliar euro 

(Rp 16,6 triliun). 


0 AC Milan 


@ Zenit St Petersburg 


1) Anderlecht 
LI Malaga 


& Real Madrid 


& Manchester City 
» Ajax 
(3) Borrusia Dortmund 


75 persen dari pendapatan dikucurkan 
ke klub-klub, 25 persen dikelola UEFA 
untuk membiayai organisasi, 
administrasi, dan bantuan solidaritas 
bagi asosiasi, klub, dan liga, 


Chelsea 2 Bayern Muenchen B Barcelona 8 Manchester United Kucuran untuk klub ada 2 macam: 
@# Fixed payment: 500,7 juta euro (Rp 
@ Shakhtar Donetsk Valencia TE sena Wcom 6,2 run: dibagi sesuai penetapan 
UEFA 
# Juventus Lille Sp Spartak Moskwa 6 Galatasaray « Market pool: 409,6 juta euro (Rp 5 


Bg Nordsjaelland 


@ BATE Borisov 


Arena laga final: Stadion Wembley, London, Inggris 


# Stadion yang pertama kali menggelar dua kali 
final Liga Champions dalam rentang tiga tahun 


ke-150 Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) 


Sekaligus menandai peringatan ulang tahun 


Untuk ke-7 kali Stadion Wembley menggelar 
final Liga Champions setelah 1963 (juara: AC 


Milan), 1968 (juara: Manchester United), 1971 


(juara: Ajax), 1978 (juara: Liverpool), 1992 


(juara: Barcelona), dan 2011 (juara: Barcelona) 


Jadwal laga 


PENYISIHAN GRUP 

Putaran 1: 18-19 September 2012 
Putaran 2: 2-3 Oktober 2012 
Putaran 3: 23-24 Oktober 2012 
Putaran 4: 6-7 November 2012 
Putaran 5: 20-21 November 2012 
Putaran 6: 4-5 Desember 2012 


BABAK 16 BESAR 
Putaran 1: 12-20 Februari 2013 
Putaran 2: 5-13 Maret 2013 


PEREMPAT FINAL 
Putaran 1: 2-3 April 2013 
Putaran 2: 9-10 April 2013 


SEMIFINAL 
Putaran 1: 23-24 April 2013 
Putaran 2: 30 April-1 Mei 2013 


FINAL: 25 Mei 2013 


Para juara Liga Champions 


Real Madrid 
AC Milan 
Liverpool 


Barcelona 
Ajax 
Inter Milan 


banda aa aa Ta 

AE HAL AE KE HAL HAL he ha 
TEKELEeEEtas 
aa aa aa an Ta 


Benfica 
Juventus 


Porto 
Celtic 
Hamburg 


Marseille 
V cheisea 
Feyenoord 
Aston Villa 
F »su 


Red Star Belgrade 


Bayern Muenchen 


Steaua Bucharest 


Seputar lagu resmi 
Liga Champions 


Manchester United 


Nottingham Forest 


(Borussia Dortmund 


Riset data: MH Samsul Hadi, sumber: UEFA 


triliun): dikucurkan sesuai proporsi 
hasil penjualan hak siar televisi 
sejak babak penyisihan grup. 


@ ar @ nu 


Fixed Payment 


#20 klub di babak play-off: 2,4 juta 
- euro (Rp 26 miliar) per klub 
32 klub di babak penyisihan grup: 
8,6 juta euro (Rp 106,7 miliar) per 
klub 
(Bonus kemenangan 1 juta euro (Rp 
12,4 miliar) per laga, bonus draw 
500.000 euro (Rp 6,2 miliar) 
16 klub di babak 16 besar: 3,5 juta 
“euro (Rp 43,4 miliar) 
8 klub di perempat final: 3,9 juta 
euro (Rp 48,3 miliar) 
4 klub di semifinal: 4,9 juta euro (Rp 
60,8 miliar) 
Runner-up: 2,2 juta euro (Rp 27,2 
miliar) 


# Juara: 10,5 juta euro (Rp 126,5 
miliar) 


.COMMONS/ GARETH WILLIAMS 


Seputar trofi Liga Champions 


# Tinggi: 73,5 cm 
Pencipta: Tony Britten “ Berat: 8,5 kilogram 
(komponis asal Inggris) 


Diperagakan: The Royal 
Philharmonic Orchestra 


# Pencipta desain: Jiirg Stadelmann 
(diselesaikan Fred Banninger) 


Sejak musim 1968/1969, diputuskan 
bahwa klub yang juara tiga kali beruntun 
atau yang telah juara lima kali (Real 
Madrid, Ajax, Bayern Muenchen, AC 
Milan, dan Liverpool) berhak atas trofi 
asli 


Dinyanyikan: Academy of 
Saint Martin 


Bahasa: Inggris, 
Perancis, dan Jerman 


9 kali (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002) 
7 kali (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) 

5 kali (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) 
4 kali (1974, 1975, 1976, 2001) 

4 kali (1992, 2006, 2009, 2011) 

4 kali (1971, 1972, 1973, 1995) 


Negara asal klub juara 


' - , y , 1 Ir ma Spanyol 13 kali (Real Madrid, Barcelona) 


Dentuman Awal 


di Bernabeu 


Liga Champions Mulai Bergulir di Delapan Kota 


MADRID, SENIN — Sepak bola Eropa kembali 
bergemuruh dengan bergulirnya Liga Champions 
mulai Selasa (18/9) ini. Kick off kali ini terasa seperti 
dentuman lewat duel jawara Liga Spanyol dan Liga 


Inggris, Real Madrid versus 
Stadion Santiago Bernabeu, 


Real versus City adalah satu 
dari 16 laga putaran pertama 
yang berlangsung hingga Rabu 
besok. Delapan di antaranya ber- 
gulir di delapan kota, hari ini. 
Real dan City menghuni Grup D 


yang disebut "grup neraka” ka- 
rena juga berisi juara Liga Jer- 
man, Borussia Dortmund, dan 
juara Liga Belanda, Ajax. Di Jer- 
man, Dortmund menjamu Ajax. 

”Uang tak bisa membeli trofi 
dan sejarah,” cetus Jose Mourin- 
ho, Pelatih Real Madrid, menyin- 
dir tamunya, Manchester City, 
yang disuntik dana tak terbatas 
oleh pemiliknya, Sheikh Man- 
sour bin Zayed Al Nahyan, dari 
Arab Saudi, Laga belum dimulai, 
tetapi perang urat saraf sudah 
bertebaran di media, menambah 
semarak Liga Champions. 

Dari segi prestise dan kesuk- 
sesan di level Eropa, status Real 
dan City bak langit dan bumi. 
Real sudah sembilan kali me- 
rebut trofi juara Eropa, sedang- 
kan City belum pernah sekali 
pun, (City) ini sebuah tim yang 
sedang dibangun untuk meme- 
nangi Liga Champions. Itu sa- 
saran mereka,” ujar Mourinho. 
anyak pelatih dan klub he- 
bat tidak pernah menjuarai Liga 
Champions. Jadi, jika saya sudah 
dua kali menjuarainya dan Real 
sudah menjuarai rekor sembilan 
kali, ya, kami harus mengucap- 
kan "Terima kasih, Tuhan,” Dan 
dika trofi ketiga menghampiri sa- 
ya dan menjadi gelar ke-10 bagi 
Real Madrid musim ini, itu luar 
biasa. Kami akan menerima se- 
mua itu dengan senyuman, Na- 
mun, tak ada tekanan kepada 
i sini tak ada obsesi untuk 
juara,” kata Mourinho, 

Terkait gelar juara level Eropa, 
Real wajar jika berbangga. Ke- 
suksesan City di kancah Eropa 
hanyalah juara Piala Winners 
1970. Namun, dari segi keroyalan 
berbelanja pemain, Real dan City 
hampir berimbang. 

Mengacu data terbaru Prime 
Time Sport Transfer Review yang 
dipublikasikan bulan ini, City te- 
lah menggelontorkan dana 442 
juta curo (Rp 54 triliun) untuk 
menggaet bintang-bintang sepak 
bola dunia, seperti Sergio Aguero, 
David Silva, dan Mario Balotelli. 


Manchester City, di 
Madrid, Spanyol. 


Tim asuhan Pelatih Roberto 
Mancini itu pun klub paling royal 
dalam berbelanja pemain. 

Real paling royal nomor dua, 
lewat gelontoran dana 428 juta 
euro (Rp 5,3 triliun) untuk me- 
rekrut Cristiano Ronaldo—rekor 
pemain termahal seharga 94 juta 
euro (Rp 114 triliun)—juga Kaka, 
Karim Benzema, dan belum lama 
ini Luka Modric, 

"Jelas, kami tidak punya seja- 
rah seperti Real Madrid. Namun, 
saya pikir, Manchester City telah 
memenangi sejumlah trofi dan 
kami ingin juara sekarang—dan 
untuk 10 tahun ke depan,” tegas 
Mancini, yang dikutip Sky Sports, 
Minggu Jalu, seolah membalas 
perang urat saraf Mourinho, 

"Manchester City akan men- 
jadi tim hebat seperti Real, tetapi 
mereka memiliki sejarah besar 
dan itu perbedaannya.” 


Situasi rumit di Madrid 


Dari pernyataan tersebut, tak 
terlihat sindrom rendah diri (i 


Jeriority complex) pada diri Man- 


cini ataupun skuadnya. Apalagi, 
mereka datang ke Madrid dalam 
kondisi tim yang relatif lebih sta- 
bil dibandingkan Real. 

Real baru tergelincir lewat ke- 
kalahan O-1 di kandang Sevilla 
pada Liga Spanyol, Sabtu lalu. 
Dari empat laga awal domestik, 
mereka hanya mengoleksi empat 
poin, terpaut delapan poin dari 
rival Barcelona. Akibat hasil bu- 
ruk itu, Mourinho kembali me- 
nyemprot para pemainnya de- 
ngan kritik menyengat. 

"Pikiran para pemain saya ti- 
dak fokus. Bagi banyak dari me- 
reka, sepak bola bukan prioritas. 
Namun, saya pelatihnya dan 
pikiran mereka tidak fokus, ber- 
arti itu salah saya juga,” katanya. 


PENYISIHAN GRUP 
LIGA CHAMPIONS 


Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol 
Selasa (18/9) atau Rabu dini hari WIB 


Wasit: Damir Skomina 
(Slovenia) 


City juga tidak menang di Liga 
Inggris, Sabtu lalu, tetapi masih 
mencuri satu poin di kandang 
Stoke City lewat skor I-1, Dengan 
kualitas tim dan pemain yang 
dimiliki juara Inggris itu, duel 
kali ini menjadi tes sesungguhnya 
bagi Mourinho dan skuadnya. 

Laga itu juga menandai kem- 
bali tampilnya Ronaldo di Ber- 
nabeu setelah beberapa waktu 
lalu menyatakan "merasa sedih" 
dengan "alasan profesional”. Ber- 
sama Mesut Oezil atau Modric 
dan striker Karim Benzema, ia 
diandalkan mendobrak lini per- 
tahanan Vincent Kompany dan 
kawan-kawan, 

Pertarungan lini tengah bakal 
menarik. Play maker Spanyol, 
David Silva, plus Samir Nasri jadi 
motor serangan dan penyuplai 
bola bagi bomber-bomber City, 
seperti Carlos Tevez, Mario Ba- 
lotelli, atau Sergio Aguero. 

”Laga pertama kami di Madrid 
sangat penting, bukan hanya soal 
hasil akhirnya, melainkan juga 
efeknya bagi mental kami ke de- 
pan,” ujar Mancini, 


Pembuktian Ibrahimovic 


Klub royal lain yang tampil 
Selasa ini adalah Paris St Ger- 
main (PSG), Perancis. Tim asuh- 
an Carlo Ancelotti menjamu Dy- 
namo Kiev (Ukraina) di Grup A 
dalam kondisi percaya diri berkat 
kemenangan 2-0 atas Toulouse di 
liga domestik, Jumat lalu. 

PSG menghabiskan 160 juta 
curo (Rp 19 triliun) dalam be- 
lanja pemain, termasuk untuk 
mendatangkan striker Zlatan Ib- 
rahimovic dan bek Thiago Silva. 
"Ketika Anda dominan di negeri 
sendiri, setelah itu Anda bisa ber- 
pikir untuk mengekspor (domi- 
nasi) itu ke Eropa,” kata Tbrahi- 
movie kepada I'guipe, Senin. 

Klub Perancis lain dan juara 
Ligue 1 musim ini, Montpellier, 
bakal menghadirkan ujian bagi 
Arsenal di Grup B, Di Grup C, AC 
Milan menghadapi lawan relatif 
mudah saat menjamu juara Bel- 
gia, Anderlecht. 

(AP/AFP/REUTERS/SAM) 


(TX 
Lg 


II 


CHAMPIONS 
LEAGUE, 


Manchester City 
8 
Real Madrid 
42-31 


PENGUMUMAN PELELANGAN 


No.2257/E17230/2012-SO 


PERTAMINA 
RU VII SORONG 


7 


PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VII Kasim-Sorong memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang 
memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut: 


IL PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 


UP71-S12LLO006A-RB3 | M (Menengah) |@.13.10 


PERBAIKAN ISOLASI SHELL & 


ROOF TANKI 5-T-20 DAN ROOF 


TANKI 5-T-22 DI RU VII KASIM 


1. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 


1. Waktu Pendaftaran 
Pembukaan Pendaftaran 
Penutupan Pendaftaran 


(Fasilitas Produksi, 
penyimpanan minyak 
termasuk Perawatannya) 


1 18 September 2012, Pukul 08.00 WIB (10.00 WIT) 
0 September 2012, Pukul 16.00 WIB (18.00 WIT) 


3 kali (1964, 1965, 2010) 
3 kali (1968, 1999, 2008) 
2 kali (1961, 1962) 

2 kali (1985, 1996) 

2 kali (1979, 1980) 

2 kali (1987, 2004) 

1 kali (1967) 

1 kali (1983) 

1 kali (1986) 

1 kali (1993) 

1 kali (2012) 

1 kali (1970) 

1 kali (1982) 

1 kali (1988) 

1 kali (1991) 

1 kali (1997) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


YVOUV AI nata 
PTT Ian 


G9 (099 -H nosris 
PIALA) 


G0 000 PE Jerman 


IAAAALI ea Belanda 
“yvv IN Portugal 


K) ON Perancis 


12 kali (AC Milan, Inter Milan, 
Juventus) 


12 kali (Liverpool, Manchester 
United, Nottingham Forest, 
Aston Villa, Chelsea) 

6 kali (Bayern Muenchen, 
Hamburg, Borussia 
Dortmund) 

6 kali (Ajax, Feyenoord, PSV) 

4 kali (Benfica, Porto) 


1 kali (Marseille) 


' Skotlandia 1 kali (Celtic) 


v RI Romania 


1 kali (Steaua Bucharest) 


@ CS) ugoslavia 1 kali (Red Star Belgrade) 


GUNAWAN 


2. Tempat Pendaftaran : Melalui system e-Procurement, alamat website 
.https://eproc.pertamina.com (pilih dan register/mendatar langsung di pekerjaan) 


INI, SYARAT PENDAFTARAN YANG WAJIB DIPENUHI 


1. Mempunyal pengalaman dalam bidang pekerjaan sejenis dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. 
2. Persyaratan lengkap dapat dlihat pada Dokumen Prakualifikasi 


IV. TATA CARA PENDAFTARAN 
1. Penyedia Jasa wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara registrasi/mendaftar langsung di https:/leproc.pertamina.com 
“dengan melengkapi persyaratan dan ketentuan yang dapat di baca dan di download langsung di alamat website tersebut. 

2. Mengambil Dokumen Prakualifikasi dengan cara download di https://aproc: ina.com 

3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekretariat Panitia Pengadaan Jasa dengan alamat : 
Fungsi Pengadaan PT Pertamina (Persero) RUU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak II B Sorong 
Papua Barat 


V. LAIN-LAIN 
1. Proses Pengadaan e-Procurement Pertamina bisa diakses melalul website https//eproc.pertamina.com 
2. Pelelangan ini mengacu kepada SK. Dirut PT Pertamina (Persero) No. Kpts-51/C00000/2010-5O 
tanggal 29 November 2010 
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Procurement / Logistic RU VII Kasim : 
Telepon : 08114856617 / 0852 444 39987 
Kantor : PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak IIB Sorong - Papua Barat 
: sek.pengadaanru7@pertamina.com dan jefry.haurissa@pertamina.com 


Kasim, 17 September 2012 
PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


e-mail 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


MASDU 


Setubruk Kepi 


ama Teten Masduki mulai 
N dikenal ketika dia menjadi 
koordinator Indonesia Cor- 
ruption Watch atau ICW tahun 
1998. Aktivitasnya dalam pembe- 
rantasan korupsi di Tanah Air 
membawa anak keluarga petani 
Masduki dari Garut, Jawa Barat, ini 
memperoleh penghargaan Ramon 
Magsaysay tahun 2005, 


Sekarang, suami dari Su: 
Ramdhani ini menjadi penggagas 


na 


berdirinya "Forum Kebangsi 
Indonesia Memilih Pemimpi 
Bentuknya adalah paguyuban re- 
lawan pemburu calon pemimpin 
nasional untuk menghadapi tahun 
2014. 

Teten, ayah dari Nisrina dan Alia, 
rupanya juga rajin membina orang: 
orang yang berasal dari masyarakat 
menengah-bawah di kampungnya 
untuk melakukan usaha kreatif. 
Misalnya, membuka warung kopi 
dengan peralatan sederhana, tetapi 
dikemas secara menarik. 

K kegiatannya tersebut, 
pria kelahiran 6 Mei 1963 ini pun 
banyak belajar tentang seluk-beluk 
kopi, dari sejz mpai mun- 
culnya coffee shop kelas interna- 


sional, 


ya telah menemukan po- 
hon-pohon kopi raksasa di Garut,” 
ujarnya, 

Selain itu, Teten juga ingin men- 
an warung kopi di ping 
ma teman-temanny 


di 
bi 


ita buat tempat untuk orang 
berkumpul sambil ngopi, Tempat 
itu kita beri nama warung Setubruk 
jarnya sambil terbahak, 
(OSD) 


NAMA & PERISTIWA 


Lontong Kupang 


emain film Happy Salma punya ke- 
giatan baru. Dengan bersepeda, ia 
berkeliling menjual makanan lontong 
kupang (lontong berisi remis), ma- 
kanan khas Sidoarjo, Jawa Timur. 


"Lontong lontong..." Happy menyusuri pasar, terminal, 
dan stasiun. Perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 
4 Januari 1980, ini rela berjualan lontong kupang demi 
film yang dia perankan, Air Mata Terakhir Bunda. 

Dalam film itu, ia berper 
tunggal dari dua anak laki-la 
anak-anak itu tak bisa menemukan r 
kam ibunya yang terkubur lumpur di Sidoarjo. 
D: i muncul adegan kilas balik tentang 
masa kecil mereka dengan sang ibu," ceritanya 
ketika dihubungi akhir pekan lalu saat 
sedang istirahat shooting di kawasan ladang 
garam di Sedati, Sidoarjo. 

Film berdasar novel karya Kirana Ke- 
jora ini berkisah tentang perjuangan 
seorang ibu membesarkan kedua 
anaknya dengan berjualan lontong 
kupang dan bekerja serabutan. 

Bagi Happy, peran tersebut 
tergolong sulit. "Aku mesti me- 
merankan ai berusia 30 tahun, 

ahun, Buatku, 
ut perkem- 
bangan psikologis tokoh ibu 
yang semakin tua” katanya. 

Meski terbelit kesulitan 
ekonomi, sang ibu tetap 
menanamkan nilai mo- 
ral kepada an 
tinya, meski hidup kita 
susah, tidak boleh 
mengemis, tidak boleh 
dari 
tu le- 
bih nikmat daripada 
makan dari mengemis 
atau mencuri," katanya 
tentang film itu. (WIN) 


KOMPAS/TOTOR WIJAYANTO Ng 


toviga di 


menjadi latar na p pantai dan lautnya 
Seluma pantai 


'anjung Karang 
mPNgNS 
risekiam banyak par 


bagi para penyelam karer 
bawah lautnya. Dipan 


RESERVATION CENTER 
Ph: (62-21) 2 
ore 


If wow tocebook.con 


lam Palu terbilang masih perawan, 
A: dan minim polusi, Longoklah 

agung jawalise di sebelah b: 
belah timur 


ang patut Anda kunjungi 


ant: 
njung 
angdisebut-sebut sebagai surga bawah air 
keindahan alam 
tersebut, Anda juga bisa 
u banana boat. 

tdi Palu, kunjungi juga Jembatan 


027 | Fax: (62-21 


SANTIKA INDONESIA HOTEL & RESORT 


Ponulele yang member lautdis 
da in menghubungkan Kecamatan Palu Timur 
atan Palu Barat Pemandangan 

terbenam tampak cantik j 
diatas jembatan saat senja. Pantulan 


tahari berwarn: 


permainan a 
Graha Tirta Water 
nomor 55, Palu. 


ai Tondo ampu:lampudi sekitar 
an yang menyala di tengah kegelapan 
menciptakan kecantikan tersendiri 
Sempatkanlah mendatangi Pulau Lingayan, 
salah satu pulau terluardi Tolitoli. Pulau yang 
kan hasilikan dan rumput lautr 


memiliki panorama yang memukau, Alam b: 


satu tempat mengi 
bisa memilih Hotel 


Hotels & Res 
Mol 
dipusat ke 


OSPEEEITY 
monkidb MBART 


50 | Email: antika.com | marketing@santika.com | 


atomine Oi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Terpaku Pukauan Wisata 


Berbicara mengenai wisata di Pulau Sulawesi, barangkali daerah Palu terluput. Keindahan wisata 
ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini memang kurang tenar. Padahal, Palu memiliki panorama 
alam yang ciamik. Pantai dengan laut, gunung, dan lembah yang menghijau adalah andalanny: 


ar Pulau Lingayan juga dikenal 
akan kekayaan terumbu karang elok dan ikan 
berwarna-warni. Palu juga 
Salah satu contohnya adalah 
onedi Jalan Ka 


Ingin berwisata di Palu? Sebagai sa 
angny: 
ntika Palu. Hotel it 
merupakan Hotel Santika ke-17 dan hotel ke-49 
dalam jajaran grup Hotel Santik 
s Hotel ini berlokasi di. 
mad Hatta nomor 18, Pal 
lan pusat bisnis Kol 


IN 


Istanbul-Pekanbaru 


anyak orang mengira Master Internasional 


Berbicara tentang kiatnya menjaga kondisi ba- 
dan, Medina menyebut, ia berusaha tidur tak terlalu 
malam, mengonsumsi makanan sehat dan teratur 
serta vitamin. 

Bisa jadi, tip itu pula yang mengantar Medina 
turut membawa tim catur putri DKI merebut 
medali emas catur kilat PON 2012, bersama 
WCM Evi Lindiawati, WIM Upi D Tamin, 
dan NM Felicia Trenseno. 

Lalu, berapa medali PON lagi yang ingin 
diraih Medina? 

"(Buat saya) yang penting menampilkan 
yang terbaik. Caranya, saya berusaha tidak 
stres saat bertanding. Penginny 2 

santai, tetapi tetap konsentras 
dina, yang selama berlaga di Pekanbaru 
selalu ditemani sang ayah, Nur Mu- 
chlisin. (ADP) 


Wanita (WIM) Medina Warda Aulia (15) tak 
an memperkuat tim DKI Jakarta dalam 
PON Riau 2012. Ini karena pecatur muda usia itu 
baru memperkuat Indonesia pada Olim- 
piade Catur di Istanbul, Turki. 
Medina baru tiba di Jakarta, Senin 
(10/9) malam lalu. Esok harinya, dia 
rupanya langsung ke Pekanbaru. Ta 
bertanding dalam ajang PON pada 


al capek, pasti 
capek. Tetapi, saya berusaha 
aga kondisi,” tutur Medina, 
siswa SMA Negeri 1 Bel 
yang dua kali meraih ge- 
lar grand master itu. 


KOMPAS/ADI PRINANTYO 


TESLA MANAF 


Sentuhan Segar 


esla Manaf (25), gitaris asal Bandung, Jawa Barat, tengah 
| bersiap meluncurkan album kedua. Dalam album per- 
tama tahun 2011, ia berkolaborasi dengan Mahagotra 
Ganesha, Unit Kesenian Bali Institut Teknologi Bandung, mem- 
bawakan instrumental berdurasi 43 menit. 
Untuk album kedua? "Masih berdurasi sekitar 40-an menit, 
Bedanya, dalam album kedua ada beberapa bagian. 
menampilkan nuansa senang, humor, 


dih, dan mungkin menakutkan, jadi kompletlah,” 
ujarnya di sela-sela tampil pada acara Bandung 


2, Sabtu (15/9). 

Dalam beberapa bulan ke depan, gitar 
aliran jazz ini bakal sibuk menyiapkan 
barunya. Masih sama dengan album pertama, 7s 
All Yours, Tesla pun memasukkan gamelan Bali yang 
dipadukan dengan aneka alat musik, juga senandung. 
Tentang hal itu, ia menyebutnya sebagai sentuhan yang 


”Saya ingin bercerita tentang hubungan ma- 
nusia dengan alam. Apa yangsaya mainkan 
mungkin belum diterima sebagian 
orang, tetapi sa 'akin, lambat laun 
makin banyak orang bisa menikmat- 
inya. Ini jembatan bagi mereka yang 
k, Pon N, , juga mu- 
kela- 


hiran 29 Agustus 1987 ini. 
Untuk mendukung penjualan 


albumnya, Tesla mengandalkan 
teman dan jejaring sosial. "K: 
mi, kan, kelompok indepen- 
den, memasarkan (album) 
independen juga he-he-he,” 
kata Tesla yang belajar gitar 
sejak kelas V SD. (PRA) 


KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA 


lu 


Santika Palu memiliki 144 kamar berdesain 
modern minimalis yang dilengkapi dengan Safe 
Deposit Box, Tea/ Coffee Maker, LCD TV,dan 
akses internet menggunakan Wi-Fi. 
Selain itu, hotel ini dilengkapi Spinel 

Lobby Lounge, To lobby, Rubbi 
lah Ba apasitas hingga 400 orang, 
3 meeting room berkapasitas 20-40 orang, serta 
fasilitas lain seperti, fitness centerdan kolam 
renang. Selama September ini, i, Hotel 
Palu menaw: 
Rp 615.000 nett, 
duaorang, dang 
malam untukduaorang. 


pada Minggu (16/9), Santika Tian 
Kena akan membuka Amari 


aakan wahana 


anjalembah 


grand opening untuk Hotel Santika 
Lombok pada 1 Oktober 2012 mendatang, 
Hingga pertengahan tahun, Santika 

Indonesia Hotels & Resorts telah mengelola 

1. Hotel ke-50ialah Hotel 
Siligita-Nusa Dua Bali, yang resmi 

17 Juli 2012 lalu. Untuk info klik 
ntika.com. IKLAN/"/MIL) 


tan, Anda 


Indonesi 


Santika Indonesia 
HOTELS & RESORTS 


With a wide network of hotels covering all of Indonesia's major cities, there's a 


am. E 


ntika hotel waiting you no matler where you che ry Santika 


offers ihe same winning combination of traditional designs and service that 


comes from the heart. So wherever your leisure or business travel may lead you, you 


will find Santika Indonesia Hotels & rts at your service 


JK aon Pyan ES 


ROYAL AMBARRUKMO Santika dyandra Hotel Santika — Hotel Santika — AM Arishotei 


ROYAL AMBARRUKMO JOGIA 
HOTEL SANTIKA PREMIERE BAL | 


| SANTIKA PREMIKRE DYANDRA. NOTE A CONVENTON MEDAN 


JAKARTA | JOGIA 1 MALANG 1 SEMARAI 


HOTEL SANTIKA BAU (KUTA SRIGIA NUSA DUA) | MALKPAPAN | BANDUNG | BANGKA 1 BOGOR 1 AS CI -Si 


KLAY | GREON 


JAKARTA - MI $ MAKASSAR | MATARAM LOMBOK | PONTIANAK | PALU 1 SURABAYA PANDEGRING | TASIKMALAYA 
AMARIS HOTEL AMION | HAL | 8 IMANUK, CIHAMPELASI | BOGOR | CWEBON | JAKARTA BANDARA SOEKARNO HATIA, AIANDA 
MANGGA BESAR, MANGGA DUA SGUARF, PANGLIMA POLIM. PANGIIMA FOLIM 2, SENEN, TENDEAN, IHAMBIN CITY) | JOGIA | BANJAR KAISE 


MAKASSAR (PANAKKUKANG) | PALANGKARAYA (KALUN SEMARANG 


NEXT OPENING HOTIL EMONG MALANG - SURABAYA 1 


PEKANBARU (KAU 


MIDOKE NOAD - SINGAPORE | MALANG UJATWI 


P 


Online Booking: www.santika.com | www.amarishotel.com K@ Komras GRAMEDIA 


KOMPAS 


KOMPAS, SELASA 


Hn 


Kegembiraan 
di Mata Mereka 


HAL 34 


Peran ”Background” dalam 
Fotografi ”Portrait” 


HAL 36 


,18 SEPTEMBER 2012 


33 


Pengantar Redaksi 
Musik rock tidak pernah mati. Dia adalah semangat yang terus menggelora, tak 
peduli gempuran berbagai genre musik, termasuk J-Pop dan K-Pop. 
Demikianlah Seringai yang terus mengibarkan dirinya sebagai band indie cadas, 
high octane rock. Band yang diawaki Arian (vokal), Ricky Siahaan (gitar), Khemod 
(drum), dan Sammy (bas) itu, hingga kini masih memiliki penggemar fanatik. 
Seringai memang menempatkan fans atau penggemar fanatiknya dengan 
istimewa karena dari merekalah Seringai hidup dan terus membakar panggung 
musik rock dalam negeri. Album-album, sepei la Militia” dan "Membakar 
Jakarta”, mereka produksi dan promosikan sendiri. 
Tidak melulu menelurkan album, mereka juga menjual berbagai pernik 
merchandise untuk menghidupi perjalanan band mereka dan terus mengibarkan 
Seringai dengan kekhasan musik cadasnya. 


Berjualan merchandise untuk me- 
nambah biaya produksi. Apalagi basis 
militia-nya Seringai 
mungkinkah Seringai menurunkan "ka- 
darnya” menjadi low octane rc 

(Awan Andr 
xxxx@yahoo.com) 

Benar, kami memang menjual mer- 
chandise Seringai untuk membantu fi- 
nansial kami sebagai band independen 
agar dapat berjalan terus. Memang kul- 
tur musik rock/metal identik dengan 
kultur memorabilia band. Kami punya 
toko merchandise band dan motorey- 
clothes Lawless Jakarta. Alamatnya di 
Jalan Kemang Selatan 8/67K, Jakarta 
Selatan, Silakan mampir lho, 


Low octane rock? Apakah itu berarti, 
doom metal? Mengapa band ini dina- 
makan Seringai? Bukankah seringai 
berarti tertawa sinis? 


(an P, Garut) 

Arti nama band ini rahasia. Kalau 
kami bocorkan kepada Aan, dengan 
terpaksa kami harus menghilangkan- 
mu! Ha-ha-ha, 

Aan, arti yang kamu sebutkan sudah 
benar, tetapi kalau mau mencoba ter- 
tawa sinis kepada hewan atau bahkan 
pepohonan juga tidak dilarang. Meng- 
apa dinamakan begitu? Tidak ada kon- 


cara estetis cocok dengan 
ang kami bawakan. 


jenis musil 


Apa arti fans bagi Seringai? Biasanya 
band beraliran rock identik dengan 
hal-hal negatif, Bagaimana pandangan 
Seringai tentang pendapat tersebut? Di 
dalam artikel dikatakan, Seringai meng- 
alami keterbatasan dana, lalu bagai- 
mana band ini menyiasatinya? 

(Isti Isnaryati, Bekasi) 

Penggemar bagi kami penting. Tam- 
paknya band rock sudah tidak identik 
dengan hal-hal negatif, sudah jauh di- 
kalahkan oleh politisi, saudagar tamak, 
aparat korup, dan para ”preman”, 

Kalau kami ada keterbatasan dana, 
jawabannya hanya ini: berarti kami 
harus lebih pintar dan lebih giat men- 


Indonesia pernah dikenal memiliki 
band-band cadas yang baik dan ber- 
kelas, tetapi belakangan mu 


ukah kalian dengan asums 
PPA karena anak muda kini lebih 
lembek dibandingkan pendengar musik 
cadas masa lalu? 
Gu Sie Alex, Ciledug, Tangerang) 
Halo Su Sie! Kami tidak sepakat 
dengan asumsi ini karena justru se- 
karang musik rock dan metal sedang 


Asal: Jakarta 
Be 2002 


erdii 
Genre: Metal/Rock 

Personel: 

- Arian 13 (vokal) 

- Sammy Bramantyo (bas) 

- Ricky Siahaan (gitar) 

- Khemod (drum) 

Diskografi: 

- High Octane Rock- 

mini album (2004) 

- Serigala Militia-album (2007) 
- Taring-album (2012) 


Sumber: Litbang Kompas/DEW 


seru-serunya! Tentu saja, bukan berita 
baru kalau musik seperti ini kurang 
diminati industri musik lokal dan me- 
dia. Untuk itu, kami membangun in- 
du dan media kami sendiri dan 
sejauh ini survive serta menghasilkan 
cukup bagi kami. 

Ada band-band lokal yang bagus dan 
menarik, seperti Rajasinga, Dead Ver- 
tical, Thinking Straight, Speedkill, Stra- 
ight Answer, Komunal, Forgotten, In- 
lander, Kelelawar Malam, Down For 
Life, The Authentics, Haul, Jeruji, 
ALLCE, Sajama Cut, Burgerkill, Suri, 
(Wuman))), Kg: sekssmile, Death Vomit, 
Ghaust, Outright, Fallenlight, Funeral 
Inception, Noxa, Frozen On The 12, 
Death Olympia, Wicked Suffer, Ma- 
tiasu, Gribs, Hoax, Fingerprint, dan 
banyak lagi yang tersebar di segala 
penjuru Indonesia. 

Kalau ada yang tidak pernah men- 
dengar nama band-| kemung- 
kinannya adalah pertama, memang tak 
terlalu menyukai musik rock/metal. 
Kedua, kebanyakan mapan, televis 
lokal. Ketiga lah men- 
dengarkan referensi musik rock/metal 
yang seru, 


Sebagai band cadas, mengapa kalian 
bisa jadi Juvorit untuk band pensi (pen- 
wa) di sekolah? 

(Dedi Kurniawan, Cibubur) 
, tetapi kalau per- 
Seringai dapat mengurangi ke- 
giatan tawuran yang tidak berguna dan 
menggantinya dengan moshpit positif 
yang menyenangkan, mengapa tidak? 
Were in! Caught ini a mosh! 


Apa kegiatan personel Seringai selain 
bermusik? 

(Adrian Hernando, Cirebon) 

Adrian, selain bermusik biasanya ka 
mi menjaga api lilin jangan sampai 
mati. -ha! 

Gitaris Ricky Siahaan adalah jurnalis 
dan penulis musik di majalah Rolling 
Stone Indonesia. Drummer Edy Khe- 
mod itu director untuk producti 
se miliknya-C 
seorang /reelance illustrator dan se- 
niman tengkorak. Bassist Sammy Bra- 
mantyo adalah penyiar dan voice talent 
profesional, 

Selain itu, tiga perempat dari kami 
juga sudah berkelua li, memang 
musik, terutama rock/metal, adalah 
passion kami sehingga mampu terus 
bermusik. 


Apa yang membedakan Seringai de- 
ngan band cadas lainnya? 

(Setya Mahanani, Surabaya) 

Halo Setya, menurut kami, musik 
Seringai adalah antara rock dan 
metal. Kamu bisa mendengar pengaruh 
hard rock seperti Motley Crue, ag- 
resivitas punk rock, heavinesss-nya Bla- 
ck Sabbath dan Deep Purple, rock r' roll 
ala Turbonegro, dan musik c dari 
Roxx, dengan lagu-lagu yang sing- 
alongable. 

Cara termudah adalah dengan men- 
dengarkan langsung dan menyimak 
berbagai lagu dari kami. Tak sulit kok 
mendapatkan berbagai lagu Seringai 
pada era internet ini. 


Seberapa perlu sih kehadiran/peran 
pemerintah dalam industri musik? Apa- 
kah memang perlu, atau pemusik, in- 
dustri musik, label, dan masyarakat 
sendiri yang harus bergerak: 

(Harjono, Ciledug, Tangerang) 

Sejak kami semua bermusik 20 ta- 
hun lalu, sejujurnya belum pernah ada 


Janatiknya, bagaimana kiat $ 


Sulit untuk Diam, Saat 


dan Khemod (drum). 


Bangsa Ini Berantakan... 


bantuan dari pemerintah terhadap mu- 
eperti kami, Yang kami tahu, per- 
izinan event musik sering mahal. Jadi, 
rasanya lebih banyak musisi/band/ 
event organizer yang membantu pe- 
pemerintah dibandingkan se- 
baliknya. Nah, lebih perlu mana tuh? 
Untuk label, kami terbiasa dengan 


bisa bekerja sama dengan distributor, 
Sejauh ini, kami lebih menyukai dan 
menikmati kalau kendali ada di tangan 
kami sendiri, Menyenangkan! 


Di tengah beragamnya band di pe- 
losok negeri hingga memliki penggemar 


lam membius penggemar: 
(Linda Ma 


atin Cahyani, 
Purwokerto) 


Linda, mungkin kami akan memakai 
strategi yang sedang tren zaman kini: 
money politics! Fans bayaran! Sounds 
good? Ha-ha-ha! 

Siapa pun yang konsisten be 
dan berkembang, serta member 
performa yang maksimal, akan men- 
dapatkan jerih payah dari kerja ke- 
rasnya, Pencinta musik akan tetap ber- 
sama band berkualitas selamanya. 


Apakah Seringai pernah membuat 
lagu mengenai berbagai keprihatinan 
masyarakat terhadap kondisi negeri ini, 
seperti maraknya korupsi, semakin le 
barnya jurang si kaya dan miskin 
(Prasetyo, Jak: 

Tentu saja kami memiliki beberapa 
lagu yang punya tema sosio-politik. 
Agak sulit untuk diam saja, sementara 
keadaan bangsa ini berantakan, 

Simak lagu-lagu kami, seperti 
"Mengadili Persepsi (Bermain Tuhan)”, 
” Lencana”, Tragedi”, "Serenada Mem- 
bekukan Api”, dan lainnya. 


a) 


Mengapa sih penampilan pemusik 
rock seperti seragam dan 
tiru-meniru, disangar-sang: 

(Donny Brata, Cicadas, Bandung) 

Kalau "seragam" dalam arti senang 
memakai warna hitam atau Tshirt 
band rock/metal favorit, itu sih sudah 
kultur dari musik rock/metal. Semua 
subkultur dari masing-masing genre 


musik kadang m” dan semua ini 
membuatnya va 
Tiru-menir ? Mungkin ada yang be- 
gitu, tetapi banyak sekali yang variatif 
dan kreatif kalau lebih memperhatikan 
lagi, terutama musiknya. Kecuali kalau 
a sederhana Anda menggener: 
sasinya. 
Ifyou don't like itin the first place, you 
probably will never like it at all, 


Jepang dan Korea bisa mendunia 
dengan musiknya, bahkan menerakan 
aliran khas musik mereka dalam kancah 
musik dunia. Menurut kalian, apakah 
pemusik Indonesia bisa seperti Jepang 
atau Korea? 

(Lucky Parung, Cinangka, Bogor) 
dong. Bagaimana me- 


cukup orisinal dan kuali! bagus. 
Namun, kalau tujuannya hanya ingin 
kenal mendunia tanpa dibarengi 
dan karya yang maksimal, 
percuma juga. 


kami 


Bagaimana cara Seringai memper- 
tahankan eksistensinya di dunia musik? 
Ada tips khusus untuk tetap bertahan di 
industri musik mengingat gempuran 
boy band yang banyak bermunculan? 
Adakah tips untuk band baru, bagc 
mana caranya bisa terus berkarya tanpa 
ditinggal tans mengingat banyak band 
baru yang muncul, lalu namanya ti- 
ba-tiba menghilang. 

(Niken Ar 
Depok, Jaw: 
yang, inilah jawaban 


tyowati, 


Adik Niken te 
kak: ak: 
Passion dan kecintaan akan musik 
membuat kami bertahan selama ini. 
Tak peduli dengan apa yang sedang tren 
atau yang ada di televisi dan info- 
tainment, seharusnya akan membuat 
musisi/band lebih kreatif dan ekspresif 
dalam berkarya. 
Tips untuk band baru yang akan 
e industri musik adalah 
y ja terus dan tetap memi 
san yang luas. Gempuran boy 
band? Ah, dari dulu juga sudah ada, 
seperti Trio Libels, Cool Colors, Coboy, 


san, ya, tinggal matikan saja 
televisimu dan mulai cari band lain 


(Rahmat Batamas Simamora, Me- 
dan) 
Dengan 
wasan “musik 
mungkin. (USH) 


yang tidak ada di media. Band yang 
mungkin akan lebih menarik bagi 
mu. 

Bagaimana agar lagu-lagu kalian ti- 
dak terdengaar monoton? 


u mempersenjatai wa- 
an lirik kami seluas 


| TOKOH ” KOMPAS KITA” 
| MENDATANG 


FOS MANAGEMENT 

Free On Saturday adalah band bergenre rock and roll yang terbentuk pada 2006. 
Band ini diawaki Ariyo Wahab (vokal), Coki Sitompul (gitar), Liliek (gitar), Bey 
(“keyboard”), Rival Himran/Pallo (bas). 

Pada Juli 2012 lalu, Free On Saturday (FOS) mengharumkan nama Indonesia 
dengan tampil dalam ajang Hard Rock Rising 2012 di Hyde Park, London, Inggris, Di 
London, mereka mendapat sambutan hangat dari publik internasional. Enam lagu 
sukses mereka bawakan untuk menghibur penonton. 

Perjuangan kelompok ini untuk tampil di London bukanlah kesempatan yang 
Jatuh dari langit. Sebelumnya, FOS bersaing dengan 12.000 band lain dari seluruh 
dunia. Selanjutnya, lagu "Gimme Some Good” dijadikan andalan mereka untuk 
bersaing dengan 86 band dari sejumlah negara, 

Pada tahap berikutnya, FOS lolos masuk 10 besar dan diikuti dengan sukses 
menjadi pemenang ketiga untuk tampil pada Hard Rock Rising 2012. Penampilan di 
London dijadikan langkah awal bagi FOS untuk berkiprah di dunia internasional. 

Silakan kirim pertanyaan Anda kepada Free On Saturday lewat kompas- 
kita(dkompas.com. Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda, Cantumkan 
nama lengkap dan domisili Anda, "E-mail" ditunggu sampai 28 September 2012. 
Disediakan suvenir menarik dari "Kompas" bagi lima penanya terpilih. 


Pemenang ”Kompas” Kita Edisi White Shoes (11/9) 


1, Hendra Sand Nugraha, Kabupaten Bandung 
2. Agustinustalu, Bandar Lampung 

3 Irma Nurlita Dewi, Bogor 

4. Rahmat Batamas Simamora, Medan 

5. Hendri Kurniawan, Kutai Kartanegara, Kaltim 


C4 
", 
Indonesia 
Financial 
E xp 0 
Forum 
2. N.1 2 


Main Lobby 


Jakarta Convention Center (JCC) 


| 
8" Ikutijuga 


SFINANGIAL 


SIS $ 


DIAGNO: 


by IFPC 


era, 
Nam, 


Dapatkan kesempatan memutar 


wheel of fortune 


bernilai jutaan rupiah 


Jadikan prinsip tersebut kenyataan. Yakinkan diri Anda mampu 
mencapai segala kebutuhan finansial kini dan kelak ! 


Dapatkan solusi untuk memenuhi biaya hidlup yang terus 
melambung, pendidikan yang semakin mahal, biaya rekreasi yang tinggi, 
proteksi diri dan keluarga, serta keperluan tidak terduga di hari tua. 


hanya di Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2012 
Secure your financial future” 


KONTAN 

Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2 Lt. 2 
IL Palmerah Selatan 22-28 

Jakarta 10740 


PT Debindo Mitra Dyantama 
The City Tower (TCT) Lt. 7 

JI. MH, Thamrin No.81 mio 
Jakarta 10310 - Indonesia 

02153699090 phone 
021536 79909/ 021-5483008 fax 
27200 (Ria) cp 


f ( 


1021-3199 6167 
021-3199 6170 
Bunga-0856 92213177 


NFEFKontanNews 


Ge) 
Et 


Bahana TCW Investment Management 
Commonwealth Bank dan Asuransi Astra 


ifef.kontan.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 


KAMPUS 


KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


ah an 
harus menjadi doktor agar Ta | 


berperan membantu orang Pa sedang 
sakit. Kita yang tak punya latar belakang 


pendidikan kedokteran pun bisa berpar- 
Esibasi, Salah satunya dengan menghibur 
mereka. 
Ada berbagai kegiatan yang dapat kita 
lakukan. Jika menangani anak-anak, kita 
j bisa mengajak mereka bermain, melibat- 
kan mereka berpartisipasi dalam perma- 
inan yang simpel dan tak perlu banyak 
bergerak, seperti bermain kuis tebak gam- 
ArsireRI3A01 bar, tebak lagu, atau menonton film yang 
inspiratif. Ini akan membuat mereka tersenyum. 

Saya dan teman-teman pernah terlibat dalam kegiatan konser 
musik bersama anak-anak penyandang autisme. Konser itu tak 
hanya musisi lokal, tetapi anak-anak dengan autisme 
tersebut ikut menyumbangkan kreativitas mereka dalam ber- 
musik di panggung. Ajang seperti ini membuat mereka lebih 
percaya diri tampil di depan khalayak karena yakin dengan 
kemampuannya. 


Mencari Sumbangan 


Krisna Andresta, MAHASISWA JURUSAN ILMU PETERNAKAN, 
FAKULTAS PETERNAKAN, UNIVERSITAS JENDERAL 

IRMAN, PURWOKERTO 

- yua Pada dasarnya manusia memiliki jiwa 
sukarela dan empati kepada sesama. Atas 
dasar itu banyak orang rela menyumbang- 
kan harta, tenaga, dan pikirannya membantu 
orang lain yang membutuhkan, Contohnya, 
dalam peristiwa bencana alam, banyak orang 
berbondong-bondong memberikan bantuan 
secara sukarela bagi korban. 

Ada banyak media yang bisa kita gunakan 
untuk menyalurkan bantuan. Sebagai ma 
ka wa, kita bisa menggunakan organis 
bagai wadah penggerak. Ketika 
dibutuhkan, kita bisa langsung bergerak. 

Saya pernah melakukannya dalam sebuah organis mpus 
di bencana gempa bumi di h satu daerah di 
. Hal k yang kami lakukan adalah meminta 
an untuk korban bencana, Ada kepuasan hati ketika 
bantuan yang kita himpun bisa tersampaikan. 


Menjadi Relawan 


Ulum Minnafiah, MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN 
BAHASA INGGRIS, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN, UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Rentetan bencana alam yang melanda 
sejumlah daerah di Indonesia menimbul- 
kan beragam masalah, dari kerusakan i 
frastruktur, kerugian materi, hingga ti 
g dialami korban, terutama anak-: 

Dekat dengan masyarakat tak haru: 
tik dengan ikut program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). Ini dapat diselenggarakan lewat 
berbagai kegiatan secara reguler yang me- 
nyentuh warga di luar kampus, seperti 
menjadi relawan, 

Wujud aksi sosial mah: dapat di- 
lakukan dengan mendirikan sanggar di pc 
ko pengungsian yang ditujukan bagi anak-anak. Dengan me- 
madukan hiburan dan pendidikan, mereka tetap gembira meski 
lingkungan sekitarnya tertimpa bencana. 

Pemberdayaan anak putus sekolah ini bertujuan mengasah 
kreativitas dan wadah bagi mereka untuk berkiprah dan 
meningkatkan keterampilannya, Kegiatan ini juga mereha- 
bilitasi mental korban. Dengan pendampingan yang tepat, kita 
dapat memulihkan trauma mereka terhadap bencana, 

Untuk meriny n, tak cukup sekadar me- 
nyumbang materi. Kesehatan p korban lebih mendesak 
untuk ditangani agar tak menyisakan trauma berkepanjangan. 


EN 


InaDi 


anggung Jawab Sosial 


Harry Akbar Ramadhan, MAHASISWA JURUSAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG 
DJATI, BANDUNG 


Mahasiswa memiliki kesempatan menun- 
tut ilmu di perguruan tinggi. Ini kesempatan 
yang tidak dimiliki semua orang Jadi, sudah 


harus peka terhadap kondisi nyata masya- 
rakat 

Tanggung jawab sosial mahasiswa untuk 
mengabdi, mentransformasikan ilmu, mem- 
bantu sesama, dan melakukan perubahan 


rakat sangat dinantikan. 
Kita bisa mengabdikan diri sesua keahi an masing-masing, 


menjadi relawan 
kepemud: 
komunitas ma iswa peduli yang berg 
pendidikan. Kelompok yang aktif men 
guna membangun masyarakat madani. 


Harus Kontinu 


Miftahudduha, MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI PANGAN 
DAN HASIL PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, 
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA 

Mengabdi kepada masyarakat tak harus 
dengan sesuatu yang besar. Mengabdi bisa 
dimulai dengan melakukan peran kecil 
secara kontinu, seperti melakukan kun- 
jungan rutin ke panti asuhan, memberikan 
bimbingan gratis kepada anak sekolah, dan 
bakti sosial bersama masyarakat. 

Hampir semua organisasi di kampus 
mempunyai wadah bagi mahasiswa yang 
tertarik berperan dalam masyarakat. Ma- 
hasiswa tinggal memilih dan aktif dalam 
sejumlah kegiatan. 

Saya menjadi bagian dari departemen sosial masyarakat suatu 
lembaga organisasi. Saya dan teman-teman merasakan susah 
senangnya mengabdi kepada masyarakat. Banyak tantangan dan 
pelajaran yang kita ambil di 

Kita menyempatkan diri melakukan kegiatan di desa. Ini tak 
mudah di tengah kesibukan kegiatan kampus. Namun, ada 
kepuasan saat melihat wajah anak-anak panti asuhan yang 
antusias, melihat warga desa yang mau bekerja sama. Sedikit 
peran kita, tetapi berguna bagi mereka. 


i 
ARSIP PRIBADI 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FOTO-FOTO: KOMPAS/RADITYA MELABUMI 


Sejumlah mahasiswa menjadi relawan dalam pendampingan anak-anak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, Kamis (13/9). 


MAHASISWA RELAWAN 


Kegembiraan di Mata Mereka 


Membantu sesama tak harus 


dengan uang. Energi kita 


untuk menyayangi mereka 
bisa memberikan kekuatan 


dan kebahagiaan. Menjadi 
relawan, itulah yang 
dikerjakan sebagian 
mahasiswa di sela-sela 
kesibukan kuliah. 


, Jakarta, Kamis 
a, dan Herlin menemani gadis 
itu bermain sepanjang siang itu. 


Madina Muhammad (22), Sisca Kezia 
Puspita (21), dan Herlin Rahma Fauzia 
(21) adalah relawan paruh waktu pada 
Yayasan Pita Kuning Anak Indon 

irbala itu bergerak 
dalam pendampingan anak pende 


kanker yang dirawat di RS Dharm: 
"Mau main atau memb 
tanya Sisca. Ros 


melihat s 


tongan kertas berbentuk baju. 
Mau dinama 
kertas i 


a tertawa, 


katkan di kertas 


osita (7) mendapat 


sambutan hangat 
t melangkah- 
kan kaki mema- 


suki ruang perpus- 


ca buku?” 
a duduk di kursi kecil, 
kelilingnya, Ta memilih ber- 
main kertas, Diambilnya potongan ker- 
tas berbentuk orang, lalu ditempeli po- 


siapa orang-orangan 
Namanya 
ryanya itu lalu dile- 
uning, ditempelkan ke 
papan, di antara gambar-gambar lain. 
Setengah jam kemudian, Naufal (4,5) 


Tantangan 
”Kompas” Kampus 


Gaya Hidup Vegetarian 


Vegetarian menjadi salah satu gaya 
hidup yang dipilih banyak orang. 
Kesehatan menjadi salah satu alasan 
bagi seseorang yang memilih untuk 
mengonsumsi bahan-bahan nabati 
Saja. Alasan lainnya, mereka menyayangi 
hewan dan peduli pada lingkungan. 

Di Indonesia, seiring berjalannya waktu, 
mereka yang memilih untuk menjadi ve- 
getarian tidak sulit lagi mencari menu ma- 
kanan di sejumlah tempat. Banyak sekali 
restoran yang menawarkan berbagai menu 
nabati yang menarik dan rasanya pun 
enak. 

Nah, bagaimana mahasiswa melihat ga- 
ya hidup vegetarian ini? Apakah vegetarian 
sudah menjadi pilihan bagi mahasiswa? 
Mengapa? 

Kirim komentar kamu tentang "Gaya 
Hidup Vegetarian” untuk rubrik Argumen- 
tasi di Kompas Kampus pekan depan. Cu- 
kup 1.300 karakter. Kirim melalui e-mail 
ke kompaskampus@kompas.co.id atau re- 
daksikompaskampus@gmail.com, lengkap 
dengan data dan foto diri, paling lambat 
23 September 2012, 


bergabung. Ta mondar-mandir di per- 
an sembari membersihkan” 
dengan mainan berbentuk peng- 
isap debu. Mereka tertawa bersama. 
Rosita mengidap sakit tumor di pipi dan 
Naufal terkena kanker mata kiri. 

Bagi Sisca, mahasiswa Program Studi 
Kesejahteraan Sosial Universitas In- 
donesia angkatan 2009, menjadi r 
lawan awalnya tak terbayangkan. Ber- 
mula dari praktikum (magang) yang 
menjadi tugas kuliah, dia merasa betah. 
“Saya bertanya kepada senior, di mana 


Melihat anak anak tertawa, itu 
menyenangkan,” ujar Sisca. 

Madina, kakak angkatannya, ikut 
membuatnya kerasan. Madina berga- 
bung sejak Februari 2011. Pengalam- 
annya sebagai relawan membuat dia 
memilih tema skripsi tentang pendam- 
pingan anak penderita kanker. 

Mereka mendampingi anak-anak 16 
jam seminggu yang dibagi dalam empat 
kali kedatangan. Faktanya, jam kerja 
mereka sering lebih banyak. Tak ada 
honor, malah mengeluarkan uang. 

Dana dari kocek pribadi keluar untuk 
biaya transportasi. Herlin dan Sisca, 
misalnya, untuk menuju RS Dharmais 
dari indekosnya di dekat kampus, De- 
pok, naik kereta disambung bus. Sekali 
rute pergi-pulang setidaknya Rp 19.000. 
Dengan intensitas empat kali seminggu, 
berarti dalam seminggu yang dikelu- 
arkan Rp 76000, atau sebulan Rp 
304-000. Mereka mengakui uang sa- 
kunya nyaris habis. Mereka bisa me- 
milih menghabiskan uang saku untuk 
menonton film atau berbelanja, tetapi 
itu bukan pilihan mereka. 

Seperti siang itu, para relawan me- 
rapikan buku-buku dan mainan yang 
tersebar. Saat bersama anak-anak, me- 


MORE THAN 


reka menemani menggambar, bermain, 
dan membaca. Mereka juga menemani 
anak yang di ruang perawatan. 

Butuh kesabaran ekstra mendam- 
ingi anak penderita kanker. Secara 
Ik, bisa jadi mereka tampak baik saja. 
Bahkan, kata Madina, banyak anak de- 
ngan kanker otak ternyata cerdas secara 
kognitif. Namun, daya tahan tubuh me- 
reka lemah. Mereka cepat lelah. 

"Setelah bersua beberapa waktu, dan 
harus merelakan anak yang lucu ini 
meninggal, rasanya sangat Na- 
mun, saya tak boleh larut karena tugas 


Kurikulum untuk 
pembelajaran anak 
penderita kanker 
belum ada. 

Ini beda dengan 
anak penyandang 
autisme yang su- 
dah ada kurikulum 
dan sekolahnya. 
Sementara literatur 
yang bisa kami 
jadikan referensi 
pun minim. 


lain menanti, mendampingi pihak ke- 
gar tak shocked,” kata Madina. 
ngan relawan belum usai di 
ruang bermain dan perpustakaan RS 
Dharmais. Mereka tengah mengonsep 
cara pembelajaran yang bisa dibakukan 
sebagai panduan pendampingan. Garis 
besarnya, ada panduan baku bagi anak 
penderita kanker untuk belajar seperti 
di sekolah. "Kurikulum untuk pem- 
belajaran anak penderita kanker belum 
ada, Ini beda dengan anak penyandang 
autisme yang sudah ada kurikulum dan 
sekolahnya. Literatur yang bisa kami 
jadikan referensi pun minim,” ujarnya. 


Membacakan buku 


Rela meluangkan waktu untuk se- 
sama juga dilakukan Pravita Kusuma- 
ningi 1 baru lulus Jurusan Hu- 
bungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sc dan Ilmu Politik, Unive 
Padji n, Bandung. Ta menjadi re- 
lawan pada Yayasan Mitra Netra s 
Mei 2012, Vita, panggilannya, mem- 
bantu penyandang tunanetra dengan 
merekam suara saat dia membacakan 
buku yang lalu menjadi buku digital. 
”Buku yang saya bacakan bi 

literatur bahasa Inggris yang jug 
terjemahkan. Merekam suara sendiri 
untuk bahan belajar orang lain me- 


kan manfaat bagi diri s 
yaknya saya yang lebih meras 

atnya karena bisa baca buku gratis 
sekaligus bermanfaat untuk orang lain,” 
ungkapnya. 

”Menjadi relawan tak ada hubung- 
annya dengan tugas kuliah, bahkan 
teman-teman di kampus tak tahu saya 
suka 'rekaman', Kegiatan ini enggak 
menyita banyak waktu. Membaca hanya 
saya lakukan di waktu luang.” 


Teliti dan telaten 


Koordinator relawan YPKAI, Erwin 
Fauzi, mengatakan, enam bulan sekali 
yayasan membuka lowongan untuk re- 
lawan. "Saat pendaftaran, banyak ma- 
hasiswa mendaftar, bisa sampai ratusan 
orang,” ujarnya. 

Namun, seiring waktu, satu per satu 
mundur, Menurut Erwin, tak ada yang 
salah tentang hal tersebut. "Sering ter- 
jadi ikatan emosional yang kuat antara 
relawan dan si anak. Mereka telanjur 
akrab dan amat dekat. Ketika si anak 
meninggal, relawannya shocked, sedih, 
dan trauma. Mereka lalu mengundur- 
kan diri,” 

Menjadi relawan bagi penderita kan- 
ker bukan hal mudah. Mahasiswa re- 
lawan tak mendapat pelatihan khusus, 
Mereka mesti belajar sambil membe- 
rikan pendampingan kepada 
anak-anak. Di sini dibutuhkan kete- 
litian dan ketelatenan. 

"Biasanya saya memberi tahu ba- 
gaimana mendekati anak-anak atau 
menghadapi anak yang takut disuntik. 
Saya minta mereka berhati-hati, mi- 
salnya saat si anak sedang kemoterapi, 
obatnya tak boleh mengenai kulit kita. 
Relawan harus langsung mencuci kulit 
yang terkena obat dan diberi alkohol,” 
kata Erwin. 

Pancaran semangat di mata para pe- 
juang muda ini membuat relawan me- 
rasakan semangat yang sama. Bagi para 
relawan, anak-anak itu adalah pejuang 
kecil yang memberi contoh bagaimana 
berjuang demi hidup dan membagi ke- 
bahagiaan. Tidakkah kita tergugah? 

(LUKAS ADI PRASETYA/ 
SUSIE BERINDRA) 


KOMPAS, SELASA, 18 


NE Kompas Kampus 
SEPTEMBER 2012 


| | (@kompaskampus 


'http://kompaskampus.com 


1 e-mail: kompaskampus(@kompas.co.id 


KOMPAS 


Nama 


kampus “xi: 


Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas Kampus 
menerima tulisan dari mahasiswa, baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi), 


sertakan foto atau gambar ilustrasi untuk mendampingi tulisan. 


Baru, 


Harapan Baru 


Minggu, 16 September 2012, 
untuk pertama kalinya lima 
awak band Noah tampil 
langsung di hadapan para 
penggemarnya lewat 
”Konser Noah 2 Benua 5 
Negara”. Tak seperti konser 
pada umumnya, konser 
perdana band yang diawaki 
Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan 
David ini dimulai pukul 23.45 
di Mal Gandaria City, Jakarta 
Selatan. 


eski digelar larut ma- 
lam, para penggemar 
band Noah (dulu Pe- 
terpan) tetap sabar 
menanti, Meski se- 
kitar dua tahun 
kum dari industri hi- 
buran, Ariel rupanya tetap menj 
magnet bagi penggemarn 

Ini terlihat dari te 
yang menyebul 
Noah, berka 
kanan-kiri panggung memper 
kegiatan para personel Noah di balik 
panggung, 

Harap maklum, tengah malam itu 
adalah untuk pertama kali Ariel mun- 
cul dalam formasi lengkap dengan ka- 
wan-kawannya setelah ia mendapat 
pembebasan ber ri Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Kebon Waru, 
Bandung, 

Tak lama setelah Momo, vokalis grup 
ieisha, menyanyikan lagu "Cobalah 


Mengerti” mundur dari panggung 
muncul Ariel berjaket hitam, bercelana 
jins, dengan tamborin di tangan. Sontak 
penonton kembali riuh, lalu ikut me- 
nyanyi bersama sang vokali 

Waktu konser larut malam dan tiket 
berharga ratusan ribu rupiah habis di- 
serbu orang Nofrianto (24) dan Rahma 
, mahasiswa Bina Sarana Infor- 
matika, Jakarta, misalnya, terpaksa 
berdiri di Iu er karena tak 
mampu membeli tiket. "Saya kira harga 
tiketnya Rp 200000-an," kata Nofri- 
anto, 

Beberapa tokoh tampak di tengah 
penonton, seperti penyanyi Titiek Pus- 
pa, Ketua Fraksi PDI-P DPR Puan 
Maharani, penyanyi Syahrini, Marini 
dan putrinya Shelomita, serta pasangan 
Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sin- 
dair, 

'Aku suka lagu-lagu Ariel dan 
wan-kawan. Lagunya enak dan liriknya 
sederhana,” ujar Marini yang sepanjang 
konser tak henti mengambil gambar, 


Terus berusaha 
Bagi Noah, konser perdana itu men- 
jadi momen penting untuk bangkit 
kembali berkarya setelah vakum s 
dua tahun. Ketiadaan Ariel yang banyak 
mencipta lagu membuat kawan-kawan- 
nya prihatin, Mereka memutuskan tak 
pentas dan rekaman sampai Ariel ber- 
gabung kembali, 
Begitu mendapat pembebasan ber- 
, Ariel langsung berkumpul de- 
ngan Uki, David, Lukman, dan Reza, 
"Aku setiap hari berkumpul dengan 
kawan-kawan, bikin lagu dan aran- 
semennya sampa alam, bahkan 
ang de- 
ngan Kompas beberapa waktu lalu. 
Kegiatan itu amat berbeda dengan 
hari-harinya di Lapas Kebon Waru, 
Bandung. "He-he-he, makanya baru be- 


jelang pe 


berapa hari keluar lapas, berat badanku 
turun karena kembali bekerja keras,” 
jutnya. 

Video yang memperlihatkan awak 
Noah bekerja menampilkan semangat 
Saat mencoba beberapa 
nsemen lagu, ada bagian yang mem- 
perlihatkan mereka kelelahan dan ter- 
tidur di lantai, 

Hasilnya, tak hanya tercipta lagu 
baru, Noah pun mendapat dukungan 
sponsor. Mereka bisa membuat konser 
di lima negara dalam tempo satu hari 
(hitungan waktu Indonesia sepanjang 
hari kemarin). 

Minggu pukul 0900, Noah meng- 
awali konser di Melbourne, Australia. 
Enam jam kemudian (pukul 15:00) No- 
ah menyanyi di Hongkong, dan men- 
ng tampil di Kuala Lumpur, 
Malaysia. Malam harinya, mereka di 
Singapura untuk konser keempat. Un- 
tuk semua penampilan itu, mereka me- 
numpang pesawat khusu 


itu, Ariel menyanyikan 11 lagu. Sesekali 
ia berdialog dengan penonton. 
"Semua “berawal dari mimpi yang 


sama-sama punya mimpi. K 
sahabat Noah (sebutan untuk peng- 
gemar) jangan takut bermimpi. Terima 
kasih atas dukungan keluarga, teman 
deka : 


kasih,” ucap Ariel, 
Menjelang mundur 
ber 


a selagi 
masih ada napas. Bakar Ini ten ipta 
bukan untuk kami, tetapi untuk 
habat semua. Kalian luar biasa,” 
Ariel, lalu menyanyikan lagu terbaru 
Noah, "Separuh Aku", 

(LUKAS ADI PRAS 

SOELASTRI SOEK 


Jantumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke e-mail 
ompaskampus@gmail.com. Foto-foto disertakan terpisah (attachment). Disediakan honor bagi tulisan yang dimuat. 


Unjuk Gigi Merek Lokal 


aum muda di Bandung kembali di- 
K suguhi pameran industri kreatif, 
yakni Bandung Lookats Market 


2012 yang digelar 14-16 September lalu. 
Melihat dan mi Latmosfer yang ada, 
tergambar Bandung masih teratas untuk 
hal-hal yang berbau fashion, 

Para mahasiswa Tnstitut Teknologi Ban- 
dung (ITB) yang menginis adi 
parkir Trans Studio Mall ini. Acara y 
juga didukung harian Kompas tersebut di- 
ikuti 56 tenant yang dimotori anak muda 
dengan 108 stan. 

Ada 100 merek lokal yang ditaw 
anyakan dari Bandung dan Jakarta 


jang, tas, hingga aksesori, seperti dompet 
dan ikat pinggang. Selain itu, ada juga 10 


elama acar: 


stan makanan. 
band lokal pun ikut unjuk gigi. 

Kesempatan ini i: 
penggerak indus tif untuk memz 
jang karya terbaik mereka kepada kaum 
muda. Merek-merek lokal yang meski di- 
banderol dengan harga relatif mahal sekitar 
Rp 400000-Rp 1,5 juta untuk jins, mi- 
salnya, tak menjadi faktor penghalang, 

Ashifa (19), mahasiswa Sekolah Bisnis 
Manajemen (SBM) ITB, misalnya, gan- 
drung pada sepatu bot. Bagi gadis itu, ketika 
kenyamanan menjadi hal utama dalam 
membeli produk arga menjadi 
nomor dua. 


jumlah 


alah dengan 
merek luar (negeri),” ujar Ashifa. 

Hendry Sasmitapura, Creative Director 
Potmeetspop, produk jins, mengatakan, 
anak muda mulai menempatkan merek 
lokal yang sama kualitasnya, bahkan lebih 
bagus dibandingkan dengan mer 
Di sini masalah harga tak lagi 
penentu. Dari sisi pelaku industri kreatif, 
ini jelas peluang, 

Dengan segmen anak muda yang me- 
limpah, ini bagai magnet bagi pelaku 


Sebagian stan dalam acara Bandung Lookats Market pada 14-16 September 2012. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Panitia memberlakukan 
kni 


industri kreati 
dua sistem untuk menyaring peserta, ya 


an mengajak dan membuka pendaf- 


partisipasi dan yang menyanggupi se- 
60 persennya. 
"Mereka sebenarnya berminat mengisi, 
tetapi terhadang sejumlah hal, seperti ber- 
benturan waktu ac: Banyak dari mereka 
yang pasca-Lebaran ini kehabisan stok,” 
kata Vani Katili, ketua fashion tenant acara 
ini. 

Dari pendaftaran yang dibuka panitia, 


lanjut Vani, mahasiswa Program Studi Tek- 
nik Planologi ITB angkatan 2010, tercata 
70 merek lokal berminat. Namun, yang 
lolos seleksi untuk bergabung sebagai 
tenant hanya 15 merek. 


Terus tumbuh 


Se ara tersebut menye- 
nangkan bagi kawula muda. Stan ditata 
semenarik mungkin. Pada salah satu stan 
kerajinan berbahan kulit, misalnya, ikut 
dipajang dua motor gede, Tampilnya 
band-band lokal juga efektif menjaring 
perhatian. in itu, panitia pun men- 
datangkan antara lain White Shoes and The 
Couples Company dan gitaris Tesla Manaf 
untuk meramaikan acara. 

Selama tiga hari berlangsung, 
mencatat jumlah pengunjung lebih 
orang, Secara jumlah memang belum se- 
i ang per hari. 
Namun, dari sisi pencapaian, bisa dibilang 
relatif sukses mengingat acara ini baru 
pertama kali digelar. 

"Kami bertanya kepada tenant dan me- 
minta masukan, ternyata 100 persen me- 
nyatakan mau bergabung lagi jika Bandung 
Lookats Market digelar tahun depan,” kata 
Valerie Krasnadewi, Ketua Publikasi Ban- 
dung Lookats Market. 

Dalam beberapa tahun ke depan, ber- 
bagai merek lokal diyakini terus tumbuh, 
semakin kreatif, dan berkualitas. Tampak- 
nya era kaum muda mendewakan produk 
luar negeri, menurut Vani, mulai terkikis 
sejak 2008. Ini seiring kemunculan me- 
rek-merek lokal yang kualitasnya pun se- 
makin bagus. 

"Cara pandang kaum muda menilai pro- 
duk dalam negeri mulai berubah. Ini hal 
yang menggembirakan. Memang merek lo- 
kal pun berani pasang harga mahal, tetapi 
itu karena mereka berani memberi kualitas 
dan desain yang menarik. Ada pas 
dustri kreatif pun berkembang” 
Vani. 

Fina Silmi Febriyanti, Chief Executive 
Officer Bandung Lookats Market, meng- 

rakan, para kreator gaya hidup Indo- 
gan kreator 


a mampu bersaing de 
asing. (LUKAS ADI PRASETYA) 


POTO- POTO: KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA 


Konser band Noah di Ja 


konsernoah 


PUS 3 


Lihat Juga Video "Konser 
NOAH di 5 Negara” 
di vod.kompas.com/ 


Metroseksual: Korban 
Kapitalisme Global 


Penulis: Zenan Asharfillah 
Penerbit: Zikrul Hakim, 2010 
ISBN: 978-979-063-563-0 


Istilah metroseksual dicetuskan 
pada 2000-an. Kata ini mengacu 
pada bujangan yang punya banyak 
uang dan tinggal di kawasan met- 
ropolitan (perkotaan). Cirinya antara 
lain gemar bersolek dan merawat 
diri, senang berbelanja, dan sangat 
peduli dengan penampilan yang le- 
bih feminin. 

Ketika tren metroseksual meru- 
yak, timbul pertanyaan, apakah met- 
roseksual itu sekadar pola hidup ba- 
ru atau memang sengaja diciptakan 
untuk mendukung strategi kaum kapitalis? 

Itu tentu berkaitan dengan gaya hidup kaum met- 
roseksual yang membutuhkan produk-produk khusus un- 
tuk pria, termasuk kosmetik dan majalah. 

Penulis buku ini yakin, metroseksual adalah bagian dari 
tegi pemasaran, yang tanp: 
dan membudaya di masyarakat. akan kaum 
metroseksual merupakan korban dari kapitalisme global. 

Penulis menunjukkan, dampak dari budaya metro- 
seksual tidak sekadar materi, tetapi juga dapat berakibat 
pada kerusakan lingkungan dan kesehatan. 

(RE BANG KOMPAS) 


Penuli: a Yudhi: 
Penerbit: Marjin Kiri, 2010 
979-: 7-7 


Ini cerita lain tentang anak muda 
dan dunianya pada era 1970-an. Ram- 
but gondrong yang menjadi tren anak 
muda kala itu dipandang seba 
suh oleh rezim Orde Bar ya rambut 
itu diidentikkan dengan sikap acuh tak 
acuh. Oleh karena itu, larangan be- 
mbut gondrong pun diberlakukan 
secara massal, tak terkec eniman 
dan pemain sepak bola. 

Kajian yang dilakukan penulis ter- 
hadap fenomena ini menunjukkan aksi antigondrong di- 
lakukan negara. Ini sebagai usaha mendisiplinkan anak 
muda dalam rangka menjaga keteraturan tatanan ke- 
kuasaan, 

Aksi penolakan dan kontroversi pun merebak seraya 
mengingatkan pemerintah sebaiknya memberikan per- 
hatian lebih besar pada pemberantasan korupsi daripada 
mengurus mode. 

Dari sudut pandang politik, kebijakan ini justru me- 
lahirkan sikap antipati dan merenggangkan hubungan 
"bapak” (penguasa) dengan "anak” (generasi muda) yang 
kemudian melahirkan sikap perlawanan. Ini kemudian 
mencapai puncaknya pada peristiwa Malari pada 15 Ja- 
nuari 1974. 

Gerakan politik kaum muda itu terbelenggu sampai Orde 
Baru runtuh pada 1998. (THA/LITBANG KOMPAS) 


Referensi ini dapat dibaca di Pusat Informasi Kompas, Jalan 
Palmerah Selatan 26, Jakarta, 021-5347710, e-mail: pik(@kompas.co.id. 
Silakan klik http//pik.kompas.co.id. Buka: Senin-Sabtu. 


« 
36 KOMPAS, SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


KLINIK | FOTOGRAFI 


eran "Background” 
alam Fotografi "Portrait” 


TIPS & CATATAN 


ARBAIN RAMBI 


mumnya saat memotret manusia, 

fotografer melupakan background 

atau latar belakang di belakang sang 

terpotret. Apa yang ada di belakang 

sesuatu yang dipotret akan meme- 
ngaruhi isi foto yang terjadi, baik pengaruh ba- 
gus maupun pengaruh buruk. Dengan kata lain, 
jangan abaikan background. 


Membuat portrait, alias memotret manusia, memiliki em- 
pat tahap perhatian, yaitu: 

1 Ekspresi. Raut muka adalah elemen terpenting dalam 
fotografi portrait. Memang, tid rus sang terpotret 
yum, tetapi re ai dengan kebutuhan 
ekspresi serius, dan sebagainya. 
sture atau gerak tubuh. Sebagus apa pun ekspresi dan 
warna-warna dalam foto portrait, tetapi kalau pose sang 
terpotret tidak menarik, fotonya juga jadi tidak menarik. 
Arahkan pose sang terpotret sewajarnya sesuai kebutuhan 
untuk apa foto itu dibuat 

3. Pencaha 
karakter sang terpoti 
nimbulkan bayangan) 


yang tepat bisa memengaruhi 
a lembut (hampir t 
atau cahaya keras (bayangannya jelas 
sedang, 
belakang. Ini yangakan k 
pemotretan jel 
yang dipilih sehingga segala yang akan ikut terpotret, baik 
sengaja maupun tidak, mau tidak mau menjadi penting. 

Di halaman ini ada tiga tokoh yang terpotret Kompas, 
Yenny Wahid, 
dipotret dalam s: 


me- 


bukan? 

Lalu foto Tan Antono dalam tiga bingkai yang ketiganya 
dipotret di rumahnya di bilangan Cibubui ar belakang 
gitar, latar belakang gelap, dan latar belakang terang mem- 
berikan tiga kesan. Walau Tan tidak berganti busana, peralihan 
tiga latar belakang bisa memberikan suasana segar yang 
”baru”, 

Demikian — pula 
foto Ivan Gunawan 
di studionya di 
karta Selatan. Ke- 
dua background 
memberikan suasa- 
na yang sangat ber- 
beda walau busana 
Ivan tidak berubah, 
juga tempat pemot- 
retan di situ-situ sa- 


ja. 


ya tidak akan 
memberikan penje- 
lasan lebih jauh ten- 
tang background ka- 
rena penjelasannya 
tidak mudah untuk 
dijabarkan. Namun, 
au Anda menyi- 
mak tulisan ini dan 
memperhatikan se- 
mua foto yang ada, 
hal tentang back- 
ground akan Anda 
pahami dengan ba- 
ik. 


9 
FOTO-FOTO: KOMPAS/ARBAIN RAMBEY 


Tema: TANAMAN 


FOTO PILIHA 


MELINTAS — EDI WIBOWO 
PORTRAIT OF A BUD — ISROI ISROI 
AYO MENANAM — ANOM MANIK AGUNG KEPALA PUTIK — KARIO SUDARYATMO 
ERIODE 6 
» 
“3g 7 Tema untuk edisi 25 September: KACAMATA 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan 
dalam format JPG skala 6 ke alamat kfk.kompas.com (tanpa www). 
Pemilihan foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00. 
Semua foto pilihan akan dilombakan lagi setiap tiga bulan untuk 
CATTLEYA — TIKI J BOEDIONO . USAI — memperebutkan tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 

Pa YANUAR AKBAR 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIKA 
HARI INI 


LINTAS UDARA 


Menikmati Liburan di Jakarta 


hal 43 


KLASIKA 


KLASIFIKASI 


IM FITUR KLASIKA | Transportasi 


IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBI 


Kok Beda dengan Jakarta? 


DILIHAT sekilas, jalanan di Guangzhou, China mirip 
dengan Jakarta. Pagi-pagi orang sibuk berlalu 
lalang. Bus-bus berseliweran. Eh, tetapi ada yang 
beda sih. Kok tak ada asap hitam mengepulnya? 

Jakarta maupun kota besar lainnya di Indonesia 
memang identik dengan asap yang mengepul 
dari kendaraan, Herannya, kondisi tersebut tak 
dijumpai di Guangzhou, Itulah kesan pertama yang 
dijumpai di kota ini. Walaupun dikenal sebagai 
negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 
dunia, China mampu menata kota dengan cukup 
baik. 


Larangan sepeda motor 

Dari segi transportasi, pada tahun 2010, 
Guangzhou memperkenalkan Guangzhou Bus 
Rapid Transit (GBRT) yaitu sistem Bus Rapid 
Transit terbesar kedua di dunia setelah Bogota's 
TransMilenio, Moda transportasi yang satu 
ini memiliki jalur sepanjang 22,5 kilometer 
yang mampu menampung lebih dari 800.000 
penumpang per hari. 

Berdasarkan laporan China Daily, 6 Juli 2007, 
seluruh bus dan taksi di Guangzhou akan berbahan 
bakar LPG pada tahun 2010. Terbukti pada akhir 
tahun 2006, sekitar 6.500 bus dan 16.000 taksi 
sudah menggunakan bahan bakar LPG, 

Selain itu, efektif sejak 1 Januari 2007, 
Pemerintah Kota Guangzhou melarang penggunaan 
sepeda motor di area kota. Bagi pengendara yang 


melanggar aturan ini, sepeda motornya akan 
langsung disita, Departemen lalu lintas Guangzhou 
mengklaim setelah aturan ini diberlakukan, angka 
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas jadi jauh 
menurun. 

Sementara itu, ketika Guangzhou Metro 
resmi dibuka tahun 1997, Guangzhou menjadi 
kota keempat di China yang memiliki sistem 
transportasi kereta api bawah tanah. Ketiga kota 
lainnya adalah Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Saat 
ini ada delapan jalur kereta api yang menjangkau 
total area 236 kilometer, Rencana jangka panjang, 
pada tahun 2020 nanti ada 15 jalur yang beroperasi 
dengan jangkauan hingga 500 kilometer. 


Perut buncit 

Itu kesan pertama seputar transportasi 
di Guangzhou, Dari segi perilaku, kebiasaan 
orang-orang di sana cukup unik. Pada pagi hari, 
mereka beraktivitas normal seperti orang-orang 
di Indonesia. Ada yang bekerja, berdagang, dan 
bersekolah. Namun, di kota ini jangan heran jika 
kita sering menjumpai bapak-bapak yang melipat 
baju hingga dada, 

Ketika ditanya ke penduduk setempat, ternyata 
kebiasaan ini muncul karena kondisi cuaca 
Guangzhou yang panas. Karena gerah, aksi melipat 
baju pun dilakukan, Sebenarnya kebiasaan ini sah: 
sah saja asalkan tidak menampakkan perut buncit 
yang cukup mengganggu pemandangan. (INOJ 


.- 


NG! :021 256160001& 2567 6076 | F/ 


da 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompa: 


21 548 1717 


» 
Ta 


INO JULIANTO 


OTOMOTIF 


A1 10 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


| BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 


baru Jl Dr Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785-5604624 — | Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpa 
021-70617199/08128107799 


(8 MoBIL DICARI 


A4 10 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn cpt, kami sgr dtg 
Ikan 68840777, 0812-905-3188 


AL 0 .1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AI, 1.0 Bayar Cash Mbl anda !! 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli dgn hrg tinggi mbl sg! mark 
pmki 1s9082125255507-6197783 
“94632763 JlJemb.V / 100-B 


Angsuran 


2,6. 


BEKASI SUKABUMI JAKARTA 
021-88350506  0266-222258 021-79182977 
021-8800181/M1 0266-222280 021-79182978 


0 Sales @ Service @ SpareParts 


Beli Mobil Bekas dengan Harga 
Sangat Pantas, Yessuri Motor 
Ph 93695188, 92992700 (SMS) 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392Ctrima SMS) 


MOBIL DIJUAI 


Puma 


AUTO ONE PONDOK INDAH 

“New Panamera 3.6 V6" 
hite on Marsala Red Bose" 
zAuto One Premium Cars Btas 
021-7203011 / 085719627018 


AUTO ONE SLIPI 
Rolls Royce Ghost Black, 
SatinBonnet,HeadUp — Display, 
Night Vision, MassageSeat,Pano 
Roof, Curtain,The Most Full Opt 
-Auto One Premium Cars Btaz 
021-29308685 / 081542729900 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow, Red,White 
Lambrghini spr trofeo Iimtd150 
##Cayenne V6 ATPM Black?" 
9licarera s new mdi wht kmgrb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


Bentley Fly spur Continental 51 
th Aniversary 6.0 AT2012 Hitam 
km 700,spt baru VR20,TV3,Cmr, 
Jklt, Esoat Air susp, PBD,Sun 
Roof Vacum,full or Jl.Tanah 
Abang II no.66 ph 30833131 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 5Door / 3Door"- 
Dynme Lux Pack/Pwr Back Door 
“baik TV / 5 Camera “ex 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


EXOTIC AUTO 
dwi Cadillac Escalade "4 #a 
P1:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


EXOTIC AUTO 
Porscha Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
P1:7200099 - Klp.Gdg: 45806140 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
Grass !!! Spt br 02133389533 


Jaguar S Tipe 3.0 AT'O1 Silver 
1005 Antiik Km40Rb Tgn1 An 
Sdri 225jt Hub: 0817 000 2517 


ini Gallardo LP570-4 
rformante, 20! 
Mil tpm 


LAMBORGHINI-EXOTIC AUTO 
Gallardo LP 570-4 Superleggera 
P1:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th"12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th/12,Gizelle 08577 111 2888 


Mini Cooper 1.6 S Turbo, 2011 
Orange,Km 3rb,Panoramnic, istw 
Pakubuwono7251893/72790162 


MiniCooper Countryman 1.6 4x4 
Triptonic 2011 w hitam, Xenon 
Jklt VR18,ssr parking Jl.Tanah 
Abang II n0.66 Ph 30833131 


Range Rover Evogue 2DRS Black 
On Red (Sport Seat) Dynamic 
plus 5Cam Panoramic Pwr Back 
door VR 20, Km LRb Langsung 
nama On Rp4.050. M. JMS 
021-4526715 / 16 

RANGE ROVI @UE 5D 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 


Black hite, @ VIP Moto 
021-4521448, 021-/505 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
new!,Ph:Gizelle 08577 111 2888 


RangeRover Evogue 2.0 Dinamic 
2012 white in red 3Door, rd stok 
MatahariMb 45846730,4525102 


RM 
As aa Ba 
Special Rate 0) 


RM 


Subaru WRX "2007/2006 Biru 
Mdl STI Spt baru Full Spoek 
hub. JLK.H.Abdullah Syafe'i 
10.30B Tebet Casablanca 


HE uw 


320 E90th'2005, silver met, full 
ori, mulus, km rendah, Jual 
cepat. Hub.08129080198 


320 Edition tahun 2012,special 
price dan X5 Diasel tahun 2011 
Hub: 02170809969 


3201, 06/07, STNK 
June13, TB Simatupang 8 
0811106672 / 08111807138 


3201 LCI Exc'10, 325Y11 M.Edt 
520D "12 “523i "05 “5231 '06 
5231 '09 “528i 10 "5231 Exc'10 
ri 6231 Exo 1 “At 5281 Ex'll 
serasi 30 109 Tokek 6301 10 FE 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


silver, 


3201 Executive Black Th 2009, 
KM 30rb AutoMax BOS 
Ph:021-6506.888/9999.7688 


3201/2007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


3251 M Edt 012/011 Htm,Km9rb 
bim BBN Free M Sth Kiko Auto 
Radio Dlm Raya34 ph 7254200 


528i 010 silver, 17rb mil, kondi 
mulus #84 Hubungi 

$$ Ph 021-72798485 
528i Executive 2012 silver km 


600, bim BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


530i "2001 Silver Mis,Lsg Nama 
Pembeli 100jt bisa kredit, Hub : 
6691102-5846487-08881351818 


630i Coupe, 2005, Black / Biege, 
KM 25.000 Hub: 99577528 


650i Con'1I, 740Li'11, X1-1.8'12 


X3-2.0D Bsns'11,X3-2.0D Exc'11 
X3-2,51/04,X3-2.51/05,K3-2.51/07 

X3-3,5I A1 “ot X5-3.0110 
#4 X5-5,0/11 & X6-3.51/09 


BestindoCarUtamaPh:74868000 


7ASLI slverGrey'03 km59rb Tgnl. 
nopil,TV,telp c.box garansiBMW 
bs TT/krd:9808.7759/9990.9000 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“i1X6 Facelift Black,White 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


X1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mis spt baru bisa Isg pakai 
over K 15gjt BU:081398670366 


X5 3.0 Executive 07/05 Facelift 
(unit) Panrmc Hitam 4240789, 
0811970214 - 08.7878.555.255 


X5 3.0 New '07 Htm 10010ri 
pnoramic Mon joystik VR214bdy 
Kit 665it.Matrix 0817 000 2517 


X5 3.5 012/011 7seat, bim BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 3 ph 7254200 


X6 3.5 Black 2011,KM 19rb, 
Tand,Full Option,Comfort Seat 
PutoMax 6506.888-9999.7689 


Jl ceevrotet 


Captiva 2,0 Diesel AT'2011 
Hitam Tgn1 Km2rban Jok Kulit 
Spt Baru 0817-911-5000 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando,Colorado,ready 
NI New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
1,3861870,533201,7396889 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Jp corvsuer 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pentastar'12 
Mit Sahara & Rubicor"”“ 
More Powerfull 285 HP,10KLess 
istFuel Consumption" sii 

3Years ATPM Warranty? 
1021-7223111 / 08128368553 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
JI.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
“Grand Cherokee 3.6 LTD" 

“ Ready Stock Black & White 
Luxury Comfort Guiet Ride 
“ATPM 3 years warranty”" 

“ ap Authorized Dealer" “ 

1021-7231 / 08561417979 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pentastar'12 
“Sport X,Renegade&Platinum 
Mora Powerfull 285 HP,101Lass 
"iteekFuel Consumption' : 
'“3Years ATPM Warranty”"" 
1021-7223111 / 08170983379 


CHRVYSLER SLIPI 
WranglerSport/Sahara/Rubicon 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 

“Jeep Patriot 2.4 Ltd “12” 
vw Dodga Journoya tra 

3 Years ATPM Warranty" 
021 - 29308685 / 08159903176 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Wrangler 3.6 All Type & Colour 
Dodge Journey Black, Red, White 
Jeep Patriot Black, White,Silver 
087 880 990 880 / O21- 7248750 


ll 352135 


Wrangler Rubicon 4dr Pentastar 
3.6L matic th'2012 Tgn I, hitam, 
km Arb asli, spt baru, mis, istw 
Hub Abba Car ph 70016868 


AST — 

CROSS ABT martohori terbar Jari CROSS 
Mobilephone dengan sistem Android yang akar AI 
emberi berjuta kesenangan untuk aksirr agam fit 

nggulan pada CROSS ABT yang berpadu dengan tagar 

splikasi' dari jie Play siap untuk memenuhi sen 
kebutuhanr 

. - P2 sz 
J G| f (1 
P3 vs O0wAau 


Rp. 888.000,- 


YOUR ANDROID SMARTPHONE 


EN 


| Cross Mobile Phone $ @CrossPhone 


www.crosamabilaphane.com 


Aceh « Indah Video (0651128899: Balikpapan: « Andalas (0512)747933 « Gemilang Berkat Usaha (05428879202 » Planet. Shop (05421561614: Bandung: » Aditya Ced (022)70007917 « Ganda Cell (022191022228 « Ta Celi (02214273070: Banjarmasin: » Simpatindo Multimedia (0511)3365619, 
Batam: « E-Mobile 085322220303: Bau-Bau: « Metro Jaya Multimedia (010212325048: Bengkulu: « Riki Cell Group (0736)27708: Cianjur: « Pribadi Cell (0263)9111011: Cirebon: « Hp Centre (0231/9132149, Denpasar: « Graha Celi (0361)467692 » Happy Ced (036117978383 » Mutiara Cell (0363)21836 
» Tunjung Sell (0361428057, Jakarta: « Bestindo. Comm (02183383323 « Megaton (02116000344 » Prisma (021)70778088 « SG Ponsel (021)54381010 » Starce (021742901210 « Zinoz (02185537000, Jambi: « G2000 (O7A1)70006 « Maris (0741)27909 Kendari: » Zicla Phone (0401)3192324, 
Ketapang: « Trendy Ponsel (0534)3036611: Kuningan: « Hitech Cellular Centre (0232)871298: Kupang: « Counter Terminal (0380828400 » Sahabat Pasa Raya Center (0380/822703: Lampung: « Dunia Cell 0813-79159999 « Panda Cek 0853-57922777 « Starsell (0721473445, Makassar: « Nusantara Cellular (0411)3680026 
» Sabar Jaya (0411448515 « SIC-2000 (041134860 « SMC (0411)9157930: Malang: « Ivan Celi (03417778998: Manado: « Ivan Cell Manado (04311852744 « Lim Cell (043/867770: Mataram: « Istana Gadget (0370/632976: Medan: « IM Cellular (061)76286060 « Graha Insan Surya (0618460023 
“ Graha Sellular (06177188487: Padang: « Sandi Sekder (0751121802: Palembang: « Rich & Farnous (071117387879 « Rizki Phoneshap (0711315768: Palu: » Glory Phone 0813-41462222 » Pangkalan Bun Ceriral Anda (05326722547: Pekambaru: « Gj Seluder (0761)850235 « Toni Accessories 0821-73537353 
» Unistar Cellular (0761)850250 « Widya Ponsel 0853-55588498, Pontianak: « Agung Jaya (05611734326 « Mawar Ponsel (0561) 739153: Purwakarta: » Jaya Baru Cellular (0264/9100099, Purwokerto: « Gatuda Mas Mobileshop (02811628804 R. Bitung: » Tiga Pendekar (02521280197: Samarinda: C-Line Cell (0541731731: 


» Jala Kencana (024)8452722: Serang: « Sip Selular (02547220813: Si 


 « SPS (05621636514: Solo: » Omega Sala 10271656104: Sukabumi: « Certral Cell (02661881828 « Simas Tel (0266)225114: Sungai Liat: « Zonet Cell (0717)92017: Surabaya: « Wahyu Selular Jaya (03171988988: 


Tarakan: » Planet Phone (0551)218201 Tasikmalaya: « Agung Cellular (0265/333506 « Hitech (0265)313435 « Sinar Jaya Cellular (0265)331614: Ternate: » Manado Cell (0921)3111074: Tj, Batai Karimun: « C-Mobile 0853-34540000: Tj. Pandan: « Hoky Cell 0819-49409338: Yogyakarta: « Visitel (0274/555758 


mrioperkoran @ & 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


BUDIARTO HALIM 
adalah CEO PT Erajaya 
Swasembada Tbk, 
perusahaan ritel dan 
distribusi produk 
telekomunikasi. Dalam 
daftar Majalah Fortune 
Indonesia 100, Erajaya 
ada di peringkat ke-68 
dengan pendapatan 
selama 2011 mencapai 


Oleh: Budiarto Halim 


SEBAGAI perusahaan distribusi dan riteler 
produk-produk telekomunikasi, bisnis kami adalah 
memenuhi kebutuhan berkomunikasi masyarakat, 
yang terkait erat dengan gaya hidup. Salah satunya 
adalah kian maraknya penggunaan smartphone 
seiring dengan semakin terjangkaunya harga 
perangkat maupun paket data dari operator seluler 
di Indonesia. 

Sebagai perusahaan distribusi, — kami 
menghadapi tantangan eksternal dan' internal, 
Tantangan eksternal, pertama, adalah kondisi 
geografis Indonesia. Negara kita dengan sekitar 
17.000 pulau memberikan tantangan tersendiri bagi 
kami dalam mengembangkan jaringan distribusi 
yang terentang hingga ke seluruh Nusantara, 

Teknologi telekomunikasi terus berkembang, 
sementara di sisi lain harga produk/jasa industri 


melindungi konsumen. Ketatnya regulasi dan 
cara penerapannya di lapangan adalah tantangan 
tersendiri bagi kami. Saat ini pemerintah banyak 
melakukan perubahan regulasi, antara lain terkait 
dengan masuknya produk-produk ilegal, Bagi kami 
ini tentu positif. Hal ini karena, salah satu tantangan 
kami di pasar adalah ketika harus berhadapan 
dengan produk-produk ilegal. 

Kami berharap betul pemerintah tegas terhadap 
masuknya produk-produk ilegal. Jangan sampai 
perusahaan yang mendistribusikan produk legal 
dan telah berinvestasi untuk jaringan purnajual 
justru kalah bersaing dengan produk-produk 
ilegal. Kalau sampai ini terjadi, para investor dan 
stakeholder tentu akan mempertanyakan kejelasan 
investasi mereka. 

Tantangan terakhir terkait dengan information & 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Kami Berharap Ketegasan Pemerintah 


Tiga operator seluler terbesar sudah ber- 
komitmen untuk mengoptimalkan jaringan 3G-nya 
sebagai layanan bisnis, yang masih terbatas sekali 
di Indonesia, sedangkan layanan 4G sudah di depan 
mata, Saat ini, para provider tengah menunggu 
kejelasan pembagian frekuensi 4G. Keputusan 
cepat pemerintah soal ini akan membantu kalangan 
yang membutuhkan akses data sangat cepat, 

Dari sisi internal, tantangan pertama kami 
adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM), 
terutama dari generasi yang lebih muda, Mereka 
sangat familier dengan teknologi informasi (TI) 
dan aktif di social network sehingga akses terhadap 
informasi terbuka lebar dan mengalir deras, 
termasuk informasi tentang lowongan kerja, 

Kedua, penerapan TI, terutama software Point 
of Sales (POS) yang canggih dan customized, 


One 


Day Natis 
& Book 


inar Forum 


Launching 


TOWARDS A BETTER INDONESIA 


October 17, 2012 
Mulia Hotel Ballroom 
Jakarta 


Rp 6,7 triliun atau 
tumbuh 49 persen 
dibanding tahun 
sebelumnya. 


ini terus menurun. Di sini, 


dan penjualan, 


yang tersebar 


geografis, itu menjadi tantangan kami. 


Kedua, 


ketatnya regulasi 


kecepatan distribusi 
yang terkait dengan kecepatan 
perputaran uang (cash flow), menjadi faktor kunci. 
Bagaimana mengelola hal ini dengan kondisi 
jaringan distribusi luas secara 


pemerintah guna 


communicationtechnology(ICT).Tingkatpenggunaan 
teknologi telekomunikasi di Indonesia masih sangat 
rendah dan sebagian karena keterbatasan akses 
internet. Di Indonesia, teknologi 3G belum mampu 
meng:cover seluruh wilayah. Bandingkan dengan 
di Amerika Serikat yang penggunaan teknologi 4G 
sudah sedemikian meluas, 


Kami sangat membutuhkan dukungan TI untuk 
memantau, misalnya, posisi stok barang: Informasi 
ini sangat penting” terlebih karena daya beli 
sangat 
dengan dukungan perbankan—dan gadget adalah 


masyarakat Indonesia 


bagian dari gaya hidup. 


tinggi—apalagi 


INFO: 
(021) 451 5718 
0821 2325 3700 


sml@gmlperformance.co.id 
www.gmiperformance.com 


MOBIL DIJI 


(pamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax MB Ang Mulai 2jtn" 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-ar' 
7918303-7900651 

8095355 


Had TX Lu abu? Sa "g 
201: 
enanasasn3! 7 081902110330 " 


AI New Flesta DP Hanya 30 
Juta-an, Everest Bunga Rendah, 
Escape, New Focus, New Ranger 
08128240541 / 021-91919166 / 
021-93086606 


Escape 2.3LT A/T XLT'07 Silver 
F Bgr Jok kit, Sunroof istw 176jt 
nego Cash/Krd:0857 825 37202 


IE tonon 


Accord 2008 A/T,Hitam kond ist 
mwa Mis/siap Pakai(Cash/Kred 
1RDHub:081383488733/96369430 


Accord VTiL 08 Silver,Tgnd, Full 
Ori,Service Record AutoMax 
Gallery 45857731-4584.6819 


AII new crv, brio tdp 37jt, freed, 
jazz, ready stock! « tukartmbh - 
0113601222 081380752939 


AlINew Honda Brio R-StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga 0 Atau 
cicilan 4,Sit hanya di Honda 
Permata Hijau Showroome 
bengkel sd 19.00 Ph.5332566 


Brio Rdy tdp32jtn/angs2jtn,new 
crv, CIv, acc, city,freed,odys,Prss 
Cepat&Mudah. 021-93012097 


Brio, Jazz, CRV,City,Freed, Civic, 
AceOdys, Bng3.884 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
“Vcool.B90N/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


City IDSI Matic'04silver,sgt mls, 
Nama Sendiri. Jl.Cideng Barat 
37-G, Ph:6321907 0816949855 


City Vtec 2007 dll All Type Baru 
Dp Kecil Prs Mudah 3 Jam Kirim 
Aplikasi Online siRajaKradit 


CRV 2.0 A/T 2010 Hitam, KM.30 
Ribu. Hubungi: 0813 8598 6323 


CRV 24 2010 Facelift, Urban 
Titanium,KM 35rb,Ors,Istw Skli 
290JJt.Hub: 95560058 Rwrngun 


CRV 2010 2.0 AT Hitam 280jt 
Mulus low km"AUTO HIGH Mg2 
0856222.22266, 08131958.0015. 


CRZ Black label 2012 AT Kuning 
Kim 2000,Full option Ph 4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Elysion 3.0 V6'06 Hitam,Full 
Option, Double,S'roof,Cam TV, El 
Sliding Do0r:0856-9884275 


Freed 1.5 PSD AT'09 Silver ITgn 
stnkith j.cempakaputih tengah 
38 No.22 11206868-92896865 


Freed PSD Th'2009 Akhir, Putih 
kond Terawat,Tgn ke2,Hub.CHM 
Ph.98881789 / 0818 081 55789 


Jazz, Freed,CRV, brio, V-kool 
Special Price, kredit sd 5th 
0817.7777.44 / 081808973435 


New CRV 24 AT pk 2011,Putih 
Mutiara km baru 10rb TT/K 
PMK Blok W12 ph 93199853 


NI New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
4/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Rgn/Bng OM, Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/baxctruck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik. Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x4 
EIf 6/Aban,Microbus16/125cats 
“Paket Bunga Ringan" "ir 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading.......1534921-22 
Bekasi... 801006-8803883 


Giga Thronton fv234p 285p3(6x 
4) frr 190ps (1x2) Mb12/16seat 
Tsdjpanther disc spci hdh revo, 
Dati camera,bb,notebook/Icd,R. 
Stk,Tn abai 143333, 704616 
40 Mgg bsr:6240410,6284115 
Kalimalang. 8656979, 8651201 
Keb jeruk 5321260, 98336791 


AI New: Picantoj Rio: Sportage, 
Progio : Travelo : Ambulance 
Hadiah isa GPS, Hub: 790.2856 


CX7 2010 Putih GT Audio BOSE 
KeylesstCamera"#AUTO HIGH 
0858222.22266, 08131958,0015 


CX7 GT Turbo Bose Black AT Full 
Ori(Mulus Spt Baru H.430Jt NG, 
T.99398713/ 081383697919 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp eng 
10899.8961965, 0251.8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CX, Mazda8, Promo mnrk, Paket 
DP randah, Cash back & bonus 
95901155 / 0857 111 57023 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
E 250 Coupe2011 white on black 
CLS 350diamond white on white 
sand Passion Leather Interior, 
AAMG pack sunroof,tv tuner,back. 
Camera DVD, Harman Kardan SL. 
350 blck "11 night edt low km 
sAuto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 085780000068 


C & E Class Baru Bekas Garansi 
Dp Kecil Proses Mudah 3 Jam 
OK Aplikasi Online siRajaKredit 


(200 K'08 new model,SilverMet 
KM 40rb,380Jt"Seasons Mobil" 
PMK blok 5-3 (Msk dr Pintu 2) 


(240 Sport'2006A/T,Htm km28 
tb,kond istw trwt/jrg pakai. Hub: 
0813 83188733/9636 930 


" 2 CGI AMG ae “ud kaya 
Silver # tt 
Hp.0813 1067 sms" 


CC 280 Avangarde AMG 2010 
hitam km. Low serv record hub. 
087871443909 


C 300 AVG'11 Htm Cpt TDp.60jt 
ang.lbitn tgl jrg ada msh baubr 
kmldrb:0TO568”081380568888 


200 CGI Th.2011 pajak bulan 6 
warna Putih KM 8000 Hubungi 
ee 9B1,76777623 


C230/2007 Hitam,service resmi 
,200'2001 Hitam, khusus 
pemakai 087788103919 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS 350 AMG, Black/White,CBU 
Airmtic, mass.seat lanekeeping 
Sensor,Full Optn,Ready Stock!!! 
KlGading 2938 5555 / 33522239 


210 Elgc'01 Silver sgt istw Intr 
Coklat Sunroof TDp.70jt ang. 
1,259jt.0TO568 “081310288603 


CHOSEN CARS - 66694555 
CLS350 CGI 7G & C.S63 AMG 
ML35D BlueTEC Sport Diesel 


LS 350 AMG White/Black”" 
K 250 AMG Pano Black" 
"SLK 250 Silver""w4 


Pluit 66601313/Sntr 29450773 


CLS'2006 Hitam,765juta,Pondok 
Pinang Timur No.88 Pondok In 
dah.087884224559 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call anus 725:1893/727.90162 


E 260 Hitam '05 KIM: 45Rb 330jt. 
# C 180 K '03 Hitam 203jt, ---—- 
Hubungi : 6868 9681 .- 


E 280 A/T 76/2007 Silver Met 
Tani Dr Baru,Pik Bia,Kond Bas, 
Hub:0811193764-0816806056 


E 280 Silver Tahun 2006 Bagus 
Sekali, Hubungi : 08158623378 - 
021 68006970 


E 300 Avg A/T'2011 silver, Tan | 
panoramic, km 17rb, spt br, mis 
Istmw, Abba Car ph 70016868 


E200 Black/08,km18rb,Sdh Rubh 
Seperti 200 Trm Jual/Beli Mb 
Bekas. "W Cai:021-3521358 


E240 AVG '04 Silver, KM Low 
STNK Pja,Panoramic,Trwt,5.Pki 
"JB Motor" 3808232 / 3808786 


E240 AVG Panoramic '05 Silver 
21v Tip Keyles sensor km50rb 
M15jt. Matrix 0817 000 2517 


250 AVG CGI th 2010 Silver, 
seperti baru grsi Mercy, TT/Krd 
Hub: 7509178-79, 0816.725402 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
““Gizelle 08577 111 2888” 


New E350 100#Br Coupe Sport 2 
Pnt AMG/Avg,Harman K, Putih 
Jok Coklat 2011, 1.325jt bs KKB. 
08881351818-6691102-5846487 


New ML350 L pk.2007,Km.20rb 
575it#New R500 Pano/Kloss pk 
08:775it bs krd. :0888 135 1818 


RM 
E250 Cabriolet/Putih 
E250 Coupe AMG 
250 AMG Estate (Full Opt): 
E250 AMG 7G (Full Opt) 
SLK250 AMG 
C1-5350 AMG Pad 


Intorost 
Terima Jual 
Gali 


Bekas: 


S280 htm '03 facelift km 67rb 
nopil Langk int rapi TDP. /6jt ag. 
9,8it Auto Spced:08161615536 


$280-L/04 Akh Slv Blue Km26Rb 
F'Elect Lkp Misnya No.1 Mrh 
Krdt Mct 356,Jt 085285534398 


5280 Th 2003 Facelift Silver, 
Tan 1,KM 40rb, Service Record 
:AutoMax 4585.7731-45846849. 


5300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV  Panoramic,Vacum. Kiko 
Auto Radio Dlm 39 ph 7254200 


S300 RSE Brand New Bng Ox 
s/d Ath free ass tenor 3 th/angs 
15jtan grs ISP 5th 0816786007 


5350 '2009 Black on Beige 3TV 
Full ori STNK panjang tangan 1 
Hub:021-70636705 


SL350 2003 AMG KM28Rb.silver 
on red.nappa leather panoramic 
Klp Gdg 4526715-16 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dim Ry 34 ph 7254200 


SLS63 AMG 2011, Silver 
Met,Low Mile,Atom Warranty, 
Perfect Cond,Calt:08129225000 


J ursusisai 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AII New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,FreeVkool, Bunga Ot Hub: 
081398951363 - 081294160294 


Fuso 2 Unit Dijual Th 1995,Wing 
Box Tronton Build up: 1)8DC113 
21027, 2)6D22516292, Hub. 
081513132883 


New mirage, outlander & pajero 
sport r.stok tnp inden sgr hub: 
081286601244/95084612 


Pajero Sport 2011 Hitam,km 
12rb Pasar Mobil Kemayoran W 
12 Hp 93199853 jam kantor 


Pajero Th'2011 Exceed,Matik, 
Htm,Km 26rban(Serv Rec)Jual 
Cpt,V-Kool,309jt.08176767611 


Hussan 


Elgrand 2.5 07 Hitam.Kiko Auto 
Gallery Jl.Radio Dalam Raya 34 
Jaksel #3: ph 7254200 ""“ 


Elgrand, Evalia, Juke, GLivina, 
NVR, Xtrail, Teana CR 1-5Thn 
0818.0700.1390 / 021.91779988 


Fairlady UK 3.7 AT 10 silver km 
Arb,spt baru,VR18,TV,Jok kit E. 
seat heater Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3,8 Facelift 
Th2012, White,550Kp, Full Opt 
R.Stock..!!!. 725, 2790162 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srm March Ev Op Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK. 


Grand Vitara 108Matic,Abu?,Sgt 
Mulus,Tangan-1. Jl.Cideng Barat 
37-C Tlp:6321907-0816949855 


Grand Vitara 24 AT Th 11/10 
Hitam,Tgnl,low km,istmw,Hub 
MG2 Sguara lot AA:0811143547 


SX 4 thn'2008 tgn-1 dari baru, 


warna silver, kondisi prima. 
hub:081905213089 


Il tovora 


AJM MOBIL 
LC U.K 4.5 Diesel, Black/White 
Kredit 1th OxC109jt-an),2th 1,81 
(SbJt-an), 3th 38 (39Jt-an)/BIn 
Call: 9922 5668 / 5422 0555 


II new Alphard X, SC,G HDD'“" 
Vellfire X, ZG, V HDD New 
Alphard & Vellfire Wel Chair: 
Lexus "Facelift" RX 270 HK" 
#Harrier 2.4 White / Black? 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
“# Prado 2.7 TXL / TX Now“ 
ir FT 86 CBU White / Black “is 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Alphard 2.4 S Th 2009, Putih” 
Vellfire 2.4 Z Th 2010, Hitam' 
Harrier 24 L Th 2009, Hitam" 
Lexus RX 270 Th 2011, Hitam" 
C Jmtr 6527788/081389051838 


Mphard 24S Premium Htm'10 
(JK WijayaAutoCar's Jl Alterna 
tif Cibubur No8:082136134636 


Alphard G '09 AT hitam komplit 
18spk e.seat S.roof seperti baru 
mrh 64Sit nego:021-93492767 


Manfaatkan kemudahan 


memasang iklan baris Klasika 
melalui agen-agen yang paling 
dekat dengan lokasi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ALPHARD 2.4 G FACELIFT 
Vellfire 2.4 V Facelift 
Alphard S-C / Vellfire Z-G 18spk 


Vellfire 2 Id 1 18 spk 
Warrtar 24PLP with park sensor 
Prado 2,7 TX-Ltd, Black « White 

(1.6 ZX Bensin 

021-1521448, 021-1505666 
GMO! 45866766 open 
-— Call Now @ VIP Motor 


(Mphard 2007 ASG Hitam 468jt 
Alphard 2006 ASG Silver 435jt 
Alphard 2005 ASG Silver 385jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


Mphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007,Silver,Wellcab 
Alphard G 18 Spk, Hitarn, 2009 
Hub:15843333”WJM"91668581 


Mphard G 18 Spkr "09/10 Black 
“Tan 4,Jok Kulit,Kray,Full Ori" 
7263777ChristianAuto99931800 


Mphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KM 28rb,7rm Jual/Beli Mbl Bks, 
Roy Jaya Motor Call : 3521358 


Alphard MZG 2003 Hitam 2TV, 
DVD,2 cam, PBD,serv rec, mulus 
sekali Ph.7509178-79, 70085686 


Alphard S 2010 hitam service 
record khusus kredit TDP.215jt 
angs.L5jt Hub:021-688 70 550 


Alphard S premium sound 2010 
hitam tgn 1 kondisi Istimewa 
hub.087871443909 


Alphard S/10htm18spk Int.belge 
Alphard 3,0 "07408 Hitam Istw 
Alphard S '09Htm,02133389533 


Alphard SC Audioless # Audio 
815Jt#Alphard SC 18spk Heater 
# Krey 950Jt Hub:0816.734173 


Mphard Type G'2007 Des Tgnl 
Dr Baru Hitam Km38rb Jual 
Pemakai 450jt 0878-8833-8678 


Altis 20 V A/T. Putih “11 
Leather. ESeat, Kmlirb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


ANTONCARZ 45877555 
FT 86 CBU White 
Harrier L Prom White 
C UK A5 Facelift 
PX 


G/$ 
X 270 Felift 
Mub:0856.9139,0906 


AUTO ONE SLIPI 
«##New Alphard & Vellfire” 
"124 G Black & White 18 S| 
S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
MZ G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 30f,Ang BJtan,3th Free TV 
L.Seat Info Call : 08170707122 


AUTOHAUSE IMPORTS 
““RX270 Facalift Basic Black" 
RX270 HK Ultimate wht,gry,slvr 
Pluit 668601313/Snter 29450773 


Avanza G 13 AT'IL hitam met, 
tan 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub :0817.1859.127 


Carory 2.4 V AT'2011 hitam, Tan 
I, km 12rb, full ors ,istw, spt br, 
M10Jt 4 0818-802150, 27960716 


Camry 24V AT th 2007 , Silver 
Simpanan Hub: Pasar Mobil 
Kemayoran W 12 ph 93199853 


Camry 3.5 @ 07 Silver 100x0rii 
RecordAstra Sroof Xenon 275jt 
Matrix Auto 0817 000 2517 


Camry V 24 A/T tW/2007 Silver, 
KM.74.000, hub: 0816 1300 386 


CHOSEN AUTOCARS 
—New Landeruiser ZX Fatelift-- 
Black, Full Sana Ready Stock ! 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


Crown Royal Salon 3.0 ATO10 
hitam Km2rb,Jkit Pnrmc, E seat 
Heater Cmr,TVVR17,Keyless Jl. 
Tanah Abang 11/66 ph34833131 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus RX270 Facelift Ultimate 
Alphard 2.4 G, Black & White" 
FT 86 GT Lmtd SE,blck/red/wht 
LC 4.5 UK.Diesel, Black, New“ 
K.Gading 2938 5555 / 99497220 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G3.5 V6 “ 
Alphard G 18Spkr 2, 
“43 Alphard X 2.4 
12 # Vellfire V 185pkr 2. 
" Vellfire X 24 
4 1 Landepainar 200 4,6 Black 
5: " RX 270 Facelift " 4 
1s FT 86 GT Limited "xt 
7263777 « Call « 70774701 " 


(Crown Royal Salon A/T'OL Htm 
A/n Tgn E.Seat Dpn Bika MGK 
Kemayoran Lt.3 082122212162 


Crown RS 3.0 OL1 akhir 2unit 
hitam km 3rb Full opt 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Fortuner 09 dsl/mtc,htm Istw.JI 
Pulo Pantara4 Blok.N5/12A,Prm 
PermataBuana 93371122 


Fortuner 2.5G dsl Mt'09 htm km 
19rb ITgn SptBr.Cempaka Putih 
Tengah 33 no.2 :081808381168 


Fortuner 2.7G th 2009 akhir 
Stonegray, tgn 1, tIf: 72792988, 
7398082,081510402296 


Fortuner Dsl Turbo mt diskon 
spsial Frnt TRD a/t putih Ready 
1005 baru Krd/TT.70788977 


Fortuner,G Lux09,Slvr,bns,tgn1, 
TV/DVD3,km60rb,pik pjg,Ori,Dp 
35it,C/K,0817767000,70670633 


GLAMOUR AUTOBOUTIAVE 
Alphard / Vellfire 2.4 All Type 
Lexus LX 570 / RX 271 
F Gruiser .. 

and Cruiser UK 4.5. 
Prado TX / TXL 2. 
Commuter 2.5L 15 
771 1561 738 / 021- 724 8750 


Harrier 06, black onBlack, 
Mileage 143xxx, Good Con- 
dition, Contact: 081388201945 


Harrier 2.4 | Prem 2010 Low 
km,Pajak  panjang,Pbd,elektric 
seat,jok kulit hub. 9698 5877 


Harrier 2.4 L.Prem 03 Hitam 
Kiko Auto Gallery.JI,Radio 
Dalam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier L.Prem 24 AT 2009 
Putih Km22rb VR18 Jkit Eseat 
Heater PBD Panotamic F.ors 
Perempatan | Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


Harrier th 2005 silver 3000cc 
AIRS Pasar Mobil Kemayoran W 
12. Hubungi: Hp 02193199853 


Innova E th/05 jual cpt, manual, 
Silver, Km 100rb, Tan 1. Hi 
9292 1208 


Innova G Diesel MT'09 Slvr Krd 
Cukup Bayar 53Jt Pjk Pjg Gratis 
IPad Ph.54202292-32870308 


Innova G mt black,grey,lux putih 
th/12 Ready 100 baru Hub. Star 
Mobil. 02170788977 


Inova G At'09, 178,5jt46 Mt 
“07154,5JEV Mt'O6, 148,5jt 
Nego 58356865/5804264/66 


LC Gygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
C.Box,ors cat. Hub 0818-661979 


Land Cruiser V8 UK 4.5L Dsl 
Th'2012 Htm Km500 Lsg Nama 
Bayar Hub: Sugi 021.28879766 


Landcruiser'03 Hitam, Diesel, 
AUS,AC Dbl Blower,AT,DVD,Ca 
mera Bikng.Jks!:081386369891 


LC Cygnus'07 MLev NVis 825jt 
Cygnus'03 N.Vis km60rb 59Sjt 
Matrix Sunter 0817 000 2517 


DAYA SAKTI 


HARAPAN SEJATI 


PRAMUDISTA 


No.47 Cempaka 


Mas Mega 


LC VX Limited 2006 Hitam, 
Touring, Hidrolik, Cool Box, 
Nego Hub:0813 9457 9813 


Lexus RX 270 Ultimate, 2012. 
Putih, Km.5rb, seperti baru.... 
Pakubuwono VI/7... 725.1893 


New Avanza E 1.3MT '12 silver 
metalik,tanl,Ex.org  asing,sat 
trwt seperti baru. 08174859127 


New Camry 24 V, AT, 2008, 
Silver MIK, Spt Baru, KM 50R8, 
Brg Smpnn,300Jt.021-82102490 


New Camry 24V Hitam 2006, 
Model 2010, siap pakai Hub 
ti Ph 72798485 Wis 


New Lexus RX 270 f.lift Black, 
Harrier24 B“W"S,Alph,Vall all 
type Blck/Wht.Winner 5201888. 


New Vios, 2007, G M/T, Medium 
Silver Mat, pakai dr baru, STNK 
mei 2013, Hub: 0811 815655 


OBRAL LEBARAN 2012 
Lexus New RX 270 Facolift 
Blacke White @ VIP Motors: 
021-1521M8, 021-1505666 
@MOI 15866766 opan ti night 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


PAKUBUWONO CARS 
Mphard 24 Welkcab. 
Yelirire 2.126&Alphard 2.15C 
Lexus RX 270 Facelift 
LC 15 Diesel UK Facelift 
RStock(021)7251893/72790162 


Prado 4WD 2.7 A/T Th'07 Hitam 
MV Cool, Xenon, Tv, Camera,Sun 
Roof, 085920017888 


PREMIUM MOTOR 
.. New Lexus RX 270 Facelift... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
sewun LC4,5L UK Facelift 
Hub: 021-651 5000 “cbumobil 


RIM 
FT86 20 GT LTD 
Crown Royal Saloon 3.0 
Prado 2.7 TX / TX L-Package 


Hiace 2.5 Commuter Dlesol 
C UK Vers 4.5 Dsl (Face 
RX270 hka vers/ipg vrs Facelift 
FJ Cruiser 4.0 C 
Special Rat 
Intorosti CT & C Apply ) 


Terima Ji al/ Beli Mobi Bekasi 


RJM " 
Mphard 24 G,X 
Mp24 suold edtii/SCCFacu Lift) 
Vollfira 24 VX 
Veli2.A2gold edti/2G(Face: Lift) 
Harrier 2.4 PLP/PLP DVD 
Special Rate 0 
Interest! CT & C Ang 
Terima Jual/Beli Mol 
Cal 8 


Bekas 


Rush 1.55 A/T Hitam F Bgr stw. 
sk! record komplit 157jt nego 
Cash/Krdt Hub:0857 825 37202 


Rush S AT'07 coklat met/silver 
jual murah 140jt Tdp17it a9A,8jt 
x35b1:5860555/0813.8955.2078 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
““#New Alphard X,5GG 

“New Vallfire X,,Z6V” 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CBU-— 


Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 726.4024/ 
722.6383/ 739.4513/ 727.99999 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pamr SptBr Kmbrb 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


Vellfire 2.4 ZG black on black'12 
Alphard 2.45C p.sound'12 white 


FT 86 GT Orange 2.0 AT rd stock 
MatahariMb 4525102,45846730 


RANGKAS JAYA 


1. TAUFAN PUTRA 


SPECIAL PRICE 1! 
Alph G / Vell V,18spk,z 
AlohSC/VellzG, spt 
Nloh SC, S / Veil ZG,Z,Audioless 
Black/White 


SPECIAL PRICE !!! 
Alphard Facelift 2.1 "Walcab'" 
Velifira Facelift 2.1 "Walcab" 
Black / Whita / Silvar--— 
tachable wheel chair with 
mote control, 2TV, camera 


SPECIAL PRICE !!t 
NG, solar 
280HP, VR20”, 
Whita/Black 
Terminal Motor 
1114520000, 17225222 


FJ CRUISER 
AWb, 


Pack, 


TV, Cam, 


KGAS: 


Velfire Z Th.2010 warna Hitam 
Istimewa seperti baru Hubuni 
kesikdeih9B12 BOO 63096" 


Vellfire 3.50 th 2008 Hitam 
18speaker, full opt tgn | Kiko 
Muto.Radio Dlm 34 ph 7254200 


Vellfire V '10 Htm Fopt J.KIt 
Vellfire Z '1L Htm J.Kulit PBD 
Mphard AS '06. 02133389533 


Vellfire V 18 Spkr 2010 White 
“Cool Box,Kroy, Full Ori, Tgn 17“ 
7263777ChristianAuto70774701 


Vios 1.5G MT'09Slvr J.kit bdykit 
VR,nopil 2A,km'9rb antik skl spt. 
br 174jt negoc/K:085782537202 


Yaris Avz Inv Rush Ftnr Alphrd 
Nitis Carry Prs Mudah 3 Jam 
OK Aplikasi Online siRajakredit 


Il vowo 


960 Executive 93 Long Langka 
Ful Original 2.3 Turbo Hubungi 
081-9088-90009 


580 24 Turbo T5 "07 Flift Hitam 
4560 2.3 Turbo'04 tt/K.4210789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Haw 
Caravelle TDI A/T'2011 Highline 


hitam Intr beige, meja, low km, 
730Li AT'06. 6546116,92612900 


Golf GTi Th'2007 Silver Velg.19 
Istimewa Sekali Hubungi : 
082122212162 


New Beatle 1.2 TSi Brand New 
Ready Stock !! Putih Baruna 
Motor Ph.7504217-18 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beetle 1.2 Panoramic Roof 
F1 Steering Xenon TouchScreen 
Red,PlatinumGrey,Coffee, Silver 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


Sciroceo 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat, Leather,Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


MOBIL DISEWAKAN 


A,A2,A3 Alfa, BMW, T.Avz, Inv, 
Kjg 3 jtan. Binan/thnan.WM RC. 
71122331-17884275-68739971 


A2, Avz, Inv, Vrs, Vios, Jazz, 
Freed,Xen,cptva CWM rental 
7807017/78834595 Trm.titipan 


(LA2,A3,Avnz,Xenia,Inv 12jam/ 
250rb Ph:3373.6628,97111122, 
085217492727,081298070359 


ALA2T.Avz,Inv,Velfire pth wedd, 
Ftnr, Pjro, APV 250rb/12jm,EIf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


AA4, New Alphard 2012, 
Vellfire.V, Fortuner 1jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


Innova 9350/12jamAvz250.Bsnt 
tolemkn. sprdrpyewa.brigiteCar 
0812 82828989, 0858 51918989 


T.Aphrd, Cmry, Ftner, Avz, Inv 
Xtrl, Mrc, Jgr, Prgio, Wedd Ttpn' 
Mmpng RC: 7973703 /93035546 


TrAvanza,nova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7109167/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tavanza,xenia br,innova,serena, 
Fortuner, Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


TWell 2012 putih 2,5jt wedd car 


no OTemry.invnew bmwmrey, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJUAL 
Ji maruev pavioson 


HD Softail Deuce'O1 full Optn 
265J4/Srt4GSX 750R/95 full 
Mdf' 0875Jt/Srt“08121108300 


Ji rawasari 


Ninja 250 Injec Bulld-Up ““ 
Ninja 650 ABS Build Up Hub : 
021 53678998-9, 533080 


' PROPERIT 


5915288 


5800970 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda,Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Bursa gypsum mrh jl eleph 
Jaya,A#holow GRC psg partisi 
plafon list:34256563, 7691663 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
duipanel,3mx60cm,mrh,cot prak 
tisthn gempa. Hub: 0815 8503 
2281/ 0818989368/32496895 


Jual Material Baja Ringan 
C75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


Pintu Beton ringan, tahan rayap: 
(air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


INDEKOST 


Kost Baru Excl Fas Hotel Lgkp 
BIk MGR Ti.Drn Hrg Cuma LJtan 
Bs Hr Mgguan 02160774376 


APARTEMEN 
( DuunL 


Green Lake View, 125Jt-an-Incl 
PPN Bnga Os Angs L,Lt-an,dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 60560128, 71027884 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


I CREAMED 
SPIPER-MAN— 
AND THE WORLD 
WATCMED NE 

DOT? 


L SEND 
ALL FAN 
LETTERS TO 
YOUR FA/L 
CEte! 


# Aku “melumatkan" Spider-Man dan seluruh dunia melihatku 
melakukannya! 
“ Kami akan mengirimkan surat-surat dari penggemar kt 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


AND, SPEAKING 
OF CREAM — 
HAVEA CREAM 
PLE— 


# Berbicara tentang krim, silakan 
nikmati pie krim.... 


penjaramu! 


ALiconsing Programme of RM" 
wwrmlicensing.com 


d..dicampur kloroform! 


(1722) 


—TACED WITH 
|kcezorororm: 


LAN 


i54 


System (CBS). 


Iamaram 
DREDD 


Rilis Amerika: 21 September 2012 


sate A Bg 0.0 Ten & 
Tejoring Rodio Muloi Beroperosi 


PADA 18 September 1927, jejaring radio di bawah 
bendera Columbia Phonograph Broadcasting System 
mulai mengudara, Jejaring ini meliputi 47 stasiun 
radio di seluruh AS. Sayangnya, jejaring radio ini 
mengalami kerugian pada tahun pertama operasinya 
sehingga pada 18 Januari 1929 dijual kepada 
kelompok Investor swasta yang diketuai anak 
pengusaha cerutu asal Philadelphia, William S Paley, 
yang baru berusia 26 tahun. Jejaring Ini kemudian 
diubah namanya menjadi The Columbia Broadcasting 


Dredd tidak 
berhubungan dengan 
film adaptasi 
sebelumnya, Judge Dredd Y 
(1995), Untuk rilisan d 
baru ini, cerita yang 
diambil mirip dengan 


Karl Urban berperan sebagaj 


Judge Dredd dalam film 
adaptasi baru komik ka 


Wagner-Ezguerra, Film ini 


The Raid, berupa 


tim ke gedung yang 
dikendalikan oleh 


Ma (Lena Heady). 


penyerbuan Dredd dan 


gembong narkoba, Ma- 


Sejarah CBS menandai masa keemasan radio di 
AS. Pada awal 1927, manajer artis Arthur Judson 
mendirikan jejaring radio United Independent 
Broadcasters di Chicago. Karena membutuhkan 
tambahan dana, perusahaan rekaman Columbia 
Records masuk sehingga namanya berubah menjadi 
Columbia Phonograph Broadcasting System. 

Sayangnya, biaya operasi jejaring radio sangat 
besar, antara lain untuk membayar penggunaan! 
jaringan telekomunikasi milik AT&T. Dengan model 
bisnis yang tepat, Paley menjadikan jejaring rad! 
sebagai kekuatan iklan. I#/ACAI 


Hana sat "Si 


Menurut Lena, ia banyak mengambil inspirasi dari 
musisi punk Patti Smith sebagai dasar 
pembentukan karakter Ma-Ma 


Bila karakter Ma-Ma berdasar 


Patti Smith, maka aktris 


Olivia Thirlby yang berperan 
sebagai Cassandra Anderson 


mengambil inspirasi dari vokalis sX 
N 


Blondie, Debbie Harry. 


Kisah guru pengganti asal Aljazair 
pada sebuah SD di Montreal. Film ini 
4 mendapatkan nominasi Best Foreign | 


Film di Academy Awards ke-84, 


Di film Judge Dredd (1995), 
banyak musisi papan atas 
yang sumbangkan lagu. 
Salah satunya dari band 
White Zombie. 


SOUNDTRACK 
WHITE ZOMB 
Supercharger Heaven 


SINEKLASIK 


Sumber kemiripan tema The 
Raid, Dredd, atau sinema 
Perancis 8-13, bisa ditelusuri 


dari film produksi 1978 berjudul 


The Game of Death". Pada film itu, 
Bruce Lee berperan sebagai jagoan 
liri yang menghadapi gerombolan 


yandit Korea satu per satu dalam 


sebuah pagoda berlantai 5. 


IVA FILM DIPERSEMBAHKAN OLEH @KOMPASILASIKA | EDITOR/TEKS: @CECILINGANDES | DESAIN/TEKS: @HELMANTAOFANI 


7. a Terkini 

& KOMPAS 15.03 Antar Gelanggang 
05.00 Senyum Pagi PON 
05.30 Kompas Sport 17.00 Kartun Anak 

Pagi 18.00 PEN Drama 
06.00 Pagi Indonesia 
Oa Ai Pe 19.00 Indonesia Malam 
09.00 Showcase 20.00 Motivator: 
10.00 Komedi Spesial Rhenald Khasali 
11.00 Belantara 21.00 Bincang Malam 
12.00 Kompas Siang TVRI f 
13.00 Elephant Diary 22.00 Indonesia/ 


Internasional 
Terkini 
22.03 Musik Variety 
22.30 Kamera Ria 
23.30 Jurnal PON 
00.00 Indonesia/ 
Internasional 


13.30 Word World 
14.00 Jalan Sesama 
14.30 Science is Fun 
15.00 Urban 

15.30 Berbagi Sukses 
16.00 Megapolitan Sore 
16,30 Suka-Suka 


17.00 Kompas Petani Terkini 

18.00 kombas ta 00.03 English News 
18.30 Temukan Kata Service 
19.00 Versus 00.30 Komedi 
20.00 Komedi Spesial 

21.00 Belantara 


ieCTI 


04,30 Seputar Indonesia 


22.00 Kata Kita 
23.00 Kompas Malam 


00.00 Fanatik Pagi 
06.00 Go Spot 
07.30 Dahsyat (Live) 
Tu 10.00 Intan 
TWRI 11.00 Intens 
04.00 Jalan-jalan Islami . 12:00 Seputar Indonesia 
04.30 Indahnya Pagi: Ya Siang 


Allah Aku Datang 
05.30 TVRI Sport 
06.00 Indonesia Pagi 


12.30 Sinema Siang 
TBA 
14,30 Cek & Ricek 


07.00 Pelangi Nusantara 13-15 Silet 
08.00 Dialog Aktual 1530 Olivia 
09.00 Antar Gelanggang 18:30 Layar Drama 
PON Indone: Putri 
i: 1 idadari 
11.03 Dialog Kerja 19.30 Layar Drama 


Sama: Warung 


Aspirasi 4 Pilar Indonesia: Yang 


Masih di Bawah 


12.00 Indonesia Siang 

13.00 Suara Lyan Umur 

13.30 TV Edukasi 20.30 Layar Drama 

14.00 Indonesia/ Indonesia: Tukang 
Internasional Bubur Naik Haji 
Terkini the Series 

14.03 TV Edukasi 22.00 Mega Sinema 

14.30 Dialog Kesehatan TBA 

15.00 Indonesia/ 23.00 Mega Sinetron 


Internasional Ramadan: Dalam 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mihrab Cinta 15.30 Chhota Bheem 
01.00 Seputar Indonesia aka Bima Sakti 
Malam 16.00 Mr. Bean 
01.30 AFC Cup Arema 16.30 Suka Suka Nizam 
VS Al Etifag 17.30 Topik Petang 
18.00 Pesbukers 
19,30 Catatan si Olga 
€ 20.30 Coffee Prince 
SCTV 21.30 Mels Update 
04,30 SL Liputan 6Pagi 2230 World Amazing 
06.00 Was Was 2330 J lan Bel 
07.00 SL SCTV Musik Te 
Indo anti 001002V2” 
Ta Ho aa i 00.30 Topik Malam 
. gi: 
Kukajar ci 01.00 Lensa Olahraga 
jar Cinta Mal 
Kukebandung sy) 
12.00 2. Liputan 6 Tv 
iang 
12.30 SCTV FTV Siang MNC 
14.30 SL Eat Bulaga 04.30 Lanjutan Majelis 
Indonesia Sakinah 
16.00 Cookies 05.30 Lintas Pagi 
(kumpulan Kisah 06.00 Starlite 
Manis) 06.30 Disney Club: 
17.00 SL Liputan 6 Higglytown 
Petang Heroes 
17.30 SCTV Sinetron: 07.00 Disney Club: 
Putih Abu-Abu Handy Manny 
19.00 SCTV Sinetron: 07.30 Upin Ipin dan 
Super ABG Kawan-kawan 
20.00 SCTV Sinetron: 08.00 Serial Pilihan 


09.00 Serial Pilihan 
10.00 Kisah Unggulan: 


Ustaz Fotocopy 
21.30 SCTV Sinetron: Si 


Biang Kerok Putri Pelangi 
22.30 SCTV FTV Utama & Anak Muda 
00.30 Liputan 6 Malam Khayangan 
01.00 Siaran Langsung 11.30 Lintas Siang 

Super Soccer 12.00 Layar Kemilau: 
01.30 SL UEFA Europa Legenda 


Champion League: 
Real Madrid Vs 


Tangkuban Perahu 
13.30 | Drama: Mereka 


Manchester City Bilang Aku Angel 
15.00 Di Antara Kita 
15.30 Lintas Petang 
16.00 Bernard Bear 
16.30 Animasi Spesial: 
05.00 Wisata Hati KA tah 
17.00 Drama Spesial 
05.30 Lensa Olahraga . 
06.20 Hati ke Hati 18.00 Tendangan Si 
i Madun Season 2 
Bersama Mamah . 
19.00 Aladdin 
betah 20.00 Jagoan Silat 
07.30 Perempuan Hebat 2100 Pa El 
08.00 Fresh and Fun aa 
B3 antang 
08.30 Friends | 
22.00 Dia Ayu 
09.30 Seleb @ Seleb 
23.00 Intermezzo 
10.00 Glory Jane lg 
ie ci. 00.00 Sidik 
11.30 Topik Siang | 
00.30 Lintas Malam 
12.00 KLIK! 0100 Sport Mani 
18.00 Tom & Jerry SNN 
13.30 Chhota Bheem 
aka Bima Sakti 
14.00 Tom & Jerry 
14.30 Chhota Bheem 
aka Bima Sakti 
15.00 Ghost Gang 


| WoosiAi 


05.00 Program Religi 
Pagi: Mamah & 


AA 
06,00 Live Fokus Pagi 
07.00 Live Kiss Pagi 
08.00 Sinema TV Pagi: 
Cinta Gadis Buta 
10.00 Sinema TV 
Spesial: Bukan 
Salah Takdir 
12.00 Live Patroli 
12,30 Rujak Manis 
14.00 Drama Korea 
Siang: Thank You 
15.00 Live Kiss Sore 
16.00 Live Fokus 
16.30 Drama Korea 
Sore: Can You 
Hear My Heart 
18.00 Drama Seri 
Keluarga: Calon 
Ibu untuk Anakku 
19.00 Sinetron 
Unggulan: Jalan 
ke Surga 
20.00 Sinetron 
Unggulan: Ali 
Baba 
22.00 Buaya Show 
23.00 Mega Asia: The 
Swordsman 
01.00 Fokus Malam 
01.30 Sinetron Dini 
Hari: Putri 
Duyung Marina 


METREFTV 


05.05 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 
08.05 8 Eleven Show 
11.30 Metro Siang 
13.05 Wideshot 
17.05 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 
20.30 Bicara Konstitusi 
21.05 Top Nine News 
21.30 Today's Dialogue 
22.30 Lirik Komedi 
23.05 Genta Demokrasi: 
Prahara di Puro 
Pakualaman 
23.30 Metro Sports 


INTERMESO 


WATCHES 


GAYA SOLID KAUM PRI 


TREN boleh saja selalu berubah dan datang 
silih berganti. Akan tetapi, bagi banyak orang, 
yang terpenting adalah jati diri. Sebagian kaum 
Adam memilih untuk tetap menapak di atas 
konsepsi sederhana akan sebuah penampilan, 
tetapi tetap bergaya dan bersifat kekinian. 

Gaya solid kaum pria ini pun 
direpresentasikan secara utuh oleh Bonia lewat 
salah satu koleksinya, yaitu BN 737-1032SE 
Tesoro Collection. Arloji dengan solid stainless 
steel case ini didesain dengan paduan bracelet 
dalam balutan black IP dan aksen warna 
rosegold. Kesan mewah terangkat lewat desain 
mother of pearl dial, sementara kekuatannya 
didukung oleh sapphire crystal glass dan tahan 
air hingga 5 ATM. 

Mengadopsi fungsi chronograph, arloji 
dengan diameter sebesar 4,5 cm ini didesain 
khusus bagi kaum pria dan merupakan koleksi 
spesial dari Tesoro. Dilengkapi dengan jaminan 
internasional selama dua tahun, karya ini layak 
dijadikan salah satu koleksi arloji Anda. (ADTJ 


BONIA Timepieces Boutigue, Central P. 


A 


BN 737 - 1032 SE 


www.adtime.co.id 


Pondok Indah Mali 1, GF: Gandaria 


AR 


r( me 
Na 


L) CHANNEL 


Kisah menyentuh tentang upaya 
pasukan Sekutu menahan gempurar 
Nazi dalam A Bridge Too Far. 

| Kamis, 20 September 2012, pukul 20.00 WI! 


Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF #IU-01 


“Letitgo. 
What must be 


FILM ANIMASI 2012 FAVORIT 


ptasi komik Marvel, “Thor”, d 
leh Kenneth Branagh dengan pemeran 
tama dibintangi Chris Hemsworth, 

Pp) B0 | Rabu, 21 Soptomber 2012, pukul 21.00 W 


“SUMBER/FOTO: WIIPEDIA, IMDB, ROTTEN TOMATOES, HBOASUA, CIA (IONSCATF, FB 


@ginapriadini A Monster in Paris. Ceritanya 
menyentuh, gambarnya bagus, sayang kurang 
publikasi. 


Apa film adaptasi komik yang paling disuka? Kirim opini 
singkat ke @KompasKlasika dengan tagar #TriviaFilm. 


REVIEW 


@vita. bie Masih mempertahankan formula 
lama, tapi masih membuat tertawa. Ice Age 4 
pantas menjadi salah satu yang terbaik. 


18.00 Naik Enak Turun 
TRA! Ogah (NETO) 
19.00 Big Movies I: 
04.30 Casper The God Must be 
05,00 Khazanah Crazy 
05.30 Sport 7 21.30 Big Movies II: 


06.00 Ragam Indonesia 
06.30 Redaksi Pagi 


Young Master 
00.00 highlight BPL 


done is being 
done." 


Billy Lo 
THE GAME OF DEATH 


OUCHORES6. BARAMOLINT AMAZON, GARRY BROWN, COLUMBIA PICTURES 


RATI 


sutradara 
Dredd, di Rotten Tomatoes 


VANTAGE POINT 


Ikuti update Trivi 


BNUMPASHLASIKA 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 
Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 


07.30 Selebrita Pagi dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
08,15 Makan Besar - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 
08.45 Gak Nyangka « Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 
09.15 Ups Salah - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 
09.45 Spotlite — — 
10.18 Warna 04,30 Kabar Pagi : 
11,30 Redaksi Siang 06.30 Apa Kabar 3 KA BUSRU, x 
12.00 Selebrita Siang daan In 2 P onceptis Sudokw | By Das : Green 
12,30 Bocah Petualang EA ne | 2 | 1 
18.00 Laptop Si Unyil 10.00 Coffee Break Ta 9 | 6 | an 
18.30 Cita Citaku 11,30 Kabar Siang | 9 | 8| Is 
14.00 Dunia Binatang 13,30 Apa Kabar | i aa r7 i 
1430 Koki Pintar 1e.gn donasi Siang b | li s 
15.00 Brownies .30 Kabar Pasar , 1 As 
139 Ta Gak sih 16,00 Kabar Petang 1 6 lel | (7s 
16.00 Jejak Petualang 19.00 Apa Kabar na IT 
16.30 Redaksi Sore 1220 1Oonesig Malam Jessi | Lambe 
17.00 Indonesiaku .30 Indonesi | | ng: 2 
17.30 Orang Pinggiran Lawyer's Club 9| 1 3 , 2 : 
18.00 Hitam Putih (live) | | Ig 
19.15 On The Spot 23.00 Kabar Malam | | 
20.00 Opera Van Java 00.00 kabar dari Timur |3 
22.00 Bukan Empat Tengah ai 1 
Mata 7| 911 :B 
23.45 Berburu Dittieoity Level tk nia 
00.15 Jejak Jejak 
Misterius . 
00.45 Sport7 Malam IRANS Ba 
01.15 Redaksi Malam 
01,45 Theater7 Malam: 3 iTa 7is's sI2 8 
i 04,30 Reportase Pagi | £ 
Sanata 05.30 Islam Itu Indah Je oh: 
06.30 Insert Pagi ? | 2 1 1 5 1 1 2 2 
TV 07.30 New Rangking 1 12 8 
Global 08.30 Best of Super 87 sio sela 2ji 
Trap 4/9 6/51 2/7 8/3 
04.30 Ape Escape 09.30 Huru Harada sisaj2's 1lo 7jaji 
05.00 Dora The Explorer 10.00 (d3ntik 2lialsis 7je siai: 
05.30 Kura-kura Ninja 10,30 Makin Jail 7is'olela sis alah: 
(TMNT) 11.00 Insert Siang war 5 " 
06.00 2yangtahi 12.00 Bioskop Indonesia 
Guarepants 13.45 Reportase Siang ogramme. 
08.00 Avatar The 14.15 Digital Clip “p Bk cr 
Legend of Aang 14.45 Sketsa 
08.30 Awas Ada Sule 2 15,45 Show Imah 
09.30 Hot Spot 16.45 Reportase Sore 
100 Dane Cobek 17.15 Insert Investigasi Belantara 
. sesi 18.00 The Best of : 
11.00 Indonesia Bicara Ethnic Runaway gala) 
12.00 Buletin Indonesia — 19,00 Tahan Tawa Hi r 
Siang 20.00 Sketsa an 
12,30 FTV: Demam 21.00 Bioskop TRANS dan fauna di habitat asalnya. Indonesia sebagai wilayah yang 
Cinta Korea TV: The Scorpion ditutupi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia merupakan 
1030 1005 Ampuh King Ba men an 
16.00 Fokus Selebriti 23.00 Bioskop TRANS yang menarik untuk diteliti. Sayangnya, penambangan 
16.30 Naruto TV: The Scorpion ilegal, pembalakan, dan kebakaran hutan menyebabkan flora 
17.00 Kungfu Panda King: Rise of The dan fauna kehilangan habitat aslinya. Belantara juga akan 
17.20 Transformer Warrior bercerita mengenai pusat-pusat konservasi alam tempat 
Prime keragaman hayati Indonesia diselamatkan. 


Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 


Selasa, 18 September 2012 


INFO FILM B 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


TOSKOP LENG 


the first motion picture 
from the creator of 


family guy 


€MVIL:RETRIBUTION | 


(3D): 12.30-14.20 - 16.10-18.00 -19.50 - 21.40| 


EXPERIENCE at (pema XXI GANDARIA CITY 


MILLA 
Resipenrewu, 


IMAX 
GANDARIA XXI IMAX 3D 
1230-1420 -16,10-18,00-19.50-2140 


Preritire 


STUDIO XXI PREMIERE EX. . 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
1230-13.00-1420-14.50-1610-1640 
-18.00-18.30-19.50-20.20-2140. 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUT XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMI 

Pa ISA 1420” 1520-1610-1710 
-18.00-19.00- 19.50-20.50 -21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1330-1435-15:20-1625-17.10 
-18.15.19.00-2005-20.50-21.55 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 

PURI XXI PREMIERE « 

UIVING WORLD XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1230-14.20-16.10-1800-19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 
1245-1435-1625-18.15-2005-21.55 


PURI XXI 
1218 12.45 1318 14.05-14.35 - 
15.55 1 8 


CBD CILEDUG XXI 
12.00- 12.45-13.50 -14.35-15.40- 
25-17.30-18.15-19.20-20.05 - 


PAN Inoonesia XI» 
FX PLATINUM XOXI « 
HOLLYWOOD XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI « 
GANDARIA XXI 

SEASON CITY XXI 

METROPOLE XXI « 

GADING Aa KALIBATA XXI » 


SEarONG, AOA“ B3D Xu. 
METROPOLITAN XXI 


MAI 
12.15-12.45-14.05-14,35-15.55- 
16:25.17.45-18.15-19.35-20105 
21.25.21 

SENAYAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI » 
ANGGREK XXI » LIVING WORLD XXI 
1215-13,15-1405-15.05-15.5-16.55 
Pa 18.45 -19.35-20.35-21.25 
1818:18.18-17.15-1800-19.15- 


PI 
:1990:14201520:1610.1710 
20.50-2 


“1 
14.45 17.00-19.15 -21.30 
xi 


05- 1440 -15:55- 17.45 - 
-2125 


:16.30 18.00-18.45 
-14.55 1555-17.45- 
-2125 


13.15-15.15-17.15-18.00-19.15 
20.00-21.15 

BOGOR TRADE MALL 

TAMINI - CINERE - 

GRAND MAL BEKASI 

Tran argo TaA0 1130.1920.2110 
BLITZ CP VELVET 


| Tt 
RE FRIBU,TIOY 


na ang! 


STUDIO XXI EX . 

PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI - 
KUNINGAN CITY XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI » 
PONDOK INDAH 1 XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI « 


GADING « CIBUBUR - DETOS « 
CILEGON - WTC SERPONG 
1215-1405-15.55-17.45-19.35-21.25 
EPICENTRUM OI 


NAK RAWAC 
1230-1420. oi 18.00-19.50-2140 
BLITZ GI 
12.00 -14.15-16,30- 17.45-18.45 


0.00 - 
DJAKARTA XXI 
1245-1435-16.25-18.15-20.05-21.55 
BLITZ PP VELVET 

1800 1716-10-24 


GALAXY » 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
BLITZ MOI 
14,15 -16,30-18,45-21.00 
BELLANOVA « 
SURYA M2 - CIJANTUNG 
12.45-14.45 16.45-18.45 20.45 


5.15-17.15- 18.00-19.15 


METROPOLIS » 
MALL LIPPO CIKARANG, 
13.00 -14.50-16.40- 18.30-20.20 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES 


STUDIO XXI EX 3-D » 

PLAZA SENAYAN XXI 3-D « 
LUIT VILLAGE XXI 3-1 

PEJATEN VILLAGE XXI 3-D « 

GADING XXI 3-D - 

ARTHA GADING XXI 3-D « 

SERPONG XXI 3-D - 

METROPOLITAN XXI 3-D 

1230.1420.1610: 1800. 19.50.2140 

SENAYAN CITY 901 3 

KASABLANKA XXI 3: 

KUNII 


D 
EMPOMM PUT KKU ID 
PONDOK INDAH 2 XXI 3- 
PONDOK INDAH 1 XXI 3- 
ANGGREK XXI 3-D « 
BINTARO XXI 3-D - 
BOTANI XOXI 3-D « 
LIVING WORLD XXI 3-D « 
KARAWACI XXI 3-D « 
MEGA BEKASI XXI 3-D « 
PURI XXI 3-D » GM 3-l 
PLAZA BLOK M 3-D « CIBUBUR 3-D 
1245.14,35-16.25.18.15-2005-21.55 
BLITZ GI 3-D 
30.15.30.17.30-19.30-21.30 


Pa a0TE20 ”17”10-19100-20150 
IT Me 


BKI 

13.00 15.15-17.30. 19.45-22.00 
CILANDAK 3-D 

14.05-17.45 19.35-21.25 

MTI MKD “BLTZ BEP 3-0 


Cab CNEDUG KU 3-0 

16.10 -18,00-19,50-21.40 

BLITZ CP 3-D 

12.45 15.00-17.15. 19.30-21.45 
1Tz 00. 15.00-19.00 


ADW 


Pa  — 
BESOK PREMIERE 


| GADING - CUANTUNG - 
BUARAN » BELLANOVA - 
PALAXY - DEPOK 
METROPOLIS - BTC 
PONDOK GEDE - CILEGON - 
BOGOR TRADE MALL - 


| GRAND MAL BEKASI - 

MAL LIPPO CIKARANG, 
AA Simone Sean 
12.45-15.20 
PALA BENAYAN 
16:50. 19.25-21.25 


BLITZ TK 
13.00-15.45 18.30-21.15 
PONDOK INDAH 1 XXI : 14.25. 19.10 


PLUIT VILLAGE XXI - 

MEA BEKASI XXI 
00-17.00-19.00.21.00 

DAK ONE Na 


EKASI 
19,15-15115-17.15-19.15-21.15 
KASABLANKA XXI 

12.15. 16.50-21.25 

BUARAN 

1245-1645-2045 

BEKASI SGUARE XXI 
(haao.19.00 

| SERPONG XXI : 15.15-19.15 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 
BOTANI XXI 3-D 
15. 35 


RUBAH 


KAP DAN 


AM 


PEJATEN VILLAGE XXI » 

BINTARO XXI « CITRA XXI 

METROPOLE XXI « BOTANI XXI - 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI - 

BEKASI SGUARE XOXI 

BLOK M SGUARE « SLIPI « 

DAAN MOGOT - ATRIUM 
SUNTER « ARION - CIBUBUR - 

TAMINI - KARAWACI - DETOS - 

CINERE - WTC SERPONG, 

2150-18,15-21,00 

Aa 1400 -19:00-22.00 

ARTHA GADING XXI : 14.15-21.25 

BLITZ BCP : 12.45-15.30-21.00 


d 
pn Ha) 


PLAZA BLOK M 

12.15-14.25-16.35-18.45-20.55 

KASABLANKA XXI « 

SEASON CITY XXI - KALIBATA XXI 

12.30-14.40-16.50- 19.00-21.10 

PLAZA SENAYAN XXI 

12.45-14.55 -17.05-19,15 

PLUIT JUNCTION XXI 

13.00-15.10 -17.20-19.30-21.40 

GANDARIA XXI « 

GADING XXI - MEGA BEKASI XXI 
.15-15.15-17.15-19.15-21.15 

PEJATEN VILLAGE XXI 

12.15-16.50-21.25 

CILANDAK : 12.30-17.05-21.40 


MAIN BIOSKOP KLIK - www 


PLAZA SENAYAN XXI - 
KUNINGAN CITY XXI 

PONDOK INDAH 2 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI 

12.30 - 14.40-16.50 -19.00-21.10 
HOLLYWOOD XXI TIM XXI 
13.00 - 15.10-17.20 -19.30-21.40 


GADING XXI - SERPONG XXI 
12.45 -14.55-17.05 -19.15-21.25 


cine 


PLUIT VILLAGE XXI - 

PURI XXI » ANGGREK XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
GANDARIA XXI - 

ARTHA GADING XXI - 

UVING WORLD XXI - 

GADING XXI - SERPONG XXI « 


Rapi YM menyewakan cma 


12.45-14.45 16.45-18.45 -20.45 
KALIBATA XXI « 
MEGA BEKASI XXI 


PONDOK GEDE - CILEGO! 
1 BEKASI SAUARE XXI 


N 
45, 1453 1705-19,15-2125 
ILEDUG 


CBi 
Ti NGNS 1S 1918-2115 
ARTHA GADING XXI 

PN 12 


PLAZA SENAYAN XXI » 

GANDARIA XXI 

GADING XXI - 

UUVING WORLD XXI » 

PRO ATA BLOK M 
18.15-21.00 

PLAT INDONESIA KAI 

13.00-15.45-18.30-21.15 

KASABLANKA XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI « 

MEGA BEKAL BEKASI XXI 

14.1 

BLITZ GI » 2m Pp» 

BLITZ TK » BLITZ BCP 

12.45-15.30-18.15-21.00 

PONDOK INDAH 1 XXI 

.00 - 20, 


GRAND MAL BEKASI: 12:30 1.40 


FONDOK INDAH 120X13-D 
6.10 
Cab CNEDUG K3. 


MEGA BEKASI XXI 3-D 
12.45-14.56 

BOTANI XXI 3-D : 12.15-14.05 
CILANDAK 3-D : 12.15-15.55 


BLITZ MOI » BLITZ CP 
13.30-16.15 -19.00-2145 
CILANDAK : 14.30-19.05 


PLAZA BLOK M 

12.30-14.40 -16.50- 19.00 - 
MARGO PLATINUM 
13.15-15.15 -17.15-19.15 
MEGA BEKASI XXI 
12.15-16.50-21.25 


METROPOLE 
SERPONG XXI 
CBD CILEDUG XXI: 


XX: 13.00 -17.00-21:00 


3.15-17.15-21,15 
14.40-19.00 


FILM DAN BI 


CBD CILEDUG XXI 


12, 


-16.50-21.10 


BOTANI XXI : 14.40-19.00 


(duwat 


Capital Residence 48r 320m? & 
38r 170m?,The Peak Penthouse 
48r 450m2, Rani 0811982709 


EH Pro,Ancol Mansion Apt,jual 
Ls:bbm, view dufan, laut, fully 
furnish. Hub : 081315254099 


Essence Apt,Keb.Baru!Jual Cpt!! 
3BR,130m, UF, South, 2.25M Ng 
Hub : C21Famaco 087771817959 


Hampton Park, Tower C 28R41, 
S.pool/Sltn,82m?, Semi Furnish, 
14M. Felice 08161325271 TenR 


Marina P.Mutiara,110m?,2kt,FF 
Mewah Lt.5.H 1,4M Jual Cepat 
BU.Hub.68367080/0816740700 


Medit Kemayoran-100m3kt(SF) 
& Apart Ancol marina 90m 3kt 
(FF)" Murah" Dg Pro:4643 2000 


St.Moritz-Presidential — Suite 
218m?,4 BR's,Jual Cpt (@5,5M 
EraHome 7266888"0818131152 


Thamrin Residence 3KT DAN 
Good Price " Nice Unit 
Graha 7653888 / 0817.998.: Es 


(DISEWAKAN 


Bellagio Residences Apt, 241Br 
FFbest view,strategic location 
Hub, 0856 9144 2039 


Medit Boulevard Kemayoran It.3 
View Pool Kmr 3#1 Furnis Decor 
bersih L.72M.081387770075 


MitraBahari PH,2Floor,FF,Mwah 
,SeaView,280m2, Pluit, Strtegis, 
99jt/Th.70773697/68367080 


INFO PROPERTI 


/Ayo bergabung u/ memasarkan 
villa? mewah di Bali dg imbalan 
besar, Tanpa ikatan. Langsung 
pameran. Info 0812 2000 330 


RUMAH DIJUAL 


Cinere PLN raya It.1000m 1b.600 
2lt Pool perlu renov rp.2.6M 
Hub:081219715839 


Grand Galaxy City 

Miliki Rukan Sentra Komersial 

IL, Marga Rp masuk ppn 
1 hdh lgsg mtr Honda 
Hub: 021 82035501 


JlWashington Bivrd 1925Kota 
Legenda Cibubur Rmh Mwh,Br, 
Lt600,Lb400,F.Furn,AKt,K.Rng 

Tlp:08176425408, 02191451501 


Krawang jl rmh villa 4kt.tembok 
kelilng SHM T.800m Bgn.250m, 
tggl bw pakaian. 0816887946 


Summarecon Bekasi Palm Rest 
8x17,standart:RayWhiteGading 
James 081218880199/4515993 


(E JAKARTA BARAT 


Century 21 Akasia. Tmn Kedoya 
Baru,T/B:300/400,harga mnarik 
Jopi 0819 802 297 / 563 7979 


Green Garden 300m? Blok B1, 
hdp Utara. SHM. 47M (NET), 
bebas banjir. 08 58 107 59877 


Jelambar-Jl.Karya Ls.225m'2Lt, 
Jual Cpt,Hrg Bawah Pasar 1,9M, 
Hub: 0816 962 351 / 33261942: 


Joglo,Jakbar tanah SHM 510m? 
tinggi,JI.Strategi 6 No.7, TP.hub: 
(021)720-2144, 08788 2879454 


Puri Gardeniajual cpt,BU rmh 
baru 6x18, 1b.6x20, 2lt, 3kt, 
3kme1, hub:087880021888 


Puri Indah BIk F, 2ft Huk Tmr/ 
sitn It.395 Ib420 shm s.furn rapi 
kokoh hub: 081314139329 TP 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent,Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(C JAKARTA PUSAT 


JL Benhil 9, Lt 101m. Kmr Ttdr 3 
Kmandi Dpr Tingkat Grasi Dijual 
Cpt Rumah Hub. 081286922179 


ANusuf 500m? Kertosono200m? 
Prkllmsi  Lt.650,Kmrsl:Lembang 
11.880: 33Milyar"081808070695 


JlKesehatan, Lt:260m?, SHM, 
Hrg SAM, bisa Nego, (Tanpa 
Perantara). Hub:0813.8916.7122 


Tnh Abang 3, 1650m, Cck u/Offc 
Gudang, dll.Rwtomang 5630101 
Evendy Tjhin 0811.1010.755 


(C JAKARTA SELATAN 


Abdul Majid-Cipete 430 Pool,cck. 
utk usaha" Nipah Ry 155 s.huni, 
Felice 0816 132 5271 Ten Realty 


Bintaro Permai Ry 2630 Warung 
Buncit Ry 1450 Saharjo Ry 5400 
Prapanca 700 « 0818 148 986 " 


Bintaro Permai,The Butterfly 
Residence 25unit,Ready 2lt, 
1.045M 2kt Lt198/81,Fas S.Pool 
C.House,SHM 02170770991 


Ciawi 276m &200m, Ciomas 
300m &200m, Cibulan 220m, 
Ciasem 175m # 082.125333119 


Cinere raya LT.582m2 LB.565m2. 
shm.cck utk Rmh tinggal/usaha 
h:3,7Mn9.0818149087,93675357 


Cipete Anggur Brt Il/Komplek, 
Strtas,SHM,552/267,4KT,3KM. 
Hub: 7210101,71688289/90 


JlPertanian 3/2 Lb.Bulus 173/ 
225m2(21t) Baru mwh minimals 
Hub: 08179131778 - 68488111 


JLRw Bambu No.B31 Psr.Mggu, 
Lt.680m2, Kmr.20, List.7500, 
SHGB: 0217811775 - 7804787 


Karbela, Setiabudi, 153/200m? 
Murah, Jarang ada, Jual Cepat 
08159696600 / 081382596515 


Perum Casamora,Cilandak,219/ 
330,KT31,KM3t1,Rm.Br,5,2M. 
1e90,0817767000/02170670633 


Pondok Indah--250m--Good Loc 
120m--dekat PIM 2--ERA Graha 
765.3888 / Yova 0816.855.197 


Tebet Barat Lt.285m,Lb.500m 
SHM,blkg RS Tebet,Bgs Sekali 
cek u/kntr, 021.93499255 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tebet Utara Lt.185m Lb.300m, 
SHM,2LT,cck u/kos?an,kantor, 
Hub: 021.93499255 


(JAKARTA TIMUR 


Cibubur Lt.2000,Lb.1600m,Full 
Furniture, Minimalis 6KT, Pool 
/Slap Huni.Hub 021-3373 5533 


(JAKARTA UTARA 


Florence 8x20m/Ut/rumah split 
level,hrg murah!"JJ House PIK: 
29032500 / Awie 08990049474 


Pluit Barat,tt.200/160,3kt Shm, 
Sltn.Valerie 0858 8533 0788 
Informasi Properti 581 1991 


Sunter Danau Indah Tmr Uk.12x 
25x21t,SHM.Gudang Balaraja uk 
964.Duta Pro 0819 3232 2174 

Sunter,Rumah 3Lt siap tinggal, 


1,5M Hub. D'Rumahku Merry 
081287821547-02133035923 


TANAH DIJUAL 


JUAL TANAH 


(NGANTONG) 
1.200 m', Lebar : 24 m 


| BODETABEK 


Alsut,"Jual Cpt”Onyx Samping 
Club House Bdn Hrga 8,5it Nett 
Devid De House 0818.788.827 


Cikarang Barat Dijual Tnh 6,5Ha 
SHM,cck u/Gdg, Pabrik, dll “Ray 
WhiteSguare 021.85392913 / 
0818 774 627 


Cikarang Jual Tanah 
1800-1785.230 Hub:  H.Tas 
0816887946 


Cikarang, samping Central Park 
Toha - 590rb/m dkt PT.Kobexo 
AHa, LM 50m # 600rb/m, 9,8Ha 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775tb/m, 6Ha LM 60m - 
775rb/m. lok bagus dkt stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pro 
081574739888 


Diponegoro Raya 5ha-825rb/m, 
Pd. Ungu Sha-1,7jt/m, Pd Hijau 
10ha-725rb/m, lok bagus Hub: 
Widya Pro 081574739888 


Sentul City Bogor Ls.10Ha bgs 
w/gudang/perumh(1,5jt/m)& Ls 
3Ha bgs u/Villa 450rb/m SHM 
08161113964 , 08158007776 


(JAKARTA SELATAN 


Bintaro” Jombang”8.400M2, Lok 
Bgs"'Cck U/Hunian”70022700/ 
92127000 Azmi“ERA Radiant 


Gatot subroto“4000m”Lok.OK 
Gandaria"413m“pinggir jalan 
RWvmiw 7202929,081219935979 


Taman Cilandak Luas 819m? 
ada rumah 2Lt 4 450m? Sw pool 
5Kt tenang Nego Hub: 7864487 


(C JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Ebony GolfsV'Danau/Unlimited 
Unit, Hrg Ok! 0815 1735 7079 


Marunda lokasi dekat Pelindo II, 
6Ha » 500rb/m, 12ha600rb/m, 
Cilingcing, Cakung 1,1ha, 2,7ha, 
5,5ha,10ha, 35ha. SHM, Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Priok Belakang Polres Jakut Lok 


Strategis &Potensial LT.5000M? 
Hub:William 021.28879766 


RUANG USAHA 


“ Gedung Pabrik luas 55.545/ 
Bgn 9500 di Krawang, PLN 500 kva| 


“ Tanah Industri 9 ha di Cikarang 


Hub: 0818 999 585 
0812 865 11000 


(yua 


Bang,PabrikkTah di Pulogadung 
KiPJaktim Lt/Lb 7.416/2.743m2 
SHGB s/d'2023 Hub.Iwasaki/ 
Samsul Ph.0858908838/9 (TP) 


Bangunan 4Lantai, Radio Dalam 
1100m,Strategis,Parkir luas,cck 
u/Offc, Resto, Raywhitetomang 
Christ 0813.10.315315/5630101 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Strgs Puspitek BSD Harga 
Mnrk PPS 54215678--54212188 


Gedung dilippo Cikarang Is 1995 
(1216 cck u/factory & adg. Hub 
0818999585/081286511000 


Gedung mall (baru) Pasar Baru, 
bLt, Lt/lb 3800/1000 TP 
08158168000 


Gudang diPeta Utara,JI.Utama 
1t.509, Ib.1125,3It,SHM.RW MK 
INO:082113683926 / 6627007 


Kantor BaruJualJiMampangPra 
patan no26 t/b225/750mblt fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kios di Apt Kalibata City Twr 
(/BMO5, strategis, dkt Lobby 
9,8m2,2mK,TP 0812 19791871 


Kios di ITC Mangga Dua, dijual 
segera. Peminat serius hubungi 
pemilik di :08578.2923.611 


Kost Exc Mgg Besar Ry 5It,36kt 
'10/550emggBsr4,50kt,6It 216/ 
11004Mag Besar 4E,30kt-Hotel 
g-sahari Ry74t,600/4000sRuko 
Sik(kost)3Okt, M99Besar 91 Ruko 
Alt(kost)20kt,MgBsr ry42UGdg 
Alt m9Bs18/3,18x23,exSpa/Sau 
na pralatan,jl/sewatBungur Bsr 
RyLs:18430m hub:0816.901537 


Kost?an ManggaBsr 16x17,#4t, 
kt 53,hrg ng-Unihouse 65835136 
/ Hengky 0813 8522 9325 


Office Strata Title dgn Harga 
Terjangkau di CBD Thamrin, 
Bebas 3 in 1, Free Overtime 
Hub: #8021) 392 9988 


Rukan 4 14 Lt,strategis,sebrang 
Daan Mo 


PIFERTII 


Rk Kebayoran Arcade,Lt:86m? 
Lb:280m?,ALt,StrgsGriyasena 
745 6160 / 082 1100 15 171 


Ruko #1.25Ha, Kampung Melayu, 
Kecamatan Teluk Naga, Desa 
Pangkalan, pinggir jalan raya, 
kolam renang. 08128889299 TP 


Ruko Dijual Tanah Abang Depan 
Blok B Jakpus,Hub: 90376531 / 
6332045 / 70525801, 


Ruko Intercon Plaza Alt (5x18) 
Taman Kebun Jeruk Jak-Bar Hub 
Bryan 0818 766170 


Ruko Jl.Kemenangan Dpn Skih 
Ricl 5x25,Town House Pantai 
Mutiara, Full Furn.08161968878 


Ruko Komp.Golden Plaza Fatma 
wati (Lotte Mart) Alti, ll renov 
Rp3AM.IDP Prop/Sri' 7507504, 
08159819027,081311185329. 


Ruko Siap Pakai@Ktc Klp Gading 
Jual Cpt 4,5x16-3Lt, Hrg OKILJH 
Nining 081511629116 - 524007 


Ruko, Grand Wijaya 4 Lantai 
Luas.76/210m?, jual cpt, Murah 
(21 Amb 0816 1777 2939 


Showroom Dijual sgr di daerah 
Kemayoran posisi hoek,katr di 
atas, tIp,pin,pam 085319068817 


(DISEWAKAN 


Cntr Food/Non Food disewakan, 
di Univ UBM,Ancol/UNTAR 2, 
Grogol Hub:41527670/6903164 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub : 
Alex, Hp: 08126395269 


GUDANG - PABRIK 
Gudang Sewa Kapuk, 600/500 
«4 Yoyo 0818.961.861 ““ 


Ktr Bbs 3Inl Di Kuningan L.115, 
165, 180, Free Parking, 
Strategis, JLHR Rasuna Said 
Kav B7 Kuningan.Call 522 4888 


Gudang Daerah Cengkareng Bs 
Bulanan / Mingguan / Terima 
Titipan Barang Hub:0816829656 


Gudg,TB SimatupangCdkt citos), 
1t2900/2.000m 3t:knstrksi baja 
Int kayu.7210101,71688289/90 


kantor Mrh,Muh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Ltan/BIn Bs 
urus domisili Ph:085719862223 


Kios Mall Ambasador Lt.3 no.57 
Hub: Erna 0811 18 22 86, Nini 
0816 1960 999 


Ktr siap pakai hrg terjangkau 
lokasi segitiga emas mcm-mcm 
ukuran(021)52898099,5152363, 


g Usah: 


Toko di Cikini Gold Center Lantai 
1 disewakan (fashion & 
lifestyle) 0811962547 


RUMAH DICARI 


Dicari Rumah PIK/Golf Lake & 
sekitarnya untuk pakai pribadi 
Hub:021-70617199 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Angsana Ry 8A Pejaten Tmr Jks 
u/rmh/ush/ktr 6KT SKM AC 
1400w hal 10mbl-081317415791 


JlAnggrek dkt Hilton/FF Rmh 
Expat Priv Comp,3kt,24hr,sec, 
pool,aym,6.250rb/bin-5321007 


JlParang Tritis Raya No.19, 
Hadap Barat, uk 12x30 (tingkat) 
TP, Hub: (021) 711 20303 


TANAH DICARI 


Dicari Tanah untuk kebun sayur, 
didaerah bogor/bandung dan 
sekitarnya. hub:08578.2923.611 


ANTENA/PARABOI 


/Agar antena di TV Anda Bagus 
Ada Ahli Antena TV (100Rb) 
Parabola (5 Jt) CCTV (3,5 JB) 
Indovision, Top TV, DII Hubungi: 
Jkrt:56980781 Bekasi:83225656 
Tngrg:51202262 Dpok:71133344 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
Antena tv 100rb, Pabola 1,5jt 
CCTV 3,Sjt, Indovision, Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


/Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh,”ant 100rb" 
pabola 1,5jt,Indvdn,Top tucctv 
71M13335-56958877-83311183 


Specialis Parabola Digital. Trm 
pmsng/pbtln Pbola Dgti Antena 
TV. "Abui”:64711054 / 6410184 


RAGAM 


Ingin psg iklan mudah & cepat 
disemua koran di Indonesia, 
Hub:02183787976/83787995 


Utk pasang iklan di Kompas& 
semua koran di Indonesia Hub, 
021-70217950 / 7397303 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
Ujk,SIUP, TDP, NPIK, NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpomdepks,pbf.klinik.alkes,obat 
kosmtk.pangan.exportimport.dll 
il.kbnirk19/111H-081219174825 


KARAWACI XXI » 

METROPOLITAN XXI 

SEMANGGI - SETIABUDI « 

EKALOKASARI 

MARGO | PLATINUM 
-16.50-19.00-21.10 

tin Ph .BLITZ TK 


Gang 
ADA SEPTNASA 
InektA KuSwuTo 


ERA Sunny 

KIS Mang 

Do see dat “ 
PALI AP WNA BAKTANNN 


KN at LI 


SLIPI - ATRIUM - ARION - 
MAL BEKASI 
12.15-14.25 16,35. "as 20.55 
Houywoon 4d - 
(OPOLE XXI » 
Kap EnEbue yu - 


MEGA BEKASI XXI - 
BLOK M SGUARE - 


"| DAAN MOGOT 


DETOS « WTC SERPONG - 

CINERE - KARAWACI « 

PONDOK GEDE - 

GADING - CILEGON 

12.30 14.40-16.50. 1700 21.10 
JANTUNG - DI DEPO! 

METROPOLIS - 

Ta NO 160: TO20 20.30 


PLAZA INDONESIA XXI 
12.30 -14.40-16,50- 19.00-21.10 
PE PLATINUM XI » 


Tae is. 17.05-19.15-21.25 


PLUIT JUNCTION XXI 
12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 
SURYA M2 


plex.com 


AA Ia 


E ONLY HOPE 
FOR THE PLANET. 


KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT OI » 


myoure my Baby 


SETIABUDI - SUNTER 
12.45.14.55-17.05 -19.15-21.25 
BOTANIION « BEKASI SAUAME NO 


1.10 
wa uno CIKARANG 
.30-1 


PLAZA SENAYAN XXI 

12.30 14.40-16.50 19.00-21.10 
FONDOKINDAN 1901 

IPATAY, 00-21 


JTZ. 
13.15-15.45 18.15-20.45 


Ok Di so ra ut 


BSD XXI 
12.30 -14.40-16,50-19.00-21.10 
GADING XXI 


14.55-19.15 
GRAND MAL BEKASI 
16.50- 19.00-21.10 


WA 36-18145-2055 
IRADE MAL 
0” 16:50” 19.00-21.10 


apa ceritamu 


kempasiana 


esensi bukan sensasi 


SUKSES MENDAPATKAN BEASISWA 


Selalu ada usaha agar sukses mendapatkan beasiswa. Penasaran 
ingin tahu cerita dan tips suksesnya? Baca di Kompasiana Freez 
edisi Rabu besok. Bila Anda ingin ikut berbagi dan 
berkontribusi di Freez, klik 


@ http://freez.kompasiana.com/guide @ 
sekilas 
kempasiana 


Kompasiana adalah media warga terbesar di Indonesia yang 
kontennya diisi oleh para pengguna internet. Setiap orang, 
termasuk Anda, bisa menulis dan langsung menayangkan 

berita, opini ataupun karya fiksi di Kompasiana. Bergabunglah 
bersama ratusan ribu penulis dan reporter warga 
Kompasiana. Untuk mendaftar, klik tombol Registrasi di 
www.kompasiana.com. 


Hadir setiap Rabu di Kompas 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


41 


VDIDIK AN 


Penunjang 
Kurikulum untuk 
Bekal Mlasa Depan 


BUKU buku pelajaran teoretis tak lagi menjadi satu 
satunya “senjata” untuk membekali para penimba ilmu 
karena ada beberapa literatur yang perlu berintegrasi 
dengan hal-hal pragmatis. Alhasil, kini pihak institusi 
perlu melengkapi mereka dengan fasilitas fisik yang 
mendukung kurikulum. Salah satunya seperti yang 
dilakukan Raffles Design Institute (RDI) Jakarta. 

Setiap jurusan yang dimiliki RDI Jakarta telah 
ditunjang dengan fasilitas fisik. Centre for Professional 
Development Marketing Department Raffles Design 
Institute Jakarta Almira Yasmine menyebutkan, Interior 
Design Studio yang dilengkapi meja gambar dapat 
dimanfaatkan untuk workshop dan menampilkan 
karya, Ada pula ruangan untuk mahasiswa Fashion 
Design yang telah dilengkapi mesin jahit elektrik 
sesuai standar industri guna memfasilitasi kegiatan 
perancangan hingga display karya. 


Beragam Bangsa 
dalam Satu Sekolah 
Internasional 


International Academy 
Private high schools 
Untuk usia 14-19 thn 


kal "NA Cr 
EP (1 


DENGAN siswa yang berasal dari lebih 
60 negara di dunia, tidak ada sekolah yang 
menyamai keragaman seperti halnya EF 
International Academy. 

Belajar di luar negeri merupakan pengalaman 
yang menantang dan bermanfaat. Dengan 
staf berdedikasi dan kampus yang aman, 
Wpmnas naya nyaman, dan modern, EF International Academy. 
memberikan lingkungan pengasuhan di mana 
siswa dapat tumbuh dan berkembang. 

Wajar apabila siswa EF International 
Academy mudah mendapatkan tempat di 
Universitas ternama di seluruh dunia, Maklum, 
lulusan EF International Academy mempunyai 
catatan yang baik di universitas-universitas 


60 Kebangsai 
4 Lokasi 
1 Sekolah Internasional 


» I0C56 Grade 9- 10 American 
High Sehoal Program «A Lovel 
Program «IB Distuma Program 


Ag 6 AAS) 


p Lokasi sekolah yang ideal 


Twitter: @raftegakarta 
Pinterest : RaMas kakarta 
Instagram 1 Raffles Jakarta 
Youtube : raftescedgrikt 


erimaan siswa baru tahun ajaran 2013-2014 telah dibuka | 


Kesempatan istimewa, mengunjungi sekolah kami di 


USA | Inggris 


bergengsi di dunia, Sebanyak 90 persen siswa 
EF International Academy diberikan penempatan 
di universitas pilihan pertama dan memastikan 
semua siswa yang lulus dapat diterima di 
universitas untuk mengejar masa depan mereka. 
Dapatkan kesempatan mengunjungi EF 
International Academy di Oxford, Torbay, dan 


Facebook : Ratfies Desian Institute Jakorta 
Wobsite : www, rafiesindonesia.com 


Yeo 


Sementara itu, PC Lab dan Mac Lab dapat 
dimanfaatkan untuk pembuatan animasi atau 
portofolio, Tak ketinggalan pula perpustakaan dengan 
koleksi buku-buku yang menunjang semua jurusan 
Untuk mengapresiasi karya mahasiswa, terdapat 
sebuah ruang khusus yang sengaja digunakan untuk 
menampilkan hasil karya dari setiap proyek, window 


New York untuk pendaftaran di bulan September 
2012, FAYAI 


Hub 021 5203053 atau SMS: Nama Usia kirim ke 081210132233 
10 8 " 


mau cepat kerja..? kuliah di LP3I (173) 


GAMPANG 


TANGNTANGSUNG KERJA 


€ BISNIS ADMINISTRASI @ SEKRETARIS @ PUBLIC RELATIONS @ DESAIN GRAPHIS 
@ MANAJEMEN PERKANTORAN & 'ARIAH @ KOMPUTER AKUNTANSI 
# KOMPUTER INFORMATIKA @ TEKNIK OTOMOTIF @ TEKNIK ALAT BERAT 


LP3I Blok M (021) 72788200 & LP3N Jakarta 1) 43006168 & LP3I 
wa 8544 8 LPN Depok (021) 


Tangerang (02155142 257220 
LP3I Medan- Gajah Mada (061) 


AYO BERGABUNG 
tesiban 000 
MAHASISWA BARU LP3I.! 


m Unggulan LP3I dengan Jurusa 
Alamat Kampus Politeknik & Business College LP3I di seluruh Indonesia: 
@ UPI Kramat, GG. Sentra Kramat. J. Kramat Raya No 79 Jakarta (OZ1) 3101062-3156145 
# Lal 21) Tntnn40 8 LP Pula 
0.2 0 LPN Cimone-Tange 
3630 @LP3I ee) 
n-Makaasar (Ot) 8 1S 
7 ngkulu (UTS) 22879 @ 
ba) 377234 @ LP3 HN Kapri-Batam (0178) 425452 
LPS Malang (0941) 41125041 tam 1031063180 8 LPS Padang (7 AN Palu (045 Api al 
133608 e LP3I Samarinda (641) 770375 @ LP3I Semarang (OD4)7GEBAALA @ LPN Sidoarjo (DO) 166 00K6.049196 @ LPN Sukabumi (D266) 7072687 e LP3I Surabaya (031 
11786 @ LP3I Tagal (0280) 352000 
DAPATKAN FASILITAS: Ka den de 
@ Penempatan Ki ga, eebelum Lulus Kuliah NENAAN, Contabi DNAN 
@ Dana Pinjaman Belajar (Dibayar Setelah Kerja) 


@ Pertukaran Pelajar ke Malaysia 
@ BEASISWA 


0 D1 ya75 eat 
IAMUN LULUS 
Ra 2051 Bag 


NNTAR 


UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
JAKARTA 


N ! Program Studi Strata Satu (5-1): 
» Fakultas Ekonomi Fakultas Kedokteran 


JIASAL BEKOLAKUpANG Dat ost metan 


Merdekakan Anak Bangsa 


dari Pengangguran 


PERKENBANGAN bisnis saat ini sangat 
membutuhkan tenaga kerja berbakat dan 
siap pakai. Tentunya ditunjang dengan 
profesionalisme, kematangan, dan kejelian 
dalam mengenali dan menangkap setiap 


peluang usaha. 


Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan dan 
Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) hadir 
melalui program-program pendidikan yang 
menjawab tantangan ini, Caranya dengan 
membenahi kurikulum pembelajaran, Bila 
selama ini pada kampus lain kurikulum 
pembelajaran mata kuliah keprofesian ada di 
semester akhir, di LP3I justru diberikan di awal 


perkuliahan. 


Sistem penerapan mata kuliah ini tidak 
sembarangan. Menurut Executive Marketing & 
PR LP3I, Tri Endi, LP3I sudah mengosultasikan 
kepada Kementrian Pendidikan Republik 
Indonesia, Biar bagaimana pun juga, LP3I 
tetap mengikuti ketentuan dan kebijakan yang 
diberlakukan oleh Kemendiknas, Artinya, Mata 
Kuliah Dasar Umum (MKDU) masih tetap 


nerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2013/2014 
Program Beasiswa - Jalur Penelusuran Prestasi (JPP) 


DAPATKAN KESEMPATAN 
BEASISWA TARUMANAGARA 


display, bahkan space wall Untuk mural drawing design. 
IGPWJ 


diajarkan hanya mengalami pergeseran yakni di 
tahun terakhir. 

Proses belajar mengajar pun disajikan 
melalui pendekatan praktis, diskusi kelompok, 
simulasi, role play, dan kerja praktik (on-the- 

Job training) sehingga semakin memperkaya 
wawasan dan pengalaman mahasiswa. 
Pendekatan ini ternyata menunjang keberhasilan 
para peserta didik untuk dapat memahami dan 
mampu mengamalkan keahliannya, baik melalui 
latihan kerja praktik di perusahaan maupun di 
lapangan kerja yang sesungguhnya. 

Memasuki tahun ketiga, mahasiswa akan 
ditempatkan di perusahaan dan instansi terkait 
sesuai dengan jurusan dan keahlian mereka, 
Akan tetapi, mereka tetap diwajibkan untuk 
menuntaskan masa kuliahnya di tahun terakhir. 

Umumnya perusahaan dan instansi tersebut 
adalah mitra kerja sama LP3I sehingga pada 
perkembanganya mereka selalu membutuhkan 
lulusan LP3I untuk bergabung di perusahaan 
dan instansi tersebut. LP3| mencoba 
menghapus “pengangguran-pengangguran 
terdidik", TAYAJ 


Langkah Tepat 
Pilih Perguruan Tinggi 


BAGI sebagian besar orang, memilih 
perguruan tinggi sama halnya dengan 
perkara “hidup dan mati" karena ada 
masa depan yang dipertaruhkan di sana, 
Sebenarnya ada beberapa hal yang 


S Manajemen Bisnis Pendidikan Dokter layak dipertimbangkan saat memilih 
“ 4 perguruan tinggi. Hal pertama yang 
|» Akuntansi Bisnis Fakultas Psikologi harus dijadikan bahan pertimbangan 
2 adalah keberadaan bidang atau 
Fakultas Hukum mu Psikologi melalui program Jalur Penelusuran Prestasi (JPP) bagi jurusan yang diminati. Baru setelah 
$ Ilmu Hukum Fakultas Seni Rupa & Desain Naa HERU AAS 


INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI : KANTOR ADMISI UNIVERSITAS TARUMANAGARA 


siswa-siswi SMA/SMK yang saat ini duduk di kelas XII 


berdasarkan kualitas dan reputasinya, 


Fakultas Teknik Desain Interior Kumpulkan informasi sebanyak- 
P dan memiliki prestasi akademik baik dan stabil. banyaknya tentang sekolah terbaik yang 
Arsitektur Desain Komunikasi Visual menyediakan bidang program yang 
Perencanaan Kol & Rea Estat Fakultas Teknologi Informasi Ana Asa Dana aa 
Teknik Sipil Teknik Informatika WAKTU PENDAFTARAN — : SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2012 universitas yang diminati. Siapa tahu 
P P r Anda juga bisa mendapatkan beasiswa, 
Teknik Mesin Sistem Informasi Bisnis PROSEDUR PENDAFTARAN : hubungi Kantor Admisi Untar atau Kalau universitas yang diminati sudah 
».3 lihat pmb.tarumanagara.ac.id ditemukan, pertimbangkan reputasi 
Teknik Elektro Fakultas Ilmu Komunikasi KRITERIA PENERIMAAN — : berdasarkan nilai rapor kelas X dan XI sekolah yang bersangkutan dan tingkat 
Teko Industri Pub Relations, Jumalisik, Periklanan (setiap semester) Ke ONA a an an ap an 


jurusan yang Anda minati dari universitas 
tersebut menunjukkan rating yang cukup 
menjanjikan di bursa kerja. (AYAJ 


A 


Ge Kampus | Gedung Utama lantai 2, Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, Telepon : 021 5695 8723 (hunting) E-mail : pmb@tarumanagara.ac.id 


BIRO JASA 


Special : Pgrsn Dkmn Prshan Br 
& P'pig PT, PMA, CV, UD, Akte 
Not,NPWP Siup,TDP,DII 24Jam 
Antr/Jmpt Sibtbk. PT Jotiro 
Sejahtera Hub: 021-88965524/ 
88965517/081315555666 


Ac & Ampiy beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Kybrd,Cmra, Lptop, TV,688 
17703/081288282889 Dimas 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020 -18jt. 5-6570 
218jt, | 1R3-4570-5,75jt.IR3300 
:8,7it,Kyocera 7,5jt.Toner Super 
70Rb-Part Ori Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


Jual//sewa u/kntr canon IR 5000 
NP 6050/6035/DC 400/405/506 
S/part laminating/toner.Cahaya 
Terang JI.Paus No.89A,1753057 


Distinctive — Spore — condos 
Hamilton Scotts/Leedon Resi- 
dence/Reflections for sale. 
Sms/Call Debra 46598571191 
www.deeteeproperty.myweb.sg 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya mulai Ljt. 
Alfaweb78.com 081314259139. 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nvayor H:Nego.Garansi.0214453 
1401,82425888,081210003434 
email-hamerteknikGgmail.com 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi “ Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-23,Tlp.(022) 
14239737 - 1238643, Bandung 


Deutz Genset, Hemat Bahan 
Bakar, Heavy Duty, Stock 
Lengkap, Hubungi Triana 
Bintang (024) 3519,321 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby — Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Dijual genset cummins USA 500 
Kuath2005HM:500Jam Kond99s 
081805897133/085711135417 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 185723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-bmtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Genset Stock : 25,30/45,70,100, 
250, 350, 500, 650,750,1000. PT. 
Nikaba Surya (031)7411188-4 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 

Dgn Harga Murah. 021-5198833 
"32 / 5M1M195 : Fax: 5442021 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376. 


R.Stock: Asphaft Mixing Plant 
kkap.30-400TPIM 10054 Import bhi 
bakar:solar/bt-bara/kombinasi, 
ul Automaticdata produksi 
sgt akurat & dpt diprint out 
A 2 mgg,yaransi 

g plhan unit di Indo 
bukti Jrg rusa 


Ready Stock 100'baru, Pakai 

al Loader 
9. Rolier 
finisher 


Readystock 1001baru,Stone Cru 
sh Si 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


HIBURAN & S. BUDAYA 


Rental sound syst mulai 1.000 - 
10.000wt Cocokuulang tahun, 
sunatan, pernikahan, dll Hub : 
021-631 2770 , 0818 0899 0044 


HOTEL/PENGINAPAN 


Dijual,ltk strtas dpn bndara adi 
sucipto ygyakarta,3Okm.r.rpt re 
stomushola,lgkp fasgperijinan 
occupancy 55-60 (max monthly 
0c.948T:081911110850 


Fas"R.rapat 180rb#br'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


OLAH RAGA 


Mobil Golf Bensin EZGO ClubCar 
Yamaha#EZGO Elect(Accu).PT. 
KKM,Cideng Tmr 38 ph.6322071 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb, Eropa amerika ausie afrika 
99rb/kg. Hub: 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph: 021-5550124/ 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal Blok M 
Novi 99301778:085780091188 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.Andrian. 
STC Senayan 021-90408617 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 99986428:087880523323 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 904, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jin. Gajah Mada No : 9, Jak-Pus 


Tutup K.Kredit/ KTA hny byr 
154 dr ttl tgihan trakhir, hutang 
lunas 1005. 081802033247 


PENGOBATAN 


“Anda mengalami Disfungsi Erek 
si Pria? Man Clinic solusi nya,di 
tangani dokter yg brpalmn mno 
long ribuanpsien,081288986555 


Jljam Patek p,AP,dll-:2it.bw Isg 
dr luarpling bas dijamin tdk ada 
dsni,sdh sm dgn aslikbnyk lang 
ganan kami org trnama7365461 


Acc "Ahli Piano-Organ”&Prof 
Rep/Stem(Kropos,gnt bdy,cat) 
grs.”DMC'".32726699 / 7363015 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum, Pwr,Mixer, Speakr 
:51218988-081517245633,B0n0 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5644859-56968924 


Piano Berhadiah BlackBerry/ 
Voucher 2Jt" Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Os s/d 24X". 
Telp: 29008010, 4243173, 0812 
8189 6188, Pendaftaran murid 
baru berhadiah Voucher Belanja 


EKSPEDISI / KURIR 


(China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'“16-20H Sampai““Service 
Memuaskan "“Blueray Cargo" 


PAKAIAN/SEPATU 


Grosir Tas? Wanita Import 
Hubungi : 0813.1566.8398 


Tas,baju,spatu,brnded,dII.18-22 
Sept.SunterParadise thp3.JI.Nir 
wanaAsri25/a18.081314767574 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian” “Beli 
Rolex,patek,P.Omega, berlian,dll 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


“Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP,dll, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arloji"arlojikberlian anda 
dibli hrg tagi,trm bli smntr.rolex 
patex,p,piagot dll.Center Watch 
stc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931564/8/ 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85. 


Beli Logam Mulia di Toko Kami 
Income Bonus 2x-5,48/Bln dari 
hra beli emas.aman/syarlah hub 
Mahfud / Afung 0856 7828 405 
0858 9088 0001/021.4168 8280 


Lebih untunggakurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda dg nilai 
wir,Memakai mesin. pengukur 
terkini.Dream Cash-Gajah Mada 
Plaza, L.1 unit 39,tel:63851033: 


PERLENGKAPAN RMH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa NyamukALFIN 
Garansi seumur hidup.70900009 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
:54350657,54350707,68529888 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds. 


W.papr #cuci sofa,carpet,gordyn 
4£7658319-7656919 Ikp & murah: 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


AhliBocor:Dak:Tembok:K.Mdi:dIl 
Renov:1001Grnsi&Tg.Jwb 6863 
6835, 081384099925,Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


RESTORAN & CAFE 


Jual take over franchise klender 
burgr&ayamtliwang Jl pahlawan 
Bgr,80m?, 130jt 081398994706 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Ahli bhs PLC: ing,toefl,ielts,mdr, 
bld,prc,jpo,jrm,kor,span,ke rmh/: 
ktr.P.58900927,98168658KbJrk6 


TANAMAN HIAS 


Ahli Buat/RenovasiTaman,dll Ta 
mankering/Air Terjun,Kolam Ga 
zebo BatuAlam 081584658965 


TELEPON 


JuaktsrvcPnsonicHT308,1keyt5 
Sltfree psng,3.500rb. TDA100/ 
200/600Grnsi2th.6305050-6060 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1koy2sit,cctvd cha 
nel-4,9it FraepsngT.5323060(H) 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-$399x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76968 


Angkor Wat 4 4FaceBuddha 5D 
8Nov $638: 4D SinKul Legoland 
250ct Rp 4.990: 4D Lake Toba 
Tour (LA ) Rp 1,585 “44x 
Hub:Galaxy Tour 021 691 7870 


Balipkt3-4d mli 2.5jt,jog soc sub 
(sra/olm 290,upg/bpn/bdi/mes 
159,dib pdg pku 150: 62304873 


Bangkokpattaya4H:250ct5,3jtall 
in/26oct univ studio#hardrock 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


Cpt Miyni Penj.Tiket Dom. Dan 
Intnl. Dg Hrg Disc 10-20/5 Dr Hrg 
Hr Trsbt PT-Travel Hub: Tony 
088808585334 Miyni 24jam/ Hr 


Halongbay7h8,9jtHkMacShzn7h 
8,9jt.KoreasJejush 15,5jt.Sin 3h 
3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk$275 
syd$640,mel5630,per5400” Tour. 
domV/intprimavacation53676465 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
84 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


| PERNIKAHAN 


PERNIKAHAN | Resepsi 


Cermat Memilih Paket Pernikahan 


SAAT akan merancang pesta resepsi pernikahan, 
pasangan calon pengantin sering kali bingung 
memilih konsep yang hendak ditawarkan, apakah 
standing party atau table set menu. 

Ada beberapa hal yang layak dipertimbangkan 
dari pemilihan kedua konsep resepsi ini. Untuk 
standing party, dari segi kapasitas tamu yang 
diundang bisa lebih banyak dan makanan 
disajikan pun biasanya prasmanan. 

Untuk konsep table set menu, kesan yang 
ditampilkan lebih eksklusif. Maklum, untuk 
konsep yang terakhir selain memerhatikan sisi 
pelayanan, penyajian makanannya juga tertata 
course by course dimulai dari appetizer hingga 
dessert. Setiap meja biasanya disiapkan oleh 


DOK GRAND ASIA HOTEL 


satu atau dua pelayan yang siap melayani. 

Grand Asia Hotel yang terletak di Jalan 
Bandengan Selatan nomor 88, Jakarta Utara, 
menyediakan dua konsep tersebut untuk 
customer wedding. Untuk table set menu, Grand 
Asia menawarkan enam paket yang dapat dipilih 
dan disesuaikan dengan budget. Harganya 
bervariasi dimulai dari Rp 1.100.000- -/meja 
(10 orang) hingga Rp 2.950.000----/meja (10 
orang). 

Pilihan makanannya pun sangat beragam, 
mulai dari sup hingga main course. Untuk resepsi 
table set menu, Grand Asia menawarkan tawaran 
yang sangat menarik. Hanya dengan minimum 
pemesanan sepuluh table set menu, Anda sudah 


dapat menggunakan fasilitas Pacific Ballroom 
selama tiga jam, dekorasi standar mini garden, 
panggung, serta sound system. Pasific Ballroom 
mampu menampung minimal 10 meja (100 
pax) dan maksimum 22 meja (220 pax). Jika 
ada menu yang kurang berkenan bagi konsumen, 
Grand Asia bahkan menyediakan beberapa menu 
pengganti dengan ketentuan berlaku, 

Selain table set menu, Grand Asia memiliki 
tiga paket untuk standing party yaitu paket 
Silver, Gold, dan Diamond, Harganya pun cukup 
terjangkau, mulai dari Rp 46.000.000 nett 
untuk 300 orang. Apa pun konsep resepsi yang 
Anda pilih, pastikan konsep tersebut mewakili 
karakter Anda dan pasangan. IAYAJ 


TOKO MASA 


Telah kembali kerumah Bapa di surga pada hari Minggu, 


OBITUARI 
tanggal 16 September 2012 jam 22.05 di Garut 
Suami, Papa, Akong, 


, Papa mertua saudara kami tercinta, 


(Cirebon Selatan, Selasa, 18 Sept -Ade Bunawan 


2012. 
Kiklahia Cucu: - Adrian Nugraha 


Ist Nan dea - Vanesa Elysia 

Putra & Put : ilauoyrndosa - Daniela Elysia 
tag 5. - Janice Puteri Satibi 

KI Ae - Jenna Puteri Satibi 


Menantu: Eka Hermawati 
| urut berduka: Utami Pidada 


“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
aku telah mencapai garis akhir, 
dan aku telah memelihara iman “ (2 Timotius 4:7) 


Resi in Peace 
Telah kembali ke rumah Bapa di Surga pada hari Sabtu, 
Tgl.15 September 2012 pukul 08.10 WIB 


di RS Jantung Harapan Kita. 
Anak, Adik, Keponakan, Cucu kami yang terkasih : 


SINTA DEBORA VICTORIA UMBOH 


Dalam Usia 12 tahun 


Jenazah di semayamkan di Rumah Duka RSAB Harapan Kita, Ruang II, 
Jl. Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, 
dan akan dimakamkan pada hari Selasa, 18 September 2012 
di Pemakaman SAN DIEGO HILLS, Karawang 
Berangkat dari Rumah Duka pukul 12.00 WIB 
didahului dengan ibadah pelepasan pukul 11.00 WIB 


Kami yang mengasihi : 
Papa : LUKAS JOHAN UMBOH 
Mama : OLVIEANE SILVANA LOLOWANG 
Kakak : VICKY JOSHUA UMBOH 
Opa : OpaALEX Oma: Oma HOTJE 
Opa JAN Oma TELLY 


TOKO SUPER MODEL TOKO VICTORIA 
TOKO STYLE PT. PELITA SUKSES LOGISTIC 


Beserta Segenap Famili 


BERITA DUKA CITA 
Telah meninggal dunia dengan tenang pada 
Hari Senin, 17 September 2012, Pukul : 10.30 WIB di 
RS. ABDI WALUYO 
Mama, Oma, kami yang tercinta : 


ANNIE LINCOLN 
(LING WEN CHEN) 
Dalam Usia 79 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka RS. HUSADA, Ruang D & E dan akan dikremasikan 
pada Hari Kamis Tgl. 20 September 2012 Pukul 09.00 WIB. ke Krematorium NIRWANA, 
Marunda. misa pelepasan Tgl. 20 September 2012 Pukul 08.30 WIB. 

Kami Yang Mengasihi, 
Suami : Sutedjo Wijono (Oei Khe Siang) (P) 


MENANTU : 


1. HSU SUK TJUN 

2. SUWARNI WIDJOJO 

3. SUMANTA TEDJA 

4. RUSMAN HAMBALI 

5. SUHENDRA SUHADI 

6. INDRAWATY K. WIJONO 


ANAK : 
1. GEORGE WIJONO 
2. BENJAMIN WIJONO 
3. JEANNIE WIJONO 
4. NANCY WIJONO 
5. MONA WIJONO 
6. JEFFREY WIJONO 


CUCU: 


1. INGRID, CAROLINE & HENRICUS 
2. LIVIA, SOPHIA 
3. ROBERT, ANTHONY, HENRY 
4. JESSICA, MICHELLE 
5. CELINE, FELICIA, MARCELLE 
6. STEPHANIE, MELISSA 
BESERTA CICIT 
DAN SEGENAP KELUARGA : 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OBITUARI 


Mahjudin Satibi 1 um Tek Tjoan) 
Usia : un 
Ia sean dm ta Dia Bento s5, Out ds kas dikebumikan 
Innalillahi Walnnailaihi pada hari Kamis, tanggal 20 Septamber 201 
Rojiun Berangkat dari asma pul 09:00 WIB. Mena Ciparay Garut 
"Telah berpulang Ayahanda kami : Kami yang mengasihi : 
| Bpk. Tari Pradeksa Istri : Martatin 
Te: Cirebon 25 juni 1940. . 
Meninggal hari Minggu, Anak: - Hanan Mahjudin Menantu: - 
Ananta, pukul 201 - Husin -L. Susy Mulyani 
Dikubur di pemakaman Kerilatan Tinasa Mahjudin 2 Thong Jenny 


2 Pa Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari 


'dan keluar 
23. Bapak Rosik B, dan keluarga - President Director PT. Freeport Indonesia 
$ “Supnyadi - Kemana Perexonamian R! 


(DUNG Foto GROUP 


2th 1S 


22-23 SEPTEMBER 2012 


010 
REMEING 


Rp.888.000,- 


KUN 


DISC UP 10 


REST IN PEACE 
Telah meninggal dunia dalam damai Kristus pada hari 
Senin, tanggal 17 September 2012, pukul 06.20 
WIB di RS Omni Alam Sutera Tangerang. Papa, Papa 
Mertua, Opa, Saudara kami yang tercinta: 


FREDERICUS ANDRIES 
(Freddy) 


Dalam usia 77 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dharmais 
(9 Naga) Lantai 1 Ruang C. Jl. Letjen S. Parman Kav. 
84-86 Slipi, Jakarta Barat. Dan akan dikebumikan pada 
hari Selasa, tanggal 18 September 2012. Berangkat 
dari Rumah Duka pukul 12.00 WIB ke Pemakaman 
TPU Tanah Kusir, didahului dengan Ibadat Sabda dan 
Upacara tutup peti pukul 10.00 WIB. 


Kami yang mengasihi: 


Anak: antu: 

Maria Yulia Andries, SE Januar Wahjudi, Msc 
Cucu: Lisa Margareta, Ben Pieter Chandra 
Beserta Segenap Saudara dan Family 


BEAT naa eny 


REST IN PEACE 


memesan ae 
KING FOTO BAIDAL IMAGE 
OA Ki Chin 


Senin, £ 
Tanggal ptember 2012 Pkl 07.30 WIB di Panti 
ia Aussi 


Istri, Mama, Mama Mertua, Nenek, Saudari kami yang 
tercinta: 


Ny. JD. AN TJOA BOEN KIE 
(ANGRAINI DJUHARSONO) 
Dalam Usia 93 tahun 


Jakarta pada 
Kamis, Tanggal 20 S ber 2012. Berangkat dari 
Rumah Duka pukul 09.00 WIB ke Krematorium NIRWANA. 

Kami yang mengasihi, 
Suami : Alm. TJOA BOEN KIE 
Menantu : 
Tatang Wardhana 


3iktaus Nienhaus 
Cucu: 
1. Myra Wardhana 
2. Patrick Wardhana 
3. Indra Nienhaus 
Beserta Segenap Famili 


Anak: 

1.Aimee Wardhana 
2.Ade Althaus 
3JJulia Nienhaus 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi 
bagian iklan Kompas. 


2567 6000-2567 6076 


Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun 


Telah meninggal dunia pada hari Selasa, 4 September 2012 pukul 01:57 waktu setempat di 
National University Hospital (NUH) — Singapore, Suami, Ayah, Eyang Kakung, Anak kami tercinta: 


Prof, Dr, Ir, H. Arief Suradiyo Sudarsono, M.Sc 


(dalam usia 58 tahun) 


Kami yang berduka cita : 
- Keluarga besar H. Soedarsono - Purnawirawan 
Perwira Tinggi Kodam III Siliwangi, Jawa Barat 
- Keluarga besar Drs. Ir. Rahardja (alm) 


- drg. Hj, Rinny Rudiana Arief 

- Asri Radhitanti & Samiadi K, Pekih 

- Astari Radinanur & Tanto Subarjah 

- Atmayaningsih Nataya Pekih, Ahnaf Syaugie M. Subarjah 


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
34 ibu Yani Panggao dn kakurga, Jaran 


Umek Aesaputr & Seraoga Jahat 3 

38 Jan Yao Peamtnga HL Leena Ta ara | - & 
1 
4 


beserta Cihtas Akadamia ITB 
Wat Arvanat ITB 


5 Junsan Teko Pertambangan UNS 

ualuarga besar Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan ITO 38. Kampes TEKMIRA 

an Mahasstwa Mecaurg ITB 39. Kerabat Persatuan Doktor Gig! Indonesia kota Bandung 
Im 40. Managemnent PT. Wotia Bay Nicusi 

4 Miner ITB Gol Cu 


& Periumpuran Ah Pertambangan Indonesia (PERKAPI 
in Indonesia 


y 


DEA 
21 Bapak Ie. H. Purwijnyanto, MM - Direktur Perencanaan & PU PT. Timah (Persero) Tok 
22 Bapak kwan. 


00 Pengembangan 

Wang Gan Mngasi Boncana Geclog 
& karyawan PT Newmont Nusa Tenggara mn Ou Muli Bendung 
& saryaman PT. Nusa Halmanero Minerals 
'ukultas Kedokteran Gigi UNPAD angkatan 1973 20 Mtv PT Freeport Indonesia 
Serta kepada Bapak/Ibu, Saudara/! yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ser Allah SWT membalas jasa 

dan budi baik yang telah Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian berikan semenjak Beliau sakit. 
Amiin ya Robal Alamin. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


43 


LINTAS UDARA 


LINTAS UDARA | Jakarta 


Menikmati Liburan di Jakarta 


DI tengah kesibukan pekerjaan yang luar 
biasa, sulit rasanya mewujudkan keinginan 
menghabiskan waktu bersama keluarga. 
Jangankan berlibur, pertemuan dengan rekanan 
bisnis pun terkadang harus tetap dilakukan 
walau pada akhir minggu. 

Sebenarnya, rencana berlibur bersama 
keluarga tetap bisa dilakukan asalkan tidak 
ke luar kota. Banyak tempat atau penginapan 
di Jakarta yang menawarkan aneka program 
liburan bersama keluarga sehingga Anda tak 
perlu menghabiskan banyak waktu untuk sebuah 
perjalanan panjang ke luar kota. 

Sebut saja Shangri-La 


Weekend Adventure sengaja disiapkan untuk 
menyenangkan setiap anggota keluarga. 

Melalui fitur Kids Stay, Eat and Play dalam 
paket ini, anak berusia di bawah 6 tahun dapat 
bersantap secara cuma-cuma dengan orangtua 
di buffet prasmanan restoran Shangri-La Jakarta, 
Sementara itu, anak di bawah 12 tahun yang 
berbagi kamar dengan orangtuanya dapat 
menikmati fasilitas extra beddan rekreasi in-house 
di Kidzone tanpa dikenakan biaya tambahan. 

Untuk menambah kegembiraan, paket ini 
juga memberikan akses komplementer berupa 
aktivitas akhir minggu yang diadakan oleh 
hotel. Pilihannya cukup beragam, mulai dari 
menunggang kuda, polo air, menari tradisional, 
hingga kebun binatang mini. Semua ada di 


satu tempat, bahkan tersedia juga pilihan early 
check-in, mulai dari pukul 8 pagi atau late check- 
out hingga pukul 4 sore. Tamu yang menginap 
bersama keluarga dan memesan dua kamar 
dalam hari yang sama diberikan complimentary 
upgrade satu kamar menjadi sebuah Suite. 

Tak hanya untuk keluarga, bagi tamu yang 
merencanakan bulan madu, perayaan hari jadi, 
atau mungkin sebuah weekend getaway yang 
romantis, Shangri-La Jakarta juga menawarkan 
paket kamar terbarunya Romantic Weekend 
Retreat, yang tamu dapat menikmati liburan 
yang romantis di tengah kota bersama pasangan, 
Tentunya, suasananya pun dibuat seromantis 
mungkin dengan selusin mawar merah yang 
sudah menanti saat check-in. (AYAJ 


Hotel Jakarta 


yang menawarkan sebuah petualangan akhir 
pekan yang penuh keceriaan. 


SHUTTERSTOCK 


Paket Family 


LAI 20 SEPTEMBER 2012 
SETIAP HARI 


- 
Jam: 06.50 WIB (via SURABAYA) 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


. 
Jam: 10.45 WIB (via SURABAYA) 


- POSO 
Jam: 04.00 WIB 
(Via Makassar setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


(Via Makassar ad Can og NN 4 Satu) for mna 
BoeINa Ts00en Intormasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 021 P3 633 8433 
TELAH BEROPERASI 0804-1-77 8899 ae 
021 - 63798000 info@il ii 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU www.lionair.co.id 


dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU, 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia, 


dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak. 
kapanpun dan kemanapun tujuan anda Jadi lebih mudah dan nyaman. 


Lion Gair 


Lion Sbizjet 


SDBATAVIATAIR 


Irust Us To Fly 


Pesan Tiket 


“Er BlackBerry 


via Handphone 


Lebih Praktis 
& Nyaman | 

Di mana saja 
Saja Urusan 
Segera Beres 


Kar 


HA 


AnD201 


Standar Keselamatan Penerbangan 
disahkan oleh komisi Eropa 


Nikmati 


kenyamanan 
tempat duduk yang lega 


Call Center / Reservation 


38 999 888 
0804 1 222 888 


www.batavia-air.com 


021 


Langkah-langkah Booking tiket 
via Ponsel (BB dan Android) 


Untuk Black Berry, browsing www.batavia-air.com/mobile dan 
download aplikasi Batavia Air Mobile Reservation Apps. 
Untuk Android, search di Google play store kamudian download 


Batavia Air Mobile Reservation Apps. 


Klik Login bagi yang sudah sign up (mendaftar) untuk 


melanjutkan. 


Jika belum mendaftar, sign up untuk mendapatkan USER ID dan 


password. 


Klik Booking A Flight untuk booking tikot pesawat 
Pilih kota tujuan (one way, return), tanggal keberangkatan, 


jumlah penumpang dan infant (bayi). 


Klik next, untuk pro: 
Pilih kolom Insurance Protection, jika tiket disertakan include 


insurance 


Pilih kolom | Agree untuk menyetujui syarat & ketentuan yang 


berlaku 


8 pemesanan tiket 


Klik next untuk proses pembayaran. 


Pilih tipe pembayaran pada Select Payment Type (Klik BCA, 
Kartu Kredit, ATM atau Ba 
Untuk self check in, klik check in pada menu utama jika sudah 


Kk Service), 


melunasi pembayaran tiket 


Masukkan kocie booking dan Anda bisa langsung memilih 


tempat duduk yang tersedia 


ERAH-DAERAH 


Jb Banaxa 


Tanah 5Ha View Bagus Pantai 
Cocok u/Resort/Hotel Hubungi: 
0813 8536 8899 


JE socor 


Di Jual Cepat Rumah Taman 
Cimanggu 168/220,5Kt,2Km,Era 
836037/Nurwati 087886022295 


Djual rmh kayu bangkirai & ulin, 
2ltIt/Ib1280/400,klm ikantrwat 
500m? & sert & IMB, lok tenang 
di semplak bar cek utk rmh tgl & 
peristrhatan 081313880050 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
6378658, 8901088, 6315769 


Jual Cpt Tmpt Peristirahatan di 
Cisarua cek utk Retret Ls Tnh 
3155m?22KT.Hub: 08568888889 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
ajaran Bogor.Str9s:0816632355 
081311220060, 081286811302 


PB arampex 


Jin.Raya Pantura Km.4 Cikam- 
pek, Luas 3,2 Ha Ada Bang Ht 
Kls Melati SHM Jual Cpt BU 
Rp.125M” Nego.TP. |” Hub: 
0816553221/ 0817194189 


PB cuecon 


Ai Hi Baru 3Lt,Jl. Ry AYani, 
SHM, Lt.200/250, 
& 2158278 / enda 


J penpasaR 


Bali For Sale/For Rent:Villa dijl 
Melati Ketewel By Pass.1-B, 
Mantra Bali”"03617404448 


Dijual Tnh 3,5Ha Swgan Nusa2, 
dkt htl Nikko-Mulia-St.Regis 
sgt strgs hub 081999913993 TP 


Djl Rmh Lt 5A Hook hdp Timur 
Lok-Samping Bandara Ngrh Rai 
& dkt pantai Kuta 08123613351 


Djl Tnh Jl Imam Bonjol LS 
10145 are. H: 081338791301, 
081934310335, 03617919612 


3.Tnh,50/27/42 Are Pagr ByPast 
1BMantra,Rmh diJI.Pemuda Ut- 
Ima Renon 4M Bali,03617404295 


ID semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 186960 / 08155938035 


meoan 


Jual Ruko 3 1/21t,SHM,No.113/ 
8 Medan,uk.4.25x27 (area Spart 
Part Mobil) Hub.0811 600 677 


(semarang 


Jual Rumah HM TP, Strgs Tem- 
balang Undip. 6 KM Kos, 1,6M. 
087886538778 / 0818154151 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur, Wifi,AcTv 081807070188 


PELUANG USAHA 


Carwash T-Over sdg brjlan.800jt 
Omset 150 s/d 200jt/bin.Pluit, 
Hub:0816740700-082110656565 


(CrDsbtor Bubuk Kunyit Instan 
merkMaureen.enak,lezat,u/mat 
liver dll, Margin Tinggi, Produl 
Fastmoving T:0818 2316 3030 


Dicari Distributor utk Consumer 
GoodsdrhSumatra08568888889 
busurpelangi777@gmail.com 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Paket Usaha Es Krim Bakar 
Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,5Jt. 
Call/SMS : 0877 288 949 88 


SPBU lokasi di Cirendeu 
Tangerang dijual cepat. Bermi- 
nat hub : 0813-11267515 


KERJASAMA 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
182/83 imn bpkb mbl/mtr aman 


Ace 
525rb, 100Jt 2978rb, 150jt- 
Pt.Gaf K.Gding (021) 490111 193/ 

15867819/21 bng 5: torthn.trm 
Mbl Krdt. Brhdiah BB,Apple,Mtr 


Jam ada 30jt-263rb, 60jt- 
at 


Ace 4 jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,158 dn Isg cair 
tnp srvw undur 70hr, Platinum 
Blvd Raya Barat 665 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


Ace 1: Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,174, dn Isg cair tnp 
srwy 25x pshran Pt.Prioritas 
Finance s,parman 02168267111 
-68229977ndh trinMddtr fee2-Sjt 


Ace 5 Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, Ipad2 & iphone bng 
0174 tap Survei & bebas fae 
ready tunai 300mIyr:mega multi 
finance permata kota (021)6825 
9333/ 66670858-59 "grns. mrh/ 
tunai 150jt-250.000 nasabah 


Ace Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
tnp survey,agunn Bpkb Mb1/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


Acc Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtr,tnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JLKH 
Noer Ali ALA Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


(ACC ljam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mtr,Inp Survey,Bs Byr Bng Sj 
Tri Makmur Sihtra -Arteri Klp 2 
1y 28 Kb Jrk.53670815-5320004 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 


Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jI.Sdm-kav45-0817863314 


BANYAK MATA 
MELIHAT IKLAN 
ANDA 


KLASIKA 
Untukinformasi lebih lanjut 


'hubungi bagian iklan Kompas. 
2567 6000-2567 6076 


CARI KERJA 


Driver,handal&Loyal,phm. ) 
DKI,hr/bl,personalG,tpcya sik97 
.021-63868864/ 081210907510 


Sopir brpglmn DKI cr krj SIM B1 


umum,otomatik/manual ok hub 
087780648908/021-58356142 


LOWONGAN 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Sebuah perusahaan Satrbusi 


1. BRANCH MANAGER 
SALES HEAD 

ALES EXECUTIVE 
4. WAREHOUSE STAFF 
5, DRIVER 
Pna. vw maksimal tahun 
Percikan mmemai S1 (BM 8 SH) 
Pendidikan minimal SLTA (SE 8 WS) 
Punya metr dan SIMC 

Jhtr an bertanggung Aan 
Diutamakan terpangaratan di bang 
parepans dan ban sepeca eror 


.eom atau 
Aan BA Ga 2 
Jakata Utara 


taman 
Acc, adm, bm, gdg, ob, spv inc. 


3-7jt sma/k. pnsiunan Sms nm, 
almt bu Mery,SE 085774330111 


Artis cin pemula p/w der utk 
Imdl iklan & sinetron. 92408263 - 
08561661033 imn Isg shoting 


“Artis prod & mngmt cr p/w wih2 
br tkh ank2, rmj, dws, shot ftv 
R.show & ikln nuvo, hp, lion, 
water Isg ktrk tvone, sctv, mnc, 
gd aka 02199151523 - 71790876 


SSISTANT Manager,ADM, 
Ar Sdays work Inc 
$300-700”“081288092062 


Beberapa Asisten Notaris P/W 
Pglman & Bbrp Asisten Kantor 
Staff Adm.Krm Lmm ke Kantor 
Notaris Checilia Hakim di Ruko 
Golden 8 Blok 647Summarecon 
Gading Serpong Tangerang 


Assisten Pribadi (Min 26Th, D3, 
Mnrk,Gd Looking, Eng Aktif)45jt 
sms nama,posisi 082110312188 


Bth Bag:l.EDP 2.SPG,Syarat: 
Lisn SMKC1,2)/8s Komputer(i) 
/Usia | 18-20thC1,2/Domisili 
Jaksel/(2,2)PriaC1)/ Wanita(2). 
Krm Lsg” kerJllkemang Raya 
No.99-C Jaksel Telp.718-0235 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin 
Wanita,max 45th,Gaji Tinggi 
u/di Tangerang. 0856 9157 4450 


Bth fashion designer(Pria/Wnt) 
max35th" Tmptkn diPekalongan. 
Immnsintrvw IsngDta:SIsa Jam 
10 Pagi « Jl H.Muhi 2/13 
Pdkpinang Jks7505067/Tina 


Bt gr ing (wnB, kimfis,blo,S1 
Isg ngir willbsk/Jaktim,0821251 
33004 tdk srns 0815 1912 3368 


Bth Kasir, Waiter/ss, u/Rest 
Saung Galah,min SMA,max26th 
Lmr Jl.Gunawarman no28 jaksel 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn&Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 40819877906 


Bth Sales,Rekrutmen,Finance& 
Design Grafis/Lulusan SLTA-S1 
Max 35Th.Kirim Surat Lamaran 
Ke"PT. Fajar Lestari Sejati” 
(PO.BOX 1041/JKB 11010) 


TH: P/F Time Data Entry 
B Pensiun,IRT Inc 4$1200 
SMS " 081315928461 


B: $I200: SIS 081288003520 


TH: P/time jobs data entry 
B Pensiun/H.Wife wlc Incm 
119990,sms 081288091175 


Bth:Driver PerushMax 35th, 
mempnyai SIM A,pglmn,tahu jln 
jakarta mampumenyetir manual 
& matic,Jir.Krm Lmrn ke Menara 
FIF Lt.12 Suite 121 JLTB Simatu 
pang Kav.15 Jkt 12440 Hub: 
088809797746/081317983605 


UTUH Entry Data,Rp 6Jt- 
Bs 9it,P/F Time,Shari krj 
/minggu"0816 1707 3996 


Cr drafter u/brg teknikpglmn.T, 
5679527, (CV F5665865/ 
beta.cs19Ggmail.com JakBar 


Cr Reseption (W) bs komp . CV 
E : beta.cs19@gmall.com T.567- 
5020.Gd Raharjo Roamalaka jkb 


ATA EntryCF/P)30position 
Dena Wle 
Inct8-14jt081280668306 


Dcr: Perawat/Terapis,Beutician, 
Receptionist untuk ditempatkan 
di Klinik Sunter. Hub: 32702211 


Dcri P & Wnt utk Cost control 
dan Accounting yg pglmn dibid 
restorant yg minat Hub: Crown 
Palace Rest. 021.6606666/ HRD: 
Diana 021.90590402 


Dibthkan teknisi brpglmn dibid 
crane mengerti listrik & kon- 
struksi, Lmrn lgsg ke: Kompi 
mutiara taman palem Block D1 
No.82 Cengkareng. 


Dibthkan: Dr-Umum utk jaga 
klinik 24 jam .Hub: Ibu Christin/ 
Ibu Arni (021-310 2158) 


Dicari Bag. Finance&Bag,Import 
Pang, 2Th.Pand.Min D8,Krm CV 
ke.Tmn Palem Lestari Blok 816 
No30A.CengkarengJakbar11730 


Dicari bbrp pria min SMK/SMU 
max25th, disiplin, komunikatif. 
Dtg lgs: Jl.Albasia 18 blok 82/1. 
Menceng T.Alur. 021-5556375 


Dicari Guru , Pendidikan PGTK 
S1 Jl Amil No.23 Pejaten Jaksel 
Telp 021.7973140 


Dicari Guru untuk Anak? SMP/ 
SMA, Dom,Jakut, Jam Kerja 
11.00-18.00. Hub: 081 68 99 800 


Dicari Sgr:SPG Wnt,utk di Plaza 
Senayan,mak.usia25th“Lmr dtg 
ITC Mangga2 It.5Blok A33iktutr 


Dicari:Kasir,Kepala Dapur,25-35 
th Lmr Lkp Lsg Resto L Gurame 
Jl.Pemuda No.77 Rawamangun 


DicariManagerRestrnt,penglMin 
Sthn.Surat2 ke Jl.Tanah Abang 4 
n0.dikt10160 hub.08569890979 


Dist.HPEproperty yg sedang 
brkmbang bth sgr:l.Asst.Mngr 
pria max 40 th,palm/tdk: 2.Spv 
Acctngwnt pglm min 2th:3.Ka 
Toko Handphone.P/W: 4,SPG/ 
Ka SPGawnt palm min 2th-pnpln 
menarik. gaji 2-djt. dtg Isg rabu 
jam 9-15.00 ke Komp.Amandole 
JlWuluh 3 blok 3 No.22 bikg 
Haro Tomang t1p:021-68897768 


Dicr Sgr Prshan PMA Mmbthkn: 
1.Marketing & Bag Import (W), 
Mengsai Comp. 2.Sales (P) 
dibwh umur 40 thn. 3.Supir (P/ 
Chinesa) dibwh umur 50 thn 4. 
Supir Truck (P), dibwh umur 40 
thn 5, Bag Gudang (P) dibwh 
umur 35 th.Syarat: pglmn min 
2thn. Hub : JI Muara Baru Ujung 
Blok K1 Kav 1-2. Penjaringan 
Jakut 66602926, 08176387399 


Distributor Sound System, 
Instrumentkalat | music cari 
sales pglm&Admin wat pglmn, 
Hub:6917889- 69931063 


REELANCE Input Doc, 
F #Rp8Juta/Document(cash) 
10877 8308 09721 


KERJA ONLINE 
F.Lance Tdk Terikat Krj,Dt Entry 
#Sjam/hr,bs inet083899214080 


Mncri pnrjmh bhs mndrin,dpt. 
mmbaca&mnulis mndrin,usia20- 
30th,pria/wnt.tlp085882168859 


Operational Manager (Min 28Th 
Min.S1,Exp,3ThManagerial)7jt 
SMS nama&posisi 08161484962 


Perctkn Mencari:Sales Manager 
ada Gaji,bonus mrk) Manager 
Produksi,Manager PPIC,Min S1, 
Palm dibidananya, Kirim Email: 
trihonggosantosoGyahoo.com 


Resepsionis / Kasir, Beautician/ 
Terapis, Pengalaman Min 1th, 
Salon di Jaksel, Tip 
081352504567 


Urgently Reguired Japanese 
Teachers,D3/51/52 Japanese 
Literature/Any Major from 
reputable institutions.Living in 
Japan Experience will ba advan- 
tage.Kindly send your detail CV 
to: recruitmentiltyahoo.co.id 


Jl some xeuancan 


Acc(w)D3/Slacc,max.27th,pglm 
min.Ith.kirim:PT.S.A.G Jl.Raden 
Saleh ry no.10 ciledug.58906223 


Adm, wnt,D3,max24th,bs comp. 
@:Rk Eksklusif G/67sbrg water 
bom P. Indah Kapuk 68887919 


Bth Adm,Acctg,Telemarketing 
(wnt),Kurir (pria),usia 19-25th, 
Sma/Smk. Hub:021- 94062535 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bth Staff Adm Wnt,mmin SMA/ 
D3,bs.Excel, teliti, Pglm minith 
Krm Lmrn: Komp.Karang Anyer 
Permai 55 Blok C-3 Jak Pus 
10740, E: 9m.hr33Ggmail.com 


Bth: Acc/ Adm/ Sales Off, P/W, 
max.25th,min SLTA/D3.Lmr tls 
tgn#foto:PoBox 2784 Jkt 10001 


Butuh sgr acc staff, wnt, umur 
19-25 thn, smk-s1, lokasi kerja : 
tangerang sms 08389947977 


Dicari Wanita Max 
30Th Min 51 Acc Bertempat ti- 
nggal di Klp Gading & sakitar 
nya diutamakan — menguasai 
Mandarin & Inggris, CV krm ke 
Emaiindra darsengyahoo.com 


Staff Admin Pria, min SMA/ 
SMEA,Max 26Th,CV#Ft Krm ke : 
Jl. Musi 448, Jakpus 10150 


ID markerwa &snues 


Bth Sales wanita, Pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
Ayun Jaya Motor Bos 
Hub. 021-27236333 “ 


Bth Salesman/SIs Counter/Oto 
motif,Pend Min D34Sim-A/C” 
Gaji#insentf Karier Tunjangan. 
#lyundai ibubur”02170622163 


Sales Eksekutif,Produk industri, 
Pengl. Gaji Komisi Lmrn ke Jl. 
Kembangan Utm Blok E6 no.31C 
Taman Permata Buana Jakbar 


| “Wppeluang 


Bth sgr Sales Wil Jakarta usia 
max 30th,pria,S1, gaji 3jt pglm 
1 tahun Hub: 087883356398 


Di Cari Marketing Project Penga 
lamanHub:087886068171/email 
CV Ke selvyGjoya-tech.com 


Low sles bid teknik(p) pglm pny 
kndaraan sndri, min STM/ SMA. 
krm CV email:net@cbn.net.id 


Sales Executive of. industrial 
product, experienced, covering 
indonesia and asia pacific 
countrias, apply to 
singaporeGversapump.com 


Sales max 35th,min SMU,Pglm 
2th,Punya Motor.Taman Palem, 
Lestari C5 No.25.081311506060 


Sales Rep's utk Pameran produk 
sarana perkembangan Anak & 
English Pram,Ideal Income 5-10 
it/bln,Training Rabu 19/9, Hub: 
021.71353777-082122887727 


JI erwikprobursi 


Bth Tehnik Sipil pglmn.minZOth, 
Arsitek mingth Tehnik ME min 
8th,Drafter min.Sth ), 
Penglmn.Highrise Bullding kem 
CV ke: arumadrianGyahoo.co.id 


PngwsGedung.Stm/D3spI/arstk 
IME/oalm min3th,pny kndrn Jl 
Tebet Dim I-G/18 Jks:33569506 


KLASIKA 
Untuk Informasi lebih lanjut 


hubungi Bagian Iklan Kompas 
2567 6000-2567 6076 


.karier 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 18 September 2012 


GERAI FIT 


GERAI FIT | Kesehatan 


Penampilan Menarik Tak Bisa Seketika 


SEKARANG ini zaman serba-instant 
alias serba-seketika. Lihat saja, 
untuk makan di mana-mana 
dengan mudah ditemukan rumah 
makan siap-saji (fast food). Untuk 
penampilan, silakan datang ke 
salon-salon atau rumah kecantikan, 
yang siap menyulap penampilan 
Anda dalam sekejap. Singkatnya, 
jika dapat dilakukan dalam waktu 
seketika, mengapa harus menung- 
gu berlama-lama? 


Banyak orang menyukai jalan 
pintas. Cara-cara konvensional atau 
alami dianggap terlalu lama dan 
membosankan. Sayangnya, sering 
kali sesuatu yang diperoleh dalam 
waktu singkat dan dengan cara 
mudah tidak bertahan lama. Salah 
satu penyebabnya karena orang 
tersebut juga terlalu malas untuk 
merawat dan mempertahankannya. 
Contoh paling mudah ialah 
menyangkut penampilan, 


&) PUSAT TERAPI KANKER & TUMOR 


ASI $ KANDER PAYUDARA 


berbagai Jen Katker 
Yangkami Satu eropi 


ra la rert La HINGGA LANJUT, 
8 MENERAPKAN METODE TIMUR DAN BARAT 
& MENGHADIRKAN KONSULTAN AHLI BERPENGALAMAN 


2 MEMBANTU MEMINIMALISIR RASA SAKIT 
2 MEMBANTU MENGEMBALIKAN FUNGSI 
@ PARU ORGAN TUBUH YANG RUSAK La am 
2 NASOFARING F 
& GETAH BENING osn kta wee bra RUKO APARTEMEN 
OVARIUM | sersaraa Kami Sakorasg uga — MEDITERANIA TU.FO3 
h Jl. Gajah Mada 


u 
v 


#4 SEJAK 2004 KAMI MASIH KONSISTEN 
MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS 
KESEHATAN PASIEN KANKER 


Jakarta Barat 
021 - 6387 2222 
22 


0813 193 22222 


Terbit tiap hari Selasa hanya di 


KLASIKA 


Mengapa harus repot-repot meng: 
uruskan badan atau memperbaiki 
penampilan, jika sejak awal Anda 
sudah melakukan tindakan pencega- 
han dengan menjaga berat badan dan 
merawat tubuh dengan baik? 

Salah satu contoh “gangguan” 
penampilan ialah varises. Gangguan 
yang satu ini terjadi di kaki, berupa 
urat kaki pada betis yang menonjol 
keluar, berkelok-kelok dengan warna 
biru tua, Banyak orang mengatakan 


Kami Hadir Dengan Konsultan Ahli Professional, Ahli Mengobati : 


Ahli TCM: Diabetes, penyumbatan pembuluh 
darah otak dan jantung, stroke, hypertensi, 
kolesterol, trigliserida, ' sistem ' pencemaan, 
hepatitis, batu empedu dan ginjal, penyakit ginjal, 
gangguan haid, penyakit kult, obesitas, batuk, 

1 fu, sinusitis, radang tenggorokan, paru-paru dan 
penyakitdalam lainnya. 


Ahli tulang, syaraf, sendi: penyempitan 
syaraf, pengapuran, tulang keropos, bantalan 
tulang keluar(LOP), kesemutan, radang sendi 
lutut, pusing, sakit kepala, leher, pinggang, kaki 
dan segala jenis sakit sendi, 


penyebab varises pada kaki adalah 
kebiasaan duduk terlalu lama. 
Namun, para ahli sendiri ragu-ragu 
akan hal ini karena penyebab yang 
sesungguhnya belum diketahui, 
Namun, setidak-tidaknya Anda 
dapat mengurangi risiko mengalami 
varises dengan menghindari 
faktor-faktor pemicunya. Beberapa 
hal yang dapat dianjurkan untuk 
mencegah varises ialah mengurangi 
kebiasaan berdiri terlalu lama dan 


Penyakit pria: ajakulasi dini, diatungsi 

perawatan alat vital, mengeluarkanf 
, pembesaran dan peradangan prostat 
gangguan kencing, herpes kelamin, condylomaj 
acuminatum, sfiis, gonorhea(GO) serta penyakit 
kelamin dan peradangan lainnya, 


Penyakit Wanita: keputihan, perawatan alat 
Vital, erosi, radang, gatal, kista, pop pada leher 
rahim dan kelamin, horpes kelamin, condyloma 
acuminatum, gonorhea(GO). 


kr usg, tang LABORATORIUM dan alat-alat pengobatan modern 


AL AH TETAP BUKA 


a-2b-2c-3-5-6 


Jika jagoan Anda demam serahkan saja pada ahlinya 


Jagoan Pun Bisa Demam! 


berbaring sambil meninggikan kedua 
kaki. 

Penuaan menjadi sumber kekha- 
watiran lain. Anda mungkin tidak dapat 
mengelak, tetapi perawatan tubuh yang 
benar dapat membantu mengurangi 
akibatnya. Misalnya saja dengan 
mengurangi akibat buruk serangan 
radikal bebas, yakni zat-zat hasil sam- 
pingan pembakaran oksigen, terhadap 
sel-sel tubuh merupakan salah satu 
faktor pemicu penuaan. 


Ingin BEBAS GERAK 
tanpa NYERI SENDI : 


PUSPA PHARMA 


Anda dapat membantu mengu- 
rangi serangan radikal bebas dengan 
mengonsumsi antioksidan. Meski 
tidak dapat seratus persen mengelak- 
kan serangan radikal bebas, semakin 
banyak antioksidan—dalam batas 
yang tidak berbahaya—akan semakin 
berkurang kemampuan radikal bebas 
merusak sel-sel tubuh. Yang jelas, 
semuanya tidak akan berlangsung 
seketika, bukan? (ACA) 


FORMULA LENGKAP untuk SENDI SEHAT 
Manfaat Joint Max : 

“ Mengatasi Radang Sendi / 
Osteoarthritis / Pengapuran. 

“ Menambah pelumas sendi, 

“ Memelihara Kesehatan Sendi, 


serta Apotik & Toko obat 


Kuimkan Form Respon Joint Max untuk mendapatkan persediaan selama | bulan. 
Informasi lebih lanjut: (021) 7051 - 7052, wwwpuspaph 


a.com, Fi puspapharma 


(Teknologi Canggih Penghancur Lemak) 


" Hasil setiap orang bervariasi 


1 


Jangan biarkan jagoan kesayangan Anda jadi murung karana salut. Begitu gogula 
“demam munewi segera berikan Dumun Sirup. obat penurun panas anak dengan 
ng banar, agar demam anak tidak bertarut-larut. Karena 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi 
Bagian Iklan Kompas 
2567 6000-2567 6076 


« HEPS 
SELETED! 


Photo Gooth 


Stand up Comedu, bu Kompos TV 


IN Ktinggu 23 Septowber 2012 


Klik Fotografi — Arboin Rombay (Pewarta Foto Kompas) 


Photo Booth 


Acoustic Performance bu Deeek 


Acoustic Performance bj “The PainKillers 


| ud 2G Sejuk 2012 


Photo 


how Saran Mobil — 


TAN 
Leptenker 2012 
Hustrasi - Thomdean (Political Cartoonist & illustrator) 
"DRAW YOUR DREAM CAR," 
Talkshow — Rio Haruanto (Pembolop) 
Baca Liputan Khusus Kencara 
Hari Kasis, 20 & 29 Septowker 2012 


PK KOMPAS 


Insptrasi Indonesi 


@ KOMPAS KOMPAS. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tames Luhdima Redaksi Kompas) 


komposisi c 
, kung 120 ing Parazatamoi 


la Demuen? Ademin dangun Du 


Dupported by PT Actanta Indonesia 


Di 


Sup diproduksi 


— SPK 


— YANYLIOZATMXK 


»UZ CAxps 


KLASIKA 


2567 6000 
2567 6076 o 0-80 


Iitur pintar pengaturan waktunya, terbukti dipe 
rowcase Polytron 


e dari Polytron dengan konsurnsi daya 


vendor 


| Indonesia, Jadikan Sh 
solusi hernat usaha Anda 


PILIHAN TEPAT UNTUK BISNIS ANDA! 


TERUJI KEANDALANNYA & MAKIN DIPERCAYA 


d 
W 
8 
n 


POGCARI 


rendah serta 
oleh banyak 


Untuk Informasi 
lebih lanjut hubungi nata 
: MERE DUTY — ANTHOGENG — MANCOOUNG ENERGY 
ian iklan Kompas Ama IN & RUST FREE GLASS DOOR PERFORMANCE SAWING 


. (3 


